| Fachruddin HS. 


| e Nita 2, Tgk 
IL rata 








Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 


| .yftau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 
| dan ketidakberuntungan 


BBSC 


Kn 
Percetakan Offset P.T. Metro Pos Jakarta 








Penerbit N.V.Bulan Bintang — 1983 i 
Anggota IKAPI 


Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip da- 
lam bentuk apa pun bila tidak ada izin tertulis dari Penerbit 


- 


83 02012 K 


“ VO00 





FACHRUDDIN HS. 


Scanned book (sbook) Ana untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 


atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 
dan ketidakberuntungan 


BBSC 


TERJEMAH HADITS 
SHAHIH MUSLIM 


II 


: 
Penerbit NV Bulan Bintang 


Jalan Kramat Kwitang 1/8, Jakarta Pusat. Indonesia. 
342883 MB 346247 


Scan menggunakan Epson Perfection V10 (scanner Epson 
karena kompetebel Linux) yang dikendalikan XSane. 
Beberapa hasil scan diedit dengan Gimp 2.6.x (gimp.org). 
File djvu dibuat dengan Lizardtech Djvu Solo 3.1 (djvu.org) 


Non-Commercial melalui Wine Emulator (winehg.org). 
Scanning, Editing, dan konversi pada openSUSE 11.0 


Scan 200 dpi dan color. Setting djvuSolo menggunakan 
200 dpi, kompresi cover: photo, kompresi isi: scanned 





— 1979 
— 1983 


Cetakan pertama 
Cetakan kedua 





No. 


hn 


hana | 
sa “Gt 


10. 
11. 


12. 


13. 
14, 
L5. 


16. 
1 
13. 


DAFTAR ISI 
BAHAGIAN KE SEMBILAN 


PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN PERTAHANAN 


. JUDUL 


Pengaruh Kaum Oureisy .............. 
Perkembangan Islam Selama Dua Belas Khali - 
fah Dari Kaum Oureisy .............. 
Beberapa Keterangan, Peringatan Dan Nasehat 
ADI 2 3 in Ma Sana an 
'Umar Tidak Mau Menunjuk Khalifah Penggan:- 
tinya 
Orang Yang Sangat Harap Memperoleh Jabatan 
Pemerintahan ta Nia Ae alan net 
Jabatan Pemerintahan itu adalah Amanat Dan 
Tanggung Jawab Yang Besar -............ 
Pejabat Yang Mempersulit Urusan Rakyat 
Setiap Pemimpin Berkewajiban Supaya Memim- 
pin"Bergan Baik sa SM Ur asa Ten 
Pembesar Yang Menipu Rakyat Tidak Masuk 
SUNAN an ea bean Kanal tel San. singa ama 
Memikul Sendiri Barang Yang Digelapkan 
Mematuhi Perintah Nabi Dan Pembesar Peme- 
rintahan Setan Ana Aa Tha Ta Ta 
Mematuhi Perintah Dalam Keadaan Bagaimana- 
PUN pa ag teen ea Guk: AMA 
Mematuhi Dalam Melaksanakan Kitab Allah 
Tidak Boleh Mematuhi Perintah Kalau Melang- 
gar Perintah Allah “a53. 0x0 0 Ten 
Hanya Patuh Dalam Mengerjakan Perbuatan ba- 
Ik an AN CAR man en Ma MN UD 
Tanggung Jawab Kepala Pemerintahan 
Memenuhi Kewajiban Dalam Pemerintahan 
Menyendiri Apabila Perpecahan Telah Meraja - 
Pa TA PN NA Sa saat MENEN ca 
Wajib Menyatukan Diri Dengan Jama'ah Dan 
Mematuhi Imam 


Hadis Nomor 


11 
13 


16 


18 
19 


20 
21 
23 
24 


27 


s/d 


s/d 


s/d 
s/d 


s/d 


s/d 


s/d 


2 


12 
15 


17 


22 


26 


Hal. 
17 
17 
18 
19 
20 


21 
22 


22 


23 
23 


27 


28 
28 


28 
29 
30 
31 
34 


36 


20. 


Zi, 
z2 


2 


28 


24. 


25. 
26. 
21 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
23, 
34. 
35, 
36. 
37. 
38. 


4. 
42. 
43, 
44, 


45. 


46. 
47. 


JUDUL 


Tindakan Tegas Terhadap Orang Yang Meme- 
cah Belah Kaum Muslimin 
Memelihara Kesatuan Ummat 
Tidak Boleh Merasa Senang Dan Mengikuti per- 
buatan Yang Salah 
Jangan Membenci Orangnya Melainkan. Benci 
Kepada Kesalahannya 
Perjanjian Tidak Akan Lari Dari Medan  Per- 
tempuran 
Tidak Ada Lagi Hijrah Sesudah Takluk  Mek- 
kah "Men ea uan MU. ON Dada 
Bekerjalah Di Tempat Masing-masing 
Menerima Perjanjian Kaum Wanita 
Bekerja Menurut Kesanggupan 
Dewasa Setelah Berumur Lima Belas Tahun 
Kewajiban Memelihara -Al Our-an 
Perlombaan Pacu Kuda 
Kuda Untuk Peperangan 
Kuda Belang Kaki stnk Kata an 
Ingin Syahid Berulang-ulang 
Amal Yang Dapat Menyamai Jihad 
Keutamaan Jihad 
Jihad Lebih Berharga Dari Dunia Dan Seisinya 
Kenaikan Seratus Tingkat 
Jihad Tidak Menghapuskan Hutang 
Arwah Syuhada Di Dalam Surga 
Orang Yang Lebih Utama 
Kehidupan Yang Lebih Berguna 
Satu Menjadi Tujuh Ratus 
Pahala Menganjurkan Berbuat Baik 
Menyerahkan Apa Yang Telah Disiapkan Kepa- 
da Orang Lain 
Melengkapkan Persiapan Dan Membantu Kelu - 
arga Orang Yang Pergi Berperang 
Barisan Muka Dan Barisan Belakang ..... 4 
Hukuman Orang Yang Berkhianat Terhadap Ke- 


Hadis Nomor 


29 
30 


31 


32 


s/d 


s/d 
s/d 
s/d 


35 


43 
45 
47 


Hal. 


37 
37 


37 
38 


39 





No. 


48. . 


49. 
50. 
S1, 
52: 
53. 
54. 


55. 
56. 
57. 
58. 


sP 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


65. 


66. 
67. 


68. 
69, 


70. 


"Lis 


Tee 
Ts 


JUDUL Hadis Nomor 

luarga Orang Yang Pergi Berperang - ...... 61 

Surga Tempat Syuhada”... ........... 62 

Kerja Sedikit, Pahala Banyak” ........., 63 

Ingin Cepat Menjadi Syuhada” .......... 64 

Pintu Surga Di bawah Lindungan Pedang .. 65 
Perang/Dijalan Allah. A te 66 s/d 67 
Kalau Bukan Niat Karena Allah  ........ 68 
Keuntungan Di Dunia Mengurangi Pahala Di 

Akhirat sesi mn SN RA AN sa 69 

Nilai Amal Menurut Niat .............. 70 

Diberi Pahala Karena Niat '” ............ 1 


Syahid Yang Meninggal Ditempat Tidurnya . 72 
Kematian Orang Yang Tidak Mempunyai Niat 


Untuk Berperang, sol. io 1 anita ata 2 73 
Memperoleh Pahala Karena Niat ........, 74 
Tentara Islam Mengharungi Lautan  ...... 75 
Pahala Perjuangan Untuk Pertahanan ...... 76 
Lima Macam Mati Syahid” ............ 11 


Memanah Salah Satu Kekuatan Perang ..,. 78 
Perjuangan Menegakkan Agama Allah Tiada — 


Berhentit, pan ea "ee - 3 79 
Meringankan Perjalanan Onta '” .......... 80 
Perjalanan Mengalami Kesulitan ” ......., 81 
Kembali Dari Perjalanan .............. 82 
BAHAGIAN KE SEPULUH 
KEHAKIMAN 
Tiadalah Seluruh Dakwa Dapat Diterima .. 83 
Memutuskan Perkara Berdasarkan Sumpah Dan 
SAKSU Me Na Ma PA NG. NN DI 84 
Putusan Hakim Tidak Dapat Menghalalkan yang 
KATA naa Ma na Maa Ma 5. 85 


Boleh Mengambil Harta Suami Sekedar Perlu . 87 
Beberapa Larangan Tuhan 
Hakim Perlu Menimbang Dengan Teliti .... 89 


“ sjd 86 


Hal 


5$ 
55 
56 
56 
58 
58 
59 


61 
62 
62 
62 


63 
63 
63 


. 65 


65 
66 


66 
67 
67 
68 


69 

71 
71 
72 


No. 


74 
1. 
76. 


te 
78. 
79. 
80. 


81. 
82. 


83. 


84. 
85. 


86. 
87. 
88. 


89. 
90. 


91. 


2. 


93. 
94, 
95. 
96. 
97, 
98. 


99. 


JUDUL 


Menimbang Dengan Pikiran Yang Tenang 
Mengada-ada dalam Urusan Agama 
Saksi Yang Baik 
Kebijaksanaan Sulaiman 
Kejujuran Dan Putusan Yang Bijaksana 
Hukuman Potong Tangan .............. 
Keadilan Hukum Mesti Berlaku xepada Siapa - 
ha Mt SAN oo RaR Stone aa 
Hukuman Untuk Orang Yang Berzina : 
Dengan Ikhlas Mengakui Berbuat. Salah Bip 
Dihukum 
Iman Menumbuhkan Kerelaan Menjalani Hu — 
kuman 
Menyerahkan Jiwa Dan Raga Kepada Allah 
Hukuman Rajam Dijalankan Berdasar Pengaku- 
an Sendiri 
Hukuman Rajam Ada Dalam Kitab Taurat 
Kalau Hamba Sahaya Berzina 
Hukuman Kepada Orang Yang Meminum Mi- 
numan Keras : 
Hukuman Di Dunia Menghapuskan Dosa 
Dilukai Hewan Dan Terjatuh Ke dalam Sumur 
Atau Tambang, Tidak Ada Ganti Kerugian 
Hukuman Mati Karena Membunuh, Merampas 
Dan Ke luar dari Islam 
Hukuman Mati Karena Membunuh Seorang Ga- 
Esia ho do head Laga ran 
Orang Yang Menggigit Dan Tercabut Taringnya 
Melukai Orang Dibayar Ganti Rugi 
Tiga Perkara Yang Membolehkan Pembunuhan 
Pembunuhan Yang Pertama 
Pembunuhan Itu Perkara Besar 
Jaminan Terhadap Darah (Jiwa) Harta Dan Ke- 
hormatan Diri 
Pembunuh Yang Dima'afkan Oleh Keluarga — 
Orang Yang Terbunuh 


s.ucu.mas asa 


0... coc ic. mom. mun a.n 0. 


Hadis Nomor 


90 
91 s/d 92 
93 
94 
95 
96 


97 
98 sid 99 


100 


101 
102 


103 
104 s/d 105 
106 s/d 107 


108 
109 


110 
111 


112 
113 
114 
115 
116 
117 


118 


Hal. 


72 
73 
73 
73 
74 
75 


76 
76 
78 


78 
81 


82 
84 
87 


88 
88 


89 
90 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
94 


95 





No. 


100. 
101, 


102. 
1053. 


104. 


105. 
106. 
l 
108. 
109. 


110. 


111. 
112. 


113. 
114. 
115. 


116 


117. 
118. 
119. 


120. 
121. 
122. 


Y . Perbuatan Terlarang 


JUDUL 


Diyat Dibayar Oleh Keluarga Na Arno 
Hukuman Menggugurkan Kandungan 


BAHAGIAN KE SEBELAS 


Hadis Nomor 


JUAL BELI, MEMINJAMKAN TANAH 


DAN HUTANG PIUTANG 


Jual Beli Dengan Cara Disentuh atau Kena Lem- 


parah NA 0 Dena tan Te MN LA 
Jual Beli Dengan Cara Melempar Dan Memung:- 
kinkan ada Penipuan 
Jual Beli Masa Jahiliyah .............. 
Jangan Berebut Membeli Atau Meminang 

Jangan Berebut Menawar 


Diterima Cukup Sebelum Dijual” ........ 
Bahan Makanan Yang Dibeli Ditakar Sebelum 
Bata Mane ah RN Ah ap 
Memindahkan Barang Yang Dibeli Dari “Tem- 
pat Pembebanan Sana laa aa “ 
Menjual Dengan Memakai Takaran — ....... 
Hak Pembeli Dan Penjual, Boleh Membatalkan 
Jual Bel AN ata an TM 
Jual Beli Secara Jujur” Vena 
Tidak Boleh Ada Penipuan ............ 
Dilarang Menjual Buah-buahan Sebelum nyata 
baikan Bang MA UM Aga 
Dilarang Menjual Buah Yang Masih Di pohon 
Dengan Buah Yang Sudah Dipetik 
Suatu Kelonggaran . .,.............. 
Menjual Pohon Korma Yang Telah Berputik 
Dilarang Menjual Buah-buahan Sebelum terang 
Baiknya ae Tes an aa AT In 
Dilarang Mempersewakan Bibit Onta Jantan 
Dilarang Menjual Kelebihan Air 


123 
124 
125 
126 
127 s/d 130 
131 


132 


138 s/d 139 


140 
141 
142 


143 
144 
145 


Hal. 


97 
3 


99 


99 
39. 
100 
100 
100 
102 


102 


103 
103 


103 
104 
104 


105 


105 
106 - 
106 


106 - 
107 
107 


No. 


123. 
124. 


125. 
126. 


127. 
128. 
123 
130. 
131. 
13 
133, 
134. 


135. 


136. 
137, 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 


143. 
144. 
145. 


146. 
147. 
148. 
149, 


150. 


151. 


10 


Pertukaran Barang Yang Sejenis 


JUDUL 


Perempuan Lacur Dan Ahli Tenung 
Perintah Membunuh Anjing 
Boleh Memelihara Anjing Pemburu Dan Penja- 
ga Ternak 
Perintah Membunuh Anjing Sewaktu-waktu 
Boleh Memelihara Anjing Penjaga Kebun Dan 
Ternak ang ti en “21 sean kl ai 
Berbekam itu Suatu Pengobatan 
Larangan Menjual Minuman Keras ........ 
Dilarang Menjual Lemak Binatang Mati 
Pertukaran Emas Dan Perak 


ii." » 


Pertukaran Barang Yang Berbeda Jenisnya .. 
Menukar Perak Dengan Emas Secara Berhutang 
Menukar Korma Yang Baik Dengan Korma yang 
kurang Baik 
Orang Yang Memakan riba dan aan Ter - 
kutuk 
Harganya Dibayar Dan Daan Dikembalikan 
Menjual Buah-buahan yang Dijanjikan 
Menumpuk Barang 
Bersumpah Menghilangkan Berkat 
Hak Kawan Sekutu 
Ditanami Sendiri Atau Dipinjamkan 
Dilarang Mempersewakan Atau Mempersedua - 
seal Na SP IP: eri SA AN 
Boleh Dipersewakan Dengan Hana, Atau Perak. 
Boleh Mengupahkan 
Lebih Baik Dipinjamkan Dari Dipcrseduakan . 
Bekerja Dengan Bagi Hasil 
Perbelanjaan Isteri-isteri Nabi 
Bagi Hasil Dengan Yahudi Di Khaibar 
Pengusiran Orang Yahudi Dari Khaibar 
Orang Menanam Pohon Atau Tanam-tanaman 
Tiada Dirugikan 
Tidak Boleh Melarang Orang Memperoleh Air : 


. . aa au “9. Ming ae yak nana aka 0a ja jala 


» ja mina maa « nuloi u Muba (enjanjan 


coca. au... 5... .. 


10...» asia uu... 1 3 


Hadis Nomor 


146 
147 148 


149 
150 


151 
152 
153 s/d 155 
156 
157 s/d 158 
159 
160 
161 


162 


163 164 
165 
166 
167 
168 
169 s/d 170 
171 s/d 172 


172s/4 177 
178 
179 
180 s/d 181 
182 
183 
184 
185 


186 s/d 187 
188 


Hal. 


107 
107 


108 
108 


109 
109 
110 
111 

112 
113 
113 
114 


114 


115 
116 
118 
119 
119 
119 
120 


121 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
12€ 


127 
128 





No. 


152! 
158: 
154. 
155. 


156. 
157. 


158. 


159. 


160. 
161. 
162. 


163. 
164. 


165. 


166. 

167. 

168. 
169, 
170. 
171. 
IT 
17an 


174, 


JUDUL 


Mengambil Tanah Orang Lain Dengan Tidak 
Sah 


SU TS PT sem ON MEN MEA Oo 2 bra 


Memberikan TB Kepada Orang Yang 
Berhutang Os... snggntaat bat na AA ae 
Melambatkan Membayar Hutang Itu Aniaya 

Membayar Lebih Dari Hutang Dengan Suka re- 
la 


“ea ea ae an ta ats 


SEN 0 Da "Me Tananak » Ka ja res Homo! “anta aa KANENET ta Sus 


Membayar Seorang Hamba Sahaya Dengan Dua 


Orang -...” | M8, EAE Dpoai | yesgmum 
Berhutang Dengan Merungguhkan Baju Besi 


BAHAGIAN KEDUA BELAS 


Hadis Nomor 


189 s/d 190 


191 s/d 192. 


193 


194 s/d 198 
199 


200 s/d 201 


FARA-—ID, HIBBAH DAN WASIAT 


Muslim Dan Kafir Tiada Pusaka Mempusakai . 
Laksanakan Hukum Fara—id ” .......... 
Nabi Merasa Berkewajiban Membayar Hutang 
Seorang” Muslimyg s1. INA In». Yg 
Pemeliharaan Anak Yatim Dan Orang Miskin . 
Apa Yang Telah Dihibahkan Tidak Boleh Di - 
ambil, Kemibalihg....o.igetu Meme US 
Boleh Diambil Kembali Kalau Pemberian Tidak 
Aa ena "erna Met nah 3. PA 
Pemberian Dapat Pata Nan aa 
Jangan Dilalaikan Membuat Surat Wasiat 
Bersedekah Sebagai Ganti Ayahnya 
Bersedekah Menggantikan Ibunya 
Ha rt an kena Me an Bak 
Wasiat Rasulullah 
Pusaka Rasulullah ............. 
Cukuplah Al Our-an Suatu Kitab Allah 


BAHAGIAN KE TIGA BELAS 
NIKAH (PERKAWINAN) 


Anjuran Kepada Pemuda Supaya Kawin 


204 
205 s/d 208 


209 
210 s/d 211 


212 s/d 213 


214 s/d 215 
216 s/d 218 
219 s/d 221 
227 
223 s/d 224 
225 
226 
22 
228 


229 


Hal. 


128 
130 
131 


131 
134 


134 


135 
136 


137 
137 


139 
140 


141 


142 
b43 
144 
146 
146 
147 
148 
148 
149 


150 


No. JUDUL — Hadis Nomor Hal. 


No. JUDUL Hadis Nomor Hal. 
198. Memperkenankan Undangan Jamuan ....... 259 s/d 261 168 
175. Kehidupan Nabi menjadi Teladan ........ 230 150 199. Jamuan Hendaklah Untuk Orang Kaya Dan i 
176. Tidak Diizinkan Hidup Membujang ...... 231 151 Orang Mis igiaste, 2.1 Lagu MAT Kn ea 262 s/d 263 
177. Menjaga Supaya Jangan Tertarik Kepada Perem- 
peang lain mak IN Tea PAR 232 151 BAHAGIAN KE EMPAT BELAS 
178. Menghilangkan Keinginan Kepada Perempuan THALAK (PERCERAIAN) 
Peni maan Lis 30 Ma Ie “1 233 152 
179. Nikah Mut'ah (Kawin Sementara Dengan Baya- 182 200. Syarat Kawin Kembali Setelah Thalak Tiga 264 s/d 265 — 170 
TAN) 2-0. nee nee nana anna San 201. Do'a Sebelum Bersetubuh Dengan Isteri .... 266 171 
180. Nikah Mut'ah kemudian Dilarang ........ 236s/d 238 153 202. Isteri Yang Menjauhi Suaminya ......... . 261 s/d 269 172 
181. Dilarang Mengumpulkan (Sekali Dikawini Se- 203. Dilarang Membuka Rahasia Rumah Tangga .. 270 173 
orang Perempuan Bersama Bibinya)...... .. 239 In 204. "Azal (Mengeluarkan Mani Di luar Peranakan). 271 s/d 274 173 
182. Dilarang Meminang Perempuan Yang Sedang 205. Ghilah (Campur Dengan Isteri Yang Sedang Me- 
Dipinang Orang ..........i.ooo.. ai 13 nyusukany ana Pera da an asn pa ana Aa TiS 176 
183. Tiada Boleh Mengawinkan, Kawin Dan Memi “ 206. Yang Tidak Boleh Dikawini Karena Pertalian - 
nang Di waktu Ihram (Mengerjakan Haji) — ... 241 la Sama Sesusu ........ oo. Pee 176 
184. Nikah Di waktu Ihram . .............. 242 156 207. Paman Karena Dia Saudara Dari Ibu Tentar - — 
185. Boleh Meminang Perempuan Yang Sedang Dipi- 243 Menyusu eye TN aan aan 277 176 
nang, Kalau Diizinkan Yang Bersangkutan .. 12 208. Tidak Boleh Mengawini Puteri Dar Saudara - 
186. Kawin Syighar — ......ocoococooo... 244 Is Sesusu TE EN Opa Maan nenen, 2 URa 278 IT 
187. Syarat-syarat Perkawinan (Lebih Perlu Dipenu- 209. Sekali Dua Menyusu Belum Dihitung ...... 2795/4280 177 
hi) ee ea 245 1 210. Tidak Semua Saudara Sesusu Diperkenankan— 
188. Janda Diminta Pendapatnya Dan Perawan Di - Masukan Ne ms Me an 281 178 
minta Keizinannya .................. 246s/d 248 157 211. Dengan Anak Di luar Kawin Tidak Ada Hubu- 
189. Perkawinan Nabi Dengan "Aisyah ........ 249 s/d 250. 158 ngan Apa-Apa Lo... hg . 282 179 
190. Dilihat Dahulu Sebelum Dipinang ........ 251 159 212. Firasat Tentang Turunan ..............., 283 179 
191. Mas Kawin Yang Mahal .............. 252 1 213. Tiga Malam Di Rumah Isteri Baru Yang Telah — 
192. Mengajarkan Ayat Al Our-ansSebagai Mas Ka - JandaP ME MS TT 2 "ae ena 284 180 
Ng 1 Kanie NG 253 1G) 214, Nabi Bergilir Ke Rumah Isteri-isterinya .... 285 181 
193, Mas Kawin Nabi .......c.c.oo...... 254 163 215. Saudah Menyerahkan Gilirannya Untuk 'Aisyah 286 181 
194. Jamuan Perkawinan — ................ 255 163 216. Kawinilah Perempuan Yang Beragama .... 287 181 
195. Perkawinan Nabi Dengan Shafiyyah Setelah Di- 217. Perempuan Yang Saleh  .............. 288 182 
merdekakan dari Perbudakan (Tawanan)  .. 256 Wa 218. Bijaksana Terhadap Kaum Wanita ........ 289 182 
196. Memperoleh Dua Pahala, Karena Memerdekakan 219. PandarPandaj Mengajar Kaum Wanita” .... 290 180 
Kemudian Mengawini Hamba Sahaya Perempuan 220. Kesalahan Hawa Merayu Adam .......... 291 183 
Kepunyaannya Ian. Manga. » 257 166 221. Kesalahan Kaum Bani Israil ...... . IA hu 292 183 
197. Jamuan Makan Perkawinan Nabi Dengan Zainab 258 166 


12 13 





No: 
222: 
223: 
224. 
225. 
226. 
201. 


228. 
229. 


230. 
231. 


232. 


235 
234. 
235. 
236. 
2371 
238. 


239. 
240. 


241. 
242. 
243. 
244. 


245 


14 


JUDUL Hadis Nomor 
Menceraikan Perempuan Hendaklah Di waktu 
Guci PET Isa Bu MM aa Pe BA 293 
Thalak Tiga Sekali gus '————— .......- - - 294 
Bersumpah Tidak akan memulangi Isteri TT 295 
Memperdayakan Nabi ................. 296 
Menyuruh Pilih Kesenangan Dunia Atau Allah 
Dan Rasuid | SMK Sea MEA MAN aon re aa ,. 291 s/d 298 
Nabi Menjauhkan Diri Dari Isterinya Selama 
Sebulan "hk 0 pet kening 299 s/d 301 
Sesudah Thalak Tiga ...... 3 Ie 302 
Perempuan Yang Diceraikan Boleh ke luar Ru- 
mah, Bila Perlu ...i.....oo.oo..oy.o. 200 
'Iddah Perempuan Hamil, Melahirkan Anak 304 
Berkabung Hanya Dibolehkan Tiga Hari, Kalau 
Bukan Karena Kematian Suami .......... 305 
Ii'an (Perceraian Sesudah Tuduh Menuduh) 306 s/d 307 


BAHAGIAN KE LIMABELAS 
HARTA BENDA, KEMEWAHAN DUNIA DAN HIDUP 


SEDERHANA 
Berbeda Pandangan Tentang Dunia” ...... 308 
Kemewahan Dunia Tiada Berharga ” ...... 309 
Tiga Macam harta ...... eco... 310 s/d 311 


Hanya Amal Baik Yang Terus Mengikuti Mait 312 
Kemewahan Hidup Bisa Mencelakakan Ummat 313 
Kemewahan Menimbulkan Perpecahan Dan Per- 


musuhan Yo... 03 EME aan 2 naa 3 1. 314 

Melihat Ke atas dan Ke Bawah .......... 315 s/d 316 
Mulut Dikunci Sedang Anggota Tubuh Disuruh 

Bicara” na NA. EN Ta pie Pearson ec A3 317 s/d 318 
Makan Sederhana .........»..o..e 319 s/d 327 
Lebih Dari Hidup Sederhana” .......... 328 

Orang Miskin Lebih Masuk Surga ........ 329 

Melalui Bekas-bekas Runtuhan Negeri Yang - 

Menderita Hukuman Tuhan ..........i.i. 380 s/d 331 


Menolong Perempuan Janda Dan Orang Miskin 332 


Hal. 


184 
185 
185 
185 


188 


191 
207 


209 
209 


210 
210 


215 
215 
215 
217 
217 


219 
219 


220 
225 
226 
227 


228 
229 





No. 


246. Memelihara Anak Yatim 
247. Pembangunan Mesjid 


248. 


249. 


(Bj 
ta 
O 


251. 
252. 
263, 
254. 


255. 
256. 
25. 
258. 


. Masing-masing Disuruh Mendo'a 


JUDUL 


Ao ON AN NN 333 
334 s/d 335 


BAHAGIAN KE ENAM BELAS 
KISSAH 


SEORANG BERPENYAKIT KUSTA, SEORANG BERKEPALA 
BOTAK DAN SEORANG BUTA 


Orang Yang Berpenyakit Kusta 


BAHAGIAN KE TUJUH BELAS 
KISSAH 


PEMUDA PAHLAWAN 


Raja, Pandai Sihir Dan Pendeta 


BAHAGIAN KE DELAPAN BELAS 
KISSAH 


TIGA ORANG YANG TERKURUNG DALAM GUA 


BAHAGIAN KE SEMBILAN BELAS 


LUOTHAH DAN DHIAFAH 
(BARANG DAPAT DAN MENERIMA TAMU) 


Umumkan Selama Setahun 


TN MN 339 s/d 340 
Barang Kepunyaan Orang Haji .......... 341 
Bersalah, Kalau Tidak Diumumkan ,..... 342 
Dilarang Memerah Ternak Orang Lain, Kecuali 
dengan Izinnyan . ta Melo sia 343 
Memuliakan Tamu "nego... 344 


Tamu Tidak Boleh Memberati Tuan Rumah 345 
Kewajiban Menerima Tamu 
Kewajiban Memberi Bantuan 


Hadis Nomor Hal. 


229 
230 


231 


236 


244 


248 
250 
250 


251 
251 
252 
252 
253 


15 


259. 
260. 


261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
261. 


268. 
269. 
270, 


21. 
nh 


213. 
274. 
275. 
276. 
271. 
278. 
279. 


16 


BAHAGIAN KE DUA PULUH 
SUMPAH DAN NAZA R 


JUDUL Hadis Nomor Hal. 
Tiada Boleh Bersumpah Dengan Nama Lain Al- 
Tan Om EA MO n- 348 s/d 351 255 
Melanggar Sumpah, Kalau Ternyata Lebih baik . 
Dengan Membayar Kifarat . ....... ..-.. . 352 s/d 355 256 
Isi Sumpah Diukur Dengan Keperluannya 356 s/d 357 261 
Karena Tidak Mengucapkan Insya Allah .... 358 261 
Sumpah Yang Membahayakan Keluarga .... 359 262 
Wajib Memenuhi Nazar .............. 360 262 
Membayar Nazar Ibu ................ 361 263 
Nazar Tidak Menolak Bahaya .......... 362 263 
Tidak Mencepatkan Dan Tidak Melambatkan — 
Sesuatu sh ntu ena au “ee an 3 0 363 263 
Tidak Mendatangkan Kebaikan .......... 364 264 
Tidak Merobah Oadar ............... 365 s/d 366 264 
Tidak Boleh Memenuhi Nazar, Kalau Berupa— 
Maksiat na. mane» - see 2iegbalala ata taun» 367 265 
Nazar Seorang Tua ........-... 368 265 
Nazar Seorang Wanita .............. « 369 265 


BAHAGIAN KE DUA PULUH SATU 
NAMA DAN GELAR 


Muhammad Dan Abu Oasim ............ 370 267 
Nama Yang Baik” ............ LA Aan 371 267 
Menukar Nama ................. 372 s/d 373 267 
Nama Yang Tidak Baik” .............. 374 268 
Jangan Malu Menyebut Nama Sendiri Pa 0 3NS 268 
Perbuatan Yang Tidak Sopan ......... - 376s/d 377 269 
Membatasi Pemandangan .............. 378 269 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 

dan ketidakberuntungan 


BBSC 





BAHAGIAN KESEMBILAN 


PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN PERTAHANAN 


PENGARUH KAUM OUREISY 


013 I11 0 ha 1 1101) pe «4 


HAMA ee aa PE 2 
G1. 9 2 8 thn IT IA 
PESTA See ag 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Orang banyak itu pengikut kaum Ou- 
reisy dalam urusan ini (pemerintahan). Pemeluk Islam mengikut peme- 
luk Islam dan kaum kafir mengikut kaum kafir.” 


9 


Sa ale RN, 36 Ap Pai Ka ogkos - 
NG pan Laki 
Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


"Rasulullah sa.w. bersabda : "Orang banyak itu pengikut kaum Ou- 
reisy, dalam hal yang baik dan buruk.” 


PERKEMBANGAN ISLAM SELAMA DUA BELAS KHALIFAH 


DARI KAUM OUREISY 
IL La ALA VIII LL ALA PK Ld 
| “ - .- 2 . - 
Ka A5 SAN Joan JOIN Or aya us mi 


AU 4 Lot aoL pp P/ Teh Bol pl -" 
CI BS d 136 Oka br 3 dns 
MAU Oa Jp Ke 
3. Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya : 

“Rasulullah saw. bersabda - “Islam itu tetap berkuasa, sampai dua 
belas orang khalifah.” Kata Jabir : "Kemudian itu Nabi mengucapkan 
perkataan yang saya tidak mengerti maksudnya. Lalu saya menanyakan 
kepada bapa saya, apakah yang diucapkan oleh Nabi ? Jawabnya : 

"Semuanya dari kaum Oureisy.” 


BEBERAPA KETERANGAN, PERINGATAN DAN NASEHAT NABI 


PP 00 LN 


Hye! C3 Ki AAA Sgndasonpkes - 
ag Inai an ap ta ma Hehe 
aa Yara Up Ne as 21 ru 3 A3 yg AGAN 


Lena Lengal LEK A11 IA 


v9 Naas EL PAN 
pot 103 nk, - Dan Penanda on ejagan Lan aa Va Bp Jad 
Ra dee YAA hmm AS Iga Aa Tega 
- LALU Aa 271 77. 2. es “4 
LA BN LST, Kara 


na aa 1071 Ira 2107 071 « 2 . 
KS G1 Ja NY span 1 
PAN 1 “0 
Ma gai an Kang AN YR, naa 
4. Dari 'Amir bin Sa'ad bin Wagash r.a. katanya : 


"Saya menulis surat kepada Jabir bin Sumurah bersama Seorang pemu- 
da bernama Nafi', isinya :- Hendaklah engkau beritakan kepadaku, 
sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah saw. Lalu dibalasnya 
surat itu, dengan menyebutkan : "Saya mendengar Rasulullah saw. 


18 





5. 


bersabda, di hari Jum'at waktu petang, ketika seorang dari suku Aslam 
dirajam, kata beliau: "Senantiasa agama (Islam) berdiri tegak sampai ki- 
amat terjadi, atau sampai memerintahi kamu dua belas orang khalifah, 
semuanya dari kaum Oureisy.” Dan saya dengar beliau bersabda: "Se- 
kumpulan kaum Muslimin akan menaklukkan Rumah Putih, istana Kis- 
ra (Raja Parsia) atau keluarga Kisra.” Dan saya dengar beliau bersabda: 
"Sesungguhnya sebelum kiamat terjadi, ada beberapa pembohong be- 
Sar, maka waspadalah terhadap mereka.” Saya dengar beliau bersabda: 
"Apabila Allah mengurniakan kebaikan (kekayaan) kepada salah se- 
orang di antara kamu, maka hendaklah dimulainya mempergunakan 
untuk dirinya dan. keluarga rumah tangganya.” Saya dengar beliau 
bersahda :- “Akulah orang yang pertama datang ke Telaga (untuk 
mempersiapkan minuman bagi'orang-orang yang beriman di hari kia- 
mat)." 


'UMAR TIDAK MAU MENUNJUK KHALIFAH PENGGANTINYA 


P4 Pa Aha 0 Jaye “ 4 011 1 de ak 
PN NA 


Per 


A, 1119 . #0 
2 5 an ge h uas sea 
DE IGAI SI NP ea 


9. Heh 9 aa ./ penat 
DNA Tu NAN HA ya ya Salt YG 
Tj ea Sah Ha G1 y) aa 
0 u 7Jol 271 114 
aa anga an 


Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


2 


AN 


& 


"Saya berada dekat bapa saya (“Umar bin Khattab), ketika beliau men- 
dapat cobaan (ditikam oleh seorang Yahudi). Mereka yang hadir memu- 
Ji beliau dan mengucapkan : "Kiranya Allah membalasi engkau dengan 
balasan yang baik !” 1/mar menjawab - "Mempunyai harapan dan 
merasa cemas !” Mereka berkata :- “Tunjuklah orang yang akan 


19 


20 


menggantikan engkau (menjadi khalifah) “Umar menjawab : "Apa- 
kah saya akan memikul urusan kamu (pemerintahan) di waktu hidup 
dan sesudah mati ? Sesungguhnya saya ingin, bahagianku 
(tugasku) dalam hal ini sudah sampai cukup, fidak berkurang dan tidak 
bertambah. Kalau saya menunjuk pengganri, sesungguhnya orang yang 
lebih baik dari saya (Abu Bakar) telah menunjuk penggantinya. Kalai 
saya membiarkan kamu (memilih penggantiku) maka sesungguhnya 
orang yung lehih baik dari saya telah pernah membiarkan kamu (memi- 
lih penggantinya) yaitu Rasulullah saw.” Kata “Abdullah : "Maka 
rahulah saya, ketika “Umar menyebut Rasulullah s.a.w., bahwa beliau 
tidak menunjuk penggantinya (sebagai Kepala Pemerintahan "TN 


ORANG YANG SANGAT HARAP MEMPEROLEH JABATAN 
PEMERINTAHAN 


AN 53 AS NG 


A 01 ol 4 ta 


AE EPA ANN ek NO 5 He NAN 
Da La ?l 01 01 119 - "1 PA 


Me ig Muat ye ob 
Dari Abdurrahman bin Samurah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. mengatakan kepada saya : "Hai Abdurrahman ! 
Janganlah engkau meminta menjadi pembesar pemerintahan, karena 
kalau engkau diberi jabatan itu karena permintaan, engkau diserahkan 
kepada jabatan itu. Tetapi kalau engkau diberi jabatan itu bukan 
karena permintaan, engkau mendapat pertolongan dalam melaksana- 
kannya.” 


TAN Cabe Te MEA - N 


2 LP, 


INI boa ee AAN boke Knee 





INA A1, PN SE TE PRA 


Je EN | Yan 
Dari Abu Musa r.a. katanya : 


"Saya datang kepada Nabi saw. bersama dua orang laki-laki dari 
anak paman sava. Lalu salah Scourang dari antara keduanva berkata : 
"Ya Rasulullah ' Angkatlah kami menjadi pembesar pemerintahan 
pada suatu daerah yang dikuasakan Allah kepada engkau memerintahi- 
nya !” Yang seorang lagi mengatakan pula serupa itu. Nabi menjawab : 
"Demi Allah ! Sesungguhnva kami tiada akan mengangkat untuk ja- 
batan ini, sescorang vang memintanya dan tiada pula sescurang yang 
sangat mengharapkannya.” 


JABATAN PEMERINTAHAN ITU ADALAH AMANAT DAN 
TANGGUNG JAWAB YANG BESAR 


POP LA PANAI, AA AT 

Me Aan NAGA A 
Kar Au “h eta Pe “1 2 pt DAN 
oles, Kp RA NG 1 Kak 


Sat La La. .y 40 £ “g o 


Pan 33 
Ben Naa SN AAA Os PU An Ong SS 


Dari Abu Dzar r.a. katanya : 


"Saya mengatakan - “Yu Rasulullah ! Mengapa sava tidak engkau 
angkat menjadi pembesar pemerintahan ?" Lalu Nabi menepuk bidang 
bahu saya dengan tangan beliau. Kemudian itu beliau berkata : "Hai 
Abu Dzar ! Sesungguhnya engkau Seorang yang lemah, sedang jabatan 
itu adalah amanat (tanggung jawab , sesungguhnya jabatan itu di hari 
kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang memegang 
jabatan itu sesuai dengan kesanggupannya dan menjalankan kewajiban 
dengan sepenuhnya.” 


10. 


PEJABAT YANG MEMPERSULIT URUSAN RAKYAT 


5 PE AN an AN 
, PAI LN Ld syaa Ne ALAM 


rJ. 0 P ye “41 Pa, PA 


Mma 


- CON ya 


Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. mendo'a : "Ya Allah ! Siapa yang 
memerintah (memimpin) sesuatu urusan umarku, lalu dipersulitnya 
urusan mereka, maka persulit pulalah orang itu ! Dan siapa yang meme- 
rintah (memimpin) sesuatu urusan umatku, lalu mereka dibantunya 
(disantuninya), maka bantulah (santuni) orang itu !” 


SETIAP PEMIMPIN BERKEWAJIBAN SUPAYA MEMIMPIN 
DENGAN BAIK 


“Kn 134 
ai G SEN an 


BG 101GU 01171 ? “1 cake 
KN LA nb ASEAN Abang, 
Wa na esa feb 


. 1 2 KA 81131 Lan Po 
“ Per EN 
G2 1 191 2 TN, Ne 01 Gn) we Pa PRT 
Pn yg sa He Dea Apem SIS, 
K0 3 La j1 aa 3 ea 
Na Ka 5 ji 0 


Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 


PAR 0 NE 


Nan Merk AN. 


& 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ketahuilah, bahwa setiap kamu menjadi 


pemimpin, dan seriap kamu bertanggung jawab terhadap yang di- 
pimpinnya. Pejabat pemerintahan adalah pemimpin rakyat, dan ber- 
tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah 
pemimpin keluarga dalam rumah tangganya, dan bertanggung jawab 


. 





terhadap yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin dalam 
rumah suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab terhadap 
yang dipimpinnya. Hamba sahaya adalah pemimpin harta tuannya, 
dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ketahuilah, bahwa 
setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab 
terhadap yang dipimpinnya.” 


PEMBESAR YANG MENIPU RAKYAT TIDAK MASUK SURGA 


"en as 5 MERK pena “On2 Salat N 
BNP Ja O£ 2 
2 - 

2 2 ( A4 Ga ea AL saking De Int AN 2... 


ANN AOA AAA 
KAA 


Dari Ma'gil bin Yasar r.a. katanya : 

"Setiap orang vang diberi jabatan oleh Allah untuk memimpin (meme- 
rintah) rakyat, kalau di hari matinva, masih menipu (tidak jujur) 
terhadap rakvatnya, niscaya Allah melarangnya masuk Surga.” 


Li. P4 
(3 Da Aa BSE Sop Jaan - NX 
Sa Pa JD 1 oya PRA PP 2 ed 3 79 Ah 


MAN AN TAN PPI 


Dari Ma'gil bin Yasar r.a. katanya : 


NUSA 
"Rasulullah saw. bersabda : 


: "Seorang pembesar Pemerintahan yang 
mengurus urusan kaum Muslimin terapi dia tidak bersungguh-sungguh 
mengusahakan keselamatan mereka dan tidak Jujur terhadap mereka, 
niscaya dia tidak turut masuk surga bersamma rakyatnya.” 
MEMIKUL SENDIRI BARANG YANG DIGELAPKAN 
211 - $ ADI NUU, ea “ena 
P3 ang 2” sb Kie 0 bgs 3 
NA Pa Sad Ah 43, AR Aa 11 PK PP CA AK Ae 


23 


13. 


otr 4 1G Pi hah YA 


2 Nee 4 1.3 Tn e NG 
AA 1: 3,3 setan LN 2 AE an 3 
153 K3 AS Tana PES YA 01 42, 


P Tea 401 D Pan Lae sa ki 


ELAWAI yA baju aan oaa 
Sobek 2 PE LA Teen 


TA Na Tn AA NA KP “ 
Oi TA UNP 119 A1 3 


834, 2 8 o) £ 
ss Pa aa aa AAN 
dag 0 TI 019 


AA Tp K -5 (SEA BAIT SAK 


PP MP C Bat), ? 019 13 Gp 


na YA Pa AL 0, K3, SANG LK fa 
A Pi Pee / Aa Eng akad 
BRA ben 


an SA LA UAS 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Pada suatu hari Rasulullah s.aw. berdiri di hadapan kami, lalu be 
lau menyebutkan perkara penggelapan ( korupsi). Beliau mengatakan 
penggelapan itu perkara besar dan menimbulkan akibat yang besar. 
Selanjutnya beliau bersabda : “Nanti akan kudapati salah scorang 
di antara kamu di hari kiamat, dia datang memikul di kuduknya seekor 
onta yang melenguh. Dia memohon kepadaku : "Ya Rasulullah ! 
Tolonglah saya !” Aku menjawab: “Aku tidak kuasa menolongmu 
barang sedikitpun. Sesungguhnya aku telah menyampaikan keterangan 
kepadamu. Nanti akan kudapati salah seorang di antara kamu di hari 
kiamat, datang memikul di kuduknya seekor kuda yang  mengias. 
Dia memohon kepadaku : "Yu Rasulullah ! Tolonglah saya !“ Aku 
menjawab : “Aku tidak kuasa menolongmu sedikitpun. Sesungguhnya 





aku telah menyampaikan keterangan kepadamu.” Nanti akan kuda- 
pati salah seorang di antara kamu di hari kiamat datang memikul di 
kuduknya seekor kambing yang membebek. Dia memohon kepadaku : 
"Ya Rasulullah ! Tolonglah saya ! “Aku menjawab : "Aku tidak kuasa 
menolongmu sedikitpun. Sesungguhnya aku telah menyampaikan 
keterangan kepadamu. Nanti akan kudapari salah seorang di antara 
kamu di hari kiamat, datang memikul di kuduknya orang yang ber- 
teriak keras. Dia memohon kepadaku : "Ya Rasulullah ! Tolonglah 
saya ! "Aku menjawab : "Aku tidak kuasa menolongmu sedikitpun. 
Sesungguhnya aku telah menyampaikan keterangan kepadamu.” 
Nanti akan kudapati salah seorang di antara kamu di hari kiamat, 
datang membawa di'kuduknya secarik kain yang berkibar. Dia memo- 
hon : "Ya Rasulullah ! Tolonglah saya !” Aku menjawab : "Aku 
ridak kuasa menolongmu sedikitpun. Sesungguhnya aku telah menyam- 
paikan keterangan kepadamu.” Nanti akan kudapati salah seorang 
kamu di hari kiamat, datang memikul di kuduknya harta benda. Dia 
memohon : "Ya Rasulullah ! Tolonglah saya !” Aku menjawab - 
"Aku tidak kuasa menolongmu sedikitpun. Sesungguhnya aku telah 
menyampaikan keterangan kepadamu." 


Kn et IA YAA NEON na 
MA LA L jt (3 Kd el @ 3 na 
Wo IN an on ane 3G Kg, Aa Sa 

2 ht, 

He oak AN u) ae Bagg- JIKA La Lage 3 
OP AAN IAI) A01, 8/1 pad L #h 5 , 
Nia pas IL IG, Li Ngu SN 
TM Bap NP 4 CINA 


YA KANE A EN ENYA Wa 
Lay 4 Lela 0 4 Pn G, 443 yo 
Pa Maa KEEN NA 


PA REA aa yaa PN PA Nee Mes AA 
ang 129 c IYEI dna ak “dadi 
AAN #ta/.0 Ke Ne FK 7 WA 4 Dota" Lo 0 yhtnh 


25 


14. 


15. 


26 


Dari Abu Humaid As Sa'idi r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asad untuk 
suatu urusan, namanya Ibnu Lutbiyah — menurut kererangan 'Amru 
dan Ibnu Abi Umar, tugasnya mengumpulkan sedekah (zakat). Se- 
telah dia kembali menjalankan tugasnya dia mengatakan (kepada 
Nabi) : “Ini untuk kamu (harta zakat) dan itu untuk aku, dihadiahkan 
orang kepadaku.” Lalu Rasulullah s.a.w. berdiri (berpidato) di atas 
mimbar. Sesudah menyampaikan puji dan sanjungan kepada Allah, 
beliau mengucapkan : “Mengapa sampai terjadi, seorang pejabat (petu- 
gas) yang saya kirim (untuk memungut sedekah) sampai dia menga- 
takan : “Ini untuk kamu dan itu dihadiahkan kepadaku. Mengapa dia 
tidak saja di rumah bapanya atau di rumah ibunya, menanti adakah 
orang berhadiah kepadanya atau tidak ? Demi Tuhan yang diriku 
dalam kuasaNva ! Setiap orang yang mengambil sesuatu dengan tidak 
jujur (korupsi), nanti dia akan datang di hari kiamat memikul di kuduk- 
nya barang yang digelapkannya itu yaitu onta yang melenguh, sapi 
yang melenguh dan kambing yang membebek. Kemudian Nabi me- 
ngangkat tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiak beliau 
dan mengucapkan : "Ya Allah : Aku telah menyampaikan !” Ucapan 
ini diulangnya sampai dua kali.” 


Pd 


5 ey i NATA AAA -.W 


ML SL R7, PPL PP, KK poet 0 
NAGA A53 Los CS s0 Cal 


gp P2 aa, 
JAN Ia 1 
Dari 'Adi bin 'Amirah Al Kindi r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang kami angkat di antara kamu 
untuk satu jabatan, lalu digelapkannya sebuah jarum atau lebih, itu 
adalah penggelapan (korupsi) yang akan dibawanya nanti di hari kia: 
mat.” 





MEMATUHI PERINTAH NABI DAN PEMBESAR 
PEMERINTAHAN 


0 data Ata 
IA 
Mega Me jai AS 2. y1N Tg 


PPA Le 021 
SA an laa ae Kas gsm ay An (Us 


PP TA ANA 0. 


Se pak GA 5, Aas 


Bi LA LL 0 ha PL 
" Glasaas 33 CPI 
16. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang mematuhi perintahku, ma- 
ka sesungguhnya berarti mematuhi perintah Allah dan siapa yang me- 
langgar perintahku, maka sesungguhnya berarti melanggar perintah 
Allah. Siapa yang mematuhi perintah Pembesar Pemerintahan, maka 
sesungguhnya berarti mematuhi perintahku dan siapa yang melanggar 
perintah Pembesar Pemerintahan maka sesungguhn ya berarti melang- 
gar perintahku.” 


044, ie 3 Al "AJ ,.. 
In SA Sale 206 A6 As Jen - W 
PAS 1 Pera OAPAN Pa PLAN e7L 


ZA Nas ayal MEA Gay AN oyas Kas Jasa Si 
Ph Be P “ PP 211 


17. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang mematuhi perintahku, maka 
sesungguhnya berarti mematuhi perintah Allah dan siapa yang melang- 
gar perintahku, maka sesungguhnya berarti melanggar perintah Allah. 
Siapa yang mematuhi perintah pembesarku, maka sesungguhnya berarti 
mematuhi perintahku dan siapa yang melanggar perintah pembesarku, 
maka sesungguhnya berarti melanggar perintahku.” 


27 


MEMATUHI PERINTAH DALAM KEADAAN BAGAIMANAPUN 


UV - 0. 2. L £ Ah ton tr a1 
AG Ca Ape Ik oppa - AN 
£ ha“ 


TAM LEE AP 1 rip ta CL OI an, 
Ae ap ala Sa Wenny am 2S cs SATA, 


18. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah saw. bersabda : "Kewajiban kamu tetap mendengarkan 
dan mematuki perintah, dalam masa susah dan senang, vang disukai 
atau kurang disukai, atau tisak mendahulukan kepentingan engkau. ' 


MEMATUHI DALAM MELAKSANAKAN KITAB ALLAH 


P1 AN 2 


“2 £ TN ES Ki 10. 
CN SA BIL dam ame Jt 
22 # 
Jl LG al) AI RA Mo PP Kal HA BA ?/ p 
SIS Ker JI Iya yag Pd he alat ah 
TING PA AAA NUN 2 
MAS Aa MAKS 


11 TIA Lu Ine 


19, Dari Yahya bin Hushein r.a. katanya : 
"Saya mendengar cerita dari nenekku yang perempuan (Ummu Hush 
in Ahmasyiyyah) bahwa dia mendengar Rasulullah s.a.w. berkhui 
bah di waktu haji Wada' Beliau mengucapkan : "Kalau seandainy 
hamba sahaya diangkat menjadi pembesar kamu, sedang dia memerir 


tah kamu menurut Kitab Allah, maka wajiblah kamu dengar da 


mematuhi perintahnya.” 


TIDAK BOLEH MEMATUHI PERINTAH KALAU MELANGGAR 
PERINTAH ALLAH 


ph #7. Lea Pd AN MT AP PR A0 a Pi 
4 pe Sa 


Pan Mainan Oh Ml mp TA 1 MUA Oo ay Loe DA 

IP Ann PO daan ap NP) LA As 
Ll A3 
“AP 





20. 


21, 


Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


"Rasululh Kk 
ulah s&aw. bersabda : Kewajiban orang Muslim mendengar 


HANYA PATUH DALAM MENGERJAKAN PE RBUATAN BAIK 


2 S. 2 1 Ck Sol Lu MAP 14 
ba “ Ca 2 8/ 
var "a -.. 2 WI, NN ea - N 
# 


"LP pegat 
CT 2 2 ba eh ga Gp 207303, Ae 
YP Je, Ka ab La 2 9G, Gene 
WAE Of 0 oJ Ayo Pe 7, 
LAND sat en 2 Aa tua Ke 
La Aa ah NN SEE 
Da KAA et Li Pd 
tu Ke Ben NN aa IN 0 IKA Keyla Aa 
5 P4 Si, — media laka 
Ss oa 3 Oya WE ia 5 2 3 
DA NN La KN 
Dari 'Ali r.a. katanya : ema 5 


"Bahwa R Kg 
laki-laki mat mani An Pu nara dan mengangkat seorang 
Oomandannya Lalu dineri , 

Gn “tr : perintahkannya menyal 

Pa Ba 2 ai ? “Masuklah kamu Semuanya ke Me 4, 
ang yang telah mau masuk k 1 

Mo ui ke dalamnya, tetapi ya , 

Ki ba . Sesungguhnya kita melarikan diri dari ks pa 
Iceritakan orang kepada Rasulullah s.a.w. Lalu beliau Bea 


a 


'uh dalam mel, 
i anggar perintah Allah. K 7 
mengerjakan perbuatan baik,” Kepatuhan itu hanya dalam 


2) 


22: 


30 


A11 arah 4 


PA mo AR KA AL 
A3 MA EK bana 
24 


. E 
P NA v3, IL "7 eka 
SEAL MAN Ra Te Saya HN MAAN bias op 


Mn AA Gea & Aoa AN Iga 
Ka 2 EN, II KKN 


Pa Ya 1141 «1 ah, 


GAN KA YAN AGAN, 
OA Ag tes, 


Dari Junadah bin Abu Umayyah r.a. katanya : 


"Kami datang ke rumah 'Ubadah bin Shamit — ketika itu dia sedang 
sakit — lalu kami mengatakan kepadanya" : "Ceritakanlah kepada 
kami — kiranya Allah memberikan yang baik kepada engkau — hadis 
yang diberi manfa'at oleh Allah, engkau dengar dari Rasulullah s.a.w.” 
'Ubadah menjawab : "Rasulullah s.a.w. memanggil kami berkumpul 
lalu kami berjanji setia akan mendengarkan dan mematuhi perintah, 
dalam ha! yang kami senangi atau kurang kami senangi, di masa sulit 
atau lapang dan dalam hal tidak mendahulukan kepentingan kami. 
Dan kami tidak menantang perintah dari seorang yang pantas meme- 
gang jabatannya kecuali kalau kamu menampak dalam perintah itu 
kekafiran (kejahatan) yang terang dalam pandanganmu berdasarkan 
keterangan dari Allah.” 


TANGGUNG JAWAB KEPALA PEMERINTAHAN 


(ID | 2073 Le.) 


“ae wu Paya 2 3G 3G Oa -N 


NX. 1 (Er Ai 101 pp AA 


BAANI TAN SA Nae oa sa 


, 71, 
Beng 8. aa. Ta 


Karen Ora Ola 


32) 


N 





23. 


24. 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya imam (Kepala Pemerin- 
tahan) itu adalah pelindung (pembela), berperang dan mempertahan- 
kan diri di belakangnya. Kalau dia memerintahkan bertagwa kepada 
Allah “Azza Wajalla dan bersikap adil, niscaya dia mendapat pahala 
karenanya. Tetapi kalau dia memerintahkan bukan begitu, dia menda- 
pat hukuman karenanya.” 


MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PEMERINTAHAN 


£ LA 03 ap LD NP M2 200) il ? 
Aan, Than IE Opal £ - V4 
PLP) “4 Pe 


et Aa an AA 2 (4a)yy Ana 3 0 Rp JP LA 


u NN dl So kau Hanan 
07 01) Lb. ws 11, 0) 210 PUG 
Aa, GEN An GLS ena : 


Pi 
DP AE MR AA ae 4 ta 2 Da1 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Kaum Bani Isra-il dipmpin (diperintah) 
oleh Nabi-nabi. Setiap seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi 
yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi kemudianku. Nanti akan ada 
beberapa khalifah (Kepala Pemerintahan, aan banyak Jumlahnya.” 
Mereka bertanya : "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami 
(tentang itu) ?” Beliau menjawab : “Penuhilah Janji yang pertama 
baru yang kemudiannya dan berikanlah kepada mereka haknya, 
karena Allah nanti akan menuntut pertanggungan jawab mereka ten- 
tang pemerintahan yang mereka jalankan.” 


Lama 


3 MAYA AYAT NP NN be 3 . v0 
P/ | PLAN Pd . 2 ? 6 n LA 
BERAT ne PAK TRAP RA 2 1 pegas 5 yag 


Le ppt 0 penat 


be LN 3 


31 


G1 0/ Ja) 
NUN 


2) ga 


ANN, K 


25. 


7 .” Mereka bertanya : 
erbuatan) yang tidak kamu sukai. 
ai ! Apakah yang engkau perintahkan kepada orang-orang ae 
mendapati hal itu di antara kami ?” Nabi menjawab : "Kamu penuhi 
kewajiban dan kamu mahon kepada Allah hakmu. 


32 


Dari Abdullah - r.a. katanya : 


bersabda : “Sesungguhnya akan ada sepeninggal- 


"Rasulullah s.a.w. 


ku pejabat-pejabat yang mementingkan dirinya sendin dan urusan 


- "Ya Rasu- 


LI LAN a10 Ol er 0 xeLa aja v1 
KN Kr TKA hp laa - 
. ' 3 . pi 


La a00 aza $ 
? PL) AL aa PU " 2 Ng 
NYA AAAY KAN AA na pet 
TE “ s7 Ig 


ta AN Pn PON TNN tra Va k 
Tiang omh Aa pa 


Sah LO 
Me AP 2 kok Le MR KAN LES 
Sg ng Ar Ly eko Jerat A3 yua 
Tg AL Be Ya NIAT 7, NN peda TA 
| 6 Pa POLA An Me £ " 
PN Ara dika Kano AI NA Is S2 


Ly Meta ea Lal 1 Pan MAAN LO A6 
ALAN ANN It Oi Ikas mak 


£ - 


Ih 1 2 A01 Mad IL IT JII 8! 
Pia 


"/ 
Aaeoila bi Aha la ea, Hao 


, . P4 # 

Loop 12 010) AG INTG AI 11, A90 P1 L AK 

AA SA IN BAN aka Has 

() (J (P4 

3 27 1) pen AR Un AG AM EL M ea MA 

Sh Pelat N yan KUP an Urai 2 as 

aa o 1 Lte) ar) LAS 

. 0g 0 raj. 1 2 Pp AP Hah se A 2 1 

AAN A3 I— Op Ipad A3 H3 SS 

Yen apel 13 021313214 1 AG Lang En 

PA ab abon Aina 03 KA Jana AI 
PEDA - 5 


- 


NANA 0S Wahh Eni, 
2 as Lala gabeyag AI DN ELANANI L 
81 Ly ful La CO 


- 


. an OA 23 / 
PS Nord Dm Nana AAS DA) Oh kaan 





26. 


MEA PNP ANAK ats et KO An yh 2 bai 
ap) / 011 ap Panah 


4 P 0113, , 2001 , 
LI KING LAN 
(Oa Tn Aa OA eat CE Pn KELANGAN On, “aah 
KAA Zn kue Lease KA) Lag 3 Ole 5 3 


83 Pi Nu 


2 1 PA Pa da era PA EUR ELA ANU TAK Le 
| . |- . “ : - | - 5 & | | 
0J 0 101 bella 101 5 1 18 'ofo7 | 2g 20,8, 

5 - Ke NAN E 3G Tn - 
TEA NUN, | 


Pa Aliya aneh aa er mnt hua LI 092 1th 
De man SS Jb Va SA WN, 
- Pad 

Na ea salin Im 2 laba edar OT 
HAN An aan Aas Aan 


OP 
Dari Abdurrahman bin Abdu rabbil Ka'bah r.a. katanya : 


"Saya masuk ke dalam mesjid, kebetulan Abdullah bin Umar bin 'Ash 
duduk di bawah lindungan Ka'bah sedang orang banyak berkumpul 
di sekelilingnya. Lalu saya datang kepada mereka dan duduk dekat 
Abdullah. Abdullah berkata : "Pernah kami bersama Rasulullah S. aw. 
dalam suatu perjalanan. Lalu kami berhenti di satu lempat perhentian. 
Di antara kami ada yang memperbaiki lempat tidurnya, ada yang ber- 
main panah dan ada yang mengcmbalakan lternaknya. Ketika itu se- 
Orang penyeru yang diperintahkan Rasulullah Saw. menyerukan : 
”Marilan sembahyang berjama'ah !” Lalu kami berkumpul dekat 
Rasulullah s.aw. dan beliau bersabda - "Sesungguhnya setiap Nabi- 
nabi sebelum aku, menjadi kewajiban baginya menunjuki kaumnya 
kepada kebaikan yang diketahuinya berguna untuk mereka, dan 
memberikan peringatan kepada mereka tentang bahaya yang diketa- 
huinya mengancam mereka. Sesungguhnya umat kita ini keselamatan 
diadakan pada masa pertama Dan di masa kemudian ditimpa cobaan 
dan terjadi urusan (perbuatan) yang tidak baik. Dan timbul kekacauan 
(perpecahan), sehingga yang sebahagian memandang rendah kepada 


—-Yang lain. Dan timbul kekacauan (permusuhan) dan orang Mukmin 


mengatakan : ” Inilah yang membinasakanku !” Kemudian keka- 


33 


34 


cauan itu lenyap dan timbul lagi dan orang beriman, mengatakan 

“Inilah... , inilah!" Siapa vang suka dibebaskan dari neraka dan 

dimasukkan ke dalam surga hendaklah dia menemui kematiannya, 

ketika dia berimar kepada Allah dan hari akhirat dan berbuatlah ke- 
pada orang banvak, sesuai dengan apa vang disukainya orang banyak 
itu berbuat kepadanya. Dan siapa yang telah berjanji setia kepada 
seorang Imam (Kepala Pemerintahan) dan janji itu diberikannya Uengan 
sungguh-sungguh dan dari hati, maka hendaklah dipatuhinva kalau 
dia sanggup. Kalau datang vang lain menentahgnnya, maka yang ke- 
mudian ini penggallah lehernya ! Lalu sava tambah mendekat kepada- 
nya dan mengatakan saya meminta kepada engkau dengan nama Allah 
engkau sendirikah yang mendengar ini dari Rasulullah s.a.w. ?” Dia 
mengis aratkan kepada dua telinganya dan hatinya dengan kedua. 
Tangannya sambil mengucapkan : “Kedua tclinga saya yang mendengar- 

nya dan hati saya yang menyimpannya. " Sara mengatakan kepadanya: 
"Ini anak pamanmu Mu'awivah menyuruh kita memakan harra sesa- 
ma kita dengan cara yang tidak halal dan menyuruh membunuh diri 
kita (saudara) sedang Allah telah berfirman : “Hai orang-orang yang 
beriman ! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang 
tidak halal kecuali dengan jual beli yang dengan suka rela antara sesa- 
mamu, dan jangan kamu bunuh diri ( saudara) kamu karena sesungguh- 
nya Allah Maha Penyayang terhadap kamu.” (Our-an surat An Nisa' 
ayat 29). Dia berdiam diri sesa'at kemudian itu mengucapkan : "Pa- 
tuhilah perintahnya dalam pekerjaan mematuhi perintah Allah dan 
langgarlah perintahnya kalau melanggar perintah Allah !” 


MENYENDIRI APABILA PERPECAHAN TELAH MERAJA LELA 


ANA 021011 #0, 


sauna NG Spa MN Rn di F3 
LEAN EE NN Gak 
Ne ARENA 2g KI SI 


- Lah Z- 01. - 


KE ejata AN NA Sada Has an NA yana 





21” 


ajh pedal BI ap 1 lal BEAN AA 21) 


23 F3 Da Saji Jaten »lag ega 
GL PA Aa (2 | Pn el 
5 PEN Saba Da kana AAS, PA 


272 Lap. 23 2.39 P rp... yh 
AA pbensenes Ape 


10417 Pi 


BAG SE Haa Setan 
Jap Hal, PAN Balak IA S5 


La May y LA 01) 1 p 3 1 si "g PL ») 

NAN GA SM ar £ wa AK 
A1 1091 ) EA 0) Ya oth, GA 
BAN, 1, 


,& as 0: In Uks 
Dari Huzaifah bin Yaman r.a. katanya : 


"Orang banyak biasanya menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang 
kebaikan, tetapi saya pernah menanyakan kepada beliau tentang 
keburukan, untuk menjaga jangan sampai menimpa saya. Saya berta- 
nya: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya kita dahulu dalam masa jahiliyah 
dan kejahatan, lalu Allah memberikan kepada kita kebaikan (agama) 
ini. Maka adakah keburukan sesudah kebaikan ini?” Nabi menjawab : 
"Ya ! "Saya bertanya : "Adakah sesudah keburukan itu ada lagi ke- 
baikan ?” Nabi menjawab : "Ya, tetapi ada cacatnya !” Saya ber- 
tanya : "Apakah cacatnya ?” Nabi menjawab : “Kaum yang menjalan- 
kan aturan, bukan aturanku dan mereka memimpin bukan menurut 
petunjukku. Sebagian tindakan mereka ada yang engkau pandang 
baik dan sebagiannya engkau pandang salah.” Saya bertanya : "Adakah 
lagi keburukan sesudah kebaikan itu ?” Nabi menjawab : “Ya, bebe- 
rapa orang yang memberi saran di pintu neraka ! Siapa yang mem- 
perkenankan panggilan mereka dilemparkannya ke dalam neraka.” 
Saya bertanya : "Ya Rasulullah ! Terangkanlah kepada kami sipat 
mereka !” Nabi menjawab : “Baik ! Kaum yang kulitnya sama dengan 
kulit kita Jan mereka berbicara dalam bahasa kita.” Saya bertanya : 
"Ya Rasulullah ! Bagaimana pendapat engkau, kalau sava mendapati 


35 


28. 


36 


hal yang demikian ?” Nabi menjawab : ” Engkau tetap bersatu de- 
ngan jama'ah kaum Muslimin dan Imam (pemimpin) mereka !” Saya 
bertanya : “Bagaimana kalau kaum Muslimin tidak mempunyai ja- 
maah dan tidak mempunvai Imam ?” Nabi menjawab : "Menghin- 
darlah engkau dari segenap golongan yang berpecah belah itu, walaupun 
engkau terpaksa menggigit urat-urat kayu (untuk makanan), sampai 


engkau ditemui kematian, dalam keadaan vang sedemikian !” 


WAJIB MENYATUKAN DIRI DENGAN JAMA'AH DAN 
MEMATUHI IMAM 


211 ?/ Pb aa Gn Ap 
MU Mi » JBL -NN 
aa LhU PO 4 2 PA na KO S0 


LE Aa, rara Lag dx A36 


« TA el ch AAA ek Pa) Pak UG #. 7 21 
pr 5 Naa Anand 8 
PAK "ff 2, Pd 12 


Lg A 74 4 
AL AAA TART 2 MF 1 
2 & FT ear Yara 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : “Siapa yang menghindar dari mematuhi 
Imam dan memisahkan diri dari jama'ah, kalau dia mati, maka kemati- 
annya serupa kematian masa jahiliyah. Dan siapa yang mati terbunuh di 
bawah . bendera perjuangan buta, marah untuk mempertahankan kesu- 
kuan, berperang untuk menolong kesukuan, maka orang lu tiada ter- 
masuk umatku. Siapa yang memisahkan diri dari umatku untuk mem- 
binasakan umatku, dibunuhnya orang yang baik dan orang yang jahat 
tidak memperdulikan bahwa yang dibunuhnya itu orang beriman, ti- 


dak memenuhi janji terhadap orang vang telah berjanji (tidak akan se- 


” 


rang menyerang |, maka orang itu tiada termasuk umatku. 





TINDAKAN TEGAS TERHADAP ORANG MEMECAH BELAH 
KAUM MUSLIMIN 


Pe Mn EA 


II 0 Na La ag Yg Ka aan 


PA PAN NA AS 6 SALA, 
aa SARAN 


alir 


PAN AGS dent da es .. 


29. Dari 'Arjafah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya nanti akan terjadi keka- 
cauan dan bencana ! Siapa yang hendak memecah belah umat ini 
(kaum Muslimin), pada hal mereka telah bersatu, maka retaklah dia 
dengan pedangmu, siapa saja orangnya !” 


MEMELIHARA KESATUAN UMAT 
Las ULAR" Inte 07 : 
| - - 4 / bal 
3 AAA Po PRA 2 Wi 


velg / Y 2” 
| HA eye 
30. Dari Abu Sa'id A! Khudri ra. katanya : 
"Rasulullah saw. bersabda : "Apabila dibi'arkan dua orang Khalifah, 


maka Dunuhlah salah seorang dari antara keduanya.” 


TIDAK BOLEH MERASA SENANG DAN MENGIK UTI 
mana YANG SALAH 


Ea SA 215 3.031 


OPS LAU Aan BA Ina 
La ham 2/0 SA PPA ap. P0 
PRA AA NK Kn SS, 5, 

NAS NG syg 


31. Dari Ummu Salamah r.a. katanya : 


37 


32. 


38 


“Rasulullah saw. bersabda : "Nanti axan ada beberapa Pembesar 
Pemerintahan tindakan mereka ada yang kamu pandang baik dan 
ada yang kamu pandang salah. Siapa yang tahu (mana yang baik dan 
mana yang salah) dia bebas (dari dosa), siapa ingkar, dia selamat (dari 
dosa). Terapi siapa yang merasa senang dan mengikuti (perbuatan- 
perbuatan yang salah), dia berdosa. Mereka bertanya : "Apakah tidak 
lebih baik mereka kita perangi ?"” Nabi menjawab : "Tidak, selama 
mereka masih mengerjakan sembahyang.” 


JANGAN MEMBENCI ORANGNYA MELAINKAN BENCI 
KEPADA KESALAHANNYA 


. 031 


MA nan “3 Me ar. ponaal el 
z AG mak Aira BE Aero -.N 


Bj “tao 12.0 e11 190178 2 SA ya 111 Gol 11 oya aya 
KE Ya aro an Se 2) Ko 


| 
Lag. 027 0011 1 MILO ANA "Ly 


Day LD IR UO Adaa Pe Ae Gol 
| Va. £ ... - 4 
AW Iga 3 pala 2 20k 
TN LA Aa Ae Pa ANA Mo Ly N.A. 10 
HN SWA) SEA Ia Se PN GG 
ae AO PI OA NI AI JI 7 Lay lg AI 
Si 005 5 Tha AG Nasi TK Kn 
Aa LO eta Aa, 
Dari 'Auf bin Malik r.a. katanya : 
"Rasulullah s.aw. bersabda : "Imam kamu yang lebih baik ialah yang 
kamu cintai dan mencintai kamu, mendo'akan kamu dan kamu 
mendo 'akannya. Iman kamu yang amat buruk ialah yang kamu benci 
kepadanya dan membenci kamu, kamu mengutukinya dan kamu di- 
kutukinya.” Ada orang bertanya : "Yg Rasulullah ! Apakah tidak 
lebih baik kami lawan dengan pedang (senjata) ?” Nabi menjawab : 
"Tidak, selama dia mengerjakan sembahyang bersama kamu. Apabila 
kamu melihat Pembesar Pemerintahan melakukan sesuatu yang tidak 
kamu sukai (tidak baik) maka hendaklah kamu membenci perbua- 
tannya yang salah itu dan janganlah kamu lepaskan tanganmu dari 
mematuhi perintahnya (yang baik.” 





PERJANJIAN TIDAK AKAN LARI DARI MEDAN PERTEMPURAN 


DAN LI YA al MEN EM. p UI fo tal / 
3 SEN eU NAN KAA Hae TX 


OA Tea EN An 2 ha AT Pan 3, / ca PA 
D0 ob 5, YON 13 - Non oat 


DA Ie Ko 


33. Dari Jabir r.a. katanya : 


Kami di hari perjanjian Hudaibiyah berjumlah seribu empat ratus 
orang. lalu kami berjanji setia kepada Nabi sedang Umar memegang 
tangan Nabi di bawah pohon kayu, pohon Samurah. Kami berjanji 


rulak akan melarikan diri (dari medan pertempuran) d an janji 
: # puran) dan bukan janji 
ersedia untuk mati. 


TIDAK ADA LAGI HIJRAH SESUDAH TAKLUK MEKKAH 
PAKA ANA 2 .3 
2 era w - Ea ar 2 aa" 
na . PA ra aa Haus sin 
, h) : ( ». KAN LUAR 2 11 elang kb Ta 
Ld 2 
di) 


- - ... . & 
34. Dari Mujasyi'ibin Mas'ud As Sulami r.a. katanya : 


2 "an 
Aas 
-," 


Saya datang menemui Nabi s.aw. berjanji akan melakukan hijrah 
(pindah ke Madinah). Lalu berliau berkata : "Sesungguhnya hijrah 
Itu telah selesai dilakukan oleh orang yang mengerjakannya. Sekarang 


adalah perjanjian setia untuk , » 4d 
kebaikan intuk menjalankan Islam, jihad dan berbuat 


Lu fa 02 


1 Tae an NA SM ANA Pt 4 
DAN ejaa ah 4, MN, 223 


- 


H3 Tn DAN Int AA pn 
| AANG 4 
pe make ja, B6 ut Iss - yo 


Pada AG 


39 


35. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 
"Rasulullah s.aw. bersabda di- hari menaklukkan Mekkah : “Tidak 
ada lagi hijrah (sesudah takluk Mekkah), melainkan hanya vang tinggal 
Jihad dan niat baik, apabila kamu diminta untuk berangkat ke medan 
perjuangan, maka berangkatlah kamu !" 


BEKERJALAH DI TEMPAT MASING —MASING 


APA 1 Pro 


SG KALANGAN TA Kn 
Sp ANA FANS IE M3 YA 
PN HANYA AA Tekken 23K pal 
KB 


36. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Sesungguhnya seorang Arab dusun meminta kepada Rasulullah s.a.w. 
supaya diizinkan hijrah. Nabi berkata : "Kasihan ! Sesungguhnya 
urusan hijrah itu sangat berat. Adakah engkau mempunyai onta ?” 
Dia menjawab : "Ada !" Nabi bertanya : Adakah engkau bayar zakat- 
nya ?” Dia menjawab :”"Ada !” Nabi bersabda : "Bekerjalah dalam 
negerimu, karena Allah tidak mengurangi pahala amal engkau sedikit- 
pun !” 


NN 


MENERIMA Pa ta KAUM WANITA 


YAA Ana GRAM 2A 
sa Jae md J5 
aan Kana 


aJal 


4 . sa MUA 9 Ka 033. “ta! SU 
3 er hn jl KENA 2434 KI, 


el pa to 


Bala DD des XV 


40 





37. 


Gan , 
Onur ua PNG “an 


0... LI Op 


PA AA ga 6 
e21 710 Is san he SA ah 


NA ta. a21 Maya “3 An 1 
Nat sa 2 HAL 
1 » Pp “3G ? ? 
5 AA CAN EN Aan 
PLAN Lk 1g ana LANNYA 3 Sada 41 
ar 2 23 ey, yaa 


Dari 'Aisyah, isteri Nabi s.a.w. katanya : 


“Perempuan-perempuan yang beriman apabila mereka hijrah kepada 
Rasulullah saw. (kota Madinah) mereka diuji berdasarkan firman 
Tuhan ! "Azza Wajalla : “Hai Nabi ! Apabila perempuan-perempuan 
yang beriman datang kepada engkau, berjanji kepada engkau, bahwa 
mereka tiada akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, 
tiada akan mencuri, tiada akan berbuat zina, tiada akan membunuh 
anak-anuknya, tiada akan mengadakan kebohongan yang mereka 
ada-adakan saja antara tangan dan kaki mereka dan mereka tiada akan 
mendurhakai engkau dalam perkara yang baik, maka terimalah janji 
setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah ! 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (Our- 
an surat Al Mumtahinah ayat 12). Kasa 'Aisyah : "Siapa di antara 
perempuan-perempuan yang beriman itu telah mengakui hal yang 
tersebut, maka sesungguhnya telah menempuh ujian.” Rasulullah s.a.w. 
apabila perempuan-perempuan itu telah mengakui dengan perkataan 
mereka maka beliau berkata kepada mereka : "Pergilah, karena sesung- 
guhnya aku telah menerima janii kamu !” Demi Allah, tiada pernah 


41 


38, 


39. 


42 


tangan Rasulullah s.aw. menyentuh tangan perempuan, agak sekalipun. 
Hanya beliau mengambil janji mereka dengan perkataan. Demi Allah 
Tiada pernah agak sekalipun Rasulullah s.a.w. mengambil janji orang:- 
orang perempuan, melainkan menurut apa vang diperintahkan Allah 
kepadanya. Tidak pernah tangan Rasulullah s.a.w. menyentuh tapak 
tangan kaum peremnugr. ayun sekalipun. Das beliau mengatakan ke- 
pada mereka apabila mengambil janji mereka, hanya dengan mengu- 
capkan pernvatean : “Aku telah menerima janji kamu.” 

BEKERJA MENURUT KESANGGUPAN 

8J Lg 


SI makasi pal 


Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : 


“Setelah kami berjanji kepada Rasulullah s.aw. akan mendengarkan 
dan mematuhi perintah, beliau mengucapkan : “Seberapa yang kamu 
sanggupi." 


DEWASA SETELAH BERUMUR LIMA BELAS TAHUN 


27. yat bana Bo 273 
HE r AI SU pasok - M 
pe daan 1014 Lag po (Panah Pe 1701) 
AAA 1 Age Tan ap 
"4 Lea P4 san 


Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. memeriksa saya ketika perang Uhud, untuk ikut 
berperang, sedang sava baru berumur empat belas tahun. Beliau tidak 
mengizinkan saya untuk ikut berperang. Dan beliau memeriksa saya 
ketika perang Khandag. sedang saya telah berumur lima belas tahun. 
Beliau mengizinkan saya untuk ikut berperang.” 





41. 


42. 


KEWAJIBAN MEMELIHARA AL OUR AN 


A11 A01 GP 09701118. 
Sp Ni ag AI ai ep NIA - 
2 pH OA 4, 

IN AG AAN ai Lotad 
Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang membawa Our-an dalam perjalanan 
ke negeri musuh. karena dikuatiri akan diambil (dirusakkan) oleh 
musuh.” 


- PERLOMBAAN PACU KUDA 


AS AR 13“ 


ad 20 
AYO es 2G - 21 


SAN 
". Tana PERAK, 
maa LN JO 1 UX EP 2 / 
MALE pH 
Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah saw. mengadakan perlombaan pacu kuda yang 
dipingit dimulai melepaskannya dari Hafya dan berakhir di Saniatul 
Wada' Dan beliau mengadakan perlombaan pacu kuda yang tidak 
dipingit, dimulai dari Saniatul Wada' sampai ke masjid Bani Zuraig. 
Ibnu Umar adalah salah seorang yang turut dalam perlombaan pacu 
kuda itu.” 


KUDA UNTUK PEPERANGAN 
1 La na 20 0I EA 2 na PAN 0 
HP 2223 - Men HA Iga AI jas  03 - 


AA aa yi 


”Rasulullah s.a.w. bersabda : "Pada ubun-ubun kuda selamanya ter- 
letak kebaikan sampai hari kiamat.” 


Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 


43 


43. 


44 


Pn 2g »£ PD A0 IA 
dm asah Ad ba AL Dania - 
G2 01) TA 


Pen NAN AN 


Maag Aap sn 


Aa te aa G 


Dari Jarir bin Abdullah r.a. katanya: 

"Saya melihat Rasulullah saw.  menggosok-gosok ubun-ubun (son- 
dok) kuda dengan anak jari beliau sambil mengucapkan : "Kuda itu 
diikatkan kebaikan di ubun-ubunnya sampai hari kiamat yaitu pahala 
dan harta rampasan perang.” 


KUDA BELANG KAKI 


BKN ALAN G9. 


Na £ Z 
SI KAN ak A PAP AA Kok rd dlus at 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. tidak menyukai kuda belang kaki (putih kaki kanan 
dan tangan kiri atau putih tangan kanan dan kaki kiri).” 
. Pi -.- 2 


a11 As 1 fe Pan 
CA FN Pi Eiger Opa Ae - te 
191 3. PA Ih 7, 2! 4 ep 
Redam bek AI Aa, AI gang 
Yatan ge Kang at V3 MENGII, en 


Jaka 2g AA PMN 3 
KR Kotor 


peta rd 
pn z2 1 518 v 
yen 
Pr 


PS 


Pa P2 Ans £ 
Sa ka B2 pe tyas Aek naa YA 33 
P NU 4 CM 1 Ni Petak SAI 3 e1 


EA 22 


Ce it LA, EL "13x Hina” 9 Gp 
32 asn Adya EK 





45. 


2 14 LA s1 ea 0 011 Jud 11 ta 1 
5. ah 31313 (3 


KEL en se TA A S 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. bersabda : “Allah menjamin untuk orang yang pergi 
berjuang di jalan Allah, tiada yang mendorong keberangkatannya 
selain dari niat jihad di jalan Allah, iman kepada Allah dan memper- 
cayai RasulNya : Orang itu Aku jamin bahwa dia akan Aku masukkan 
ke dalam surga atau Aku kembalikan pulang ke rumahnya, dari mana 
dia dahulu berangkat, dengan memperoleh apa yang didapatnya, yaitu 
pahala dan rampasan perang.” Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam 
kuasaNya, setiap luka yang melukai seseorang dalam perjuangan 
di jalan Allah, nanti ketika dia datang di hari kiamat, lukanya serupa 
dengan keadaan waktu dilukai, tetapi warmanya warna darah dan 
baunya bagai kasturi. Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kuasa- 
Nya kalau sekiranya tidak akan mengecilkan hati sebagian kaum 
Muslimin, niscaya aku tetap berangkat bersama setiap pasukan yang 
berperang di jalan Allah, tetapi aku tidak mempunyai kesanggupan 
(menyediakan perbekalan) untuk membawa mereka, dan mereka 
tidak pula mempunyai kesanggupan (untuk menyiapkan sendiri per- 
bekalannya), sedang mereka merasa kecil hati kalau tidak turut berang- 
kat dengan aku.” Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kuasaNya, 
sesungguhnya aku ingin bahwa aku berperang di jalan Allah lalu aku 
terbunuh, kemudian aku berperang lagi dan mati terbunuh, kemudian 
aku berperang dan terbunuh pula.” 


INGIN SYAHID BERULANG-ULANG 
LO NU V1 164 . A ./ 
Sain pan ara »3 AG Oi Greg » -N 


Pd 121 


PIA PA GA TAYAN EVAN SANGE NE 


45 


47. 


46 


0 ' 1 Tenendala 17 


GE 


Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Orang-orang yang telah meninggal dunia 
dan dia memperoleh kebaikan di sisi Allah, yang menggembtrakannya, 
liada seorangpun yang mau kembali ke dunia dan tidak pula mau me- 
nerima dunia dan seisinya hanyalah (yang ingin kembali ke dunia) 
orang yang mati syahid. Sesungguhnya dia mengharapkan supaya da- 
pat kembali ke dunia, lalu dia mati terbunuh di dunia (sekali lagi), 
karena diketahuinya keutamaan mati syahid.” 


Ten Ea PT) Ja 31 patah AA 01 
AA Yono Jp mala PI ga er ea Ita us - 2 
Aa K 0 Lay gen... Ih en £ 0 


SO Ah PAN Ta aa Ka Se 
PN PARA 


Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 

"Rasulullah saw. bersabda - "Tiada seorangpun dari orang-orang 
yang masuk ke dalam surga, yang ingin kembali ke dunia sedang kepa- 
danya dibcrikan segala sesuatu yang ada di bumi, kecuali orang mati 
syahid. Sesungguhnya dia sangat mengharapkan kembali ke dunia, 


lalu dia terbunuh sepuluh kali, karena diketahuinya kemuliaan mat. 
svahid.” 


AMAL YANG DAPAT MENYAMAI JIHAD 


Pal 000) ta. 


Jaa AA Ya ale N NA son is -8N 
SLTA HAN ERA AA 
AN Jan sa 


NB Bi AG 


HAN TA YAN EK AAN 


- ai 





48. 


0 3L oz 


23 SIA Map HALL KAU: AKANUKI 
AA ya AN 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Ditanyakan orang kepada Nabi s.aw. apakah amal vang menyamai 
jihad fisabilillah ?” Nabi menjawab - 
ngerjakannva.” 


"Kamu tidak akan sanggup me- 
Pertanyaan ini diulangnya sampai dua atau tiga kali. 
Nabi tetap menjawabkan : “Kamu tidak akan sanggup mengerjakan- 
nya” Di kali yang ketiga, Nabi menjawab : “Yang menyamai orang 
yang berjihad fisabilillah ialah orang yang berpuasa, mengerjakan 
sembahyang dan yang tetap menjalankan petunjuk ayat-avat Allah, 
fidak berhenti dari mengerjakan puasa dan sembahyang, sampai orang 
vang berjihad fisabilillah itu kembali pulang (dari medan perjuang- 


” 


an. 


KEUTAMAAN JIHAD 
/ Denik 2 CK ye 4 1 0 
GP, Lot pt Tan L. 


Gg Gasa Snp Hau 
spse o/ 3 CA KAIN Juiu TA sa 


ag PP LA LAP M 
Lina se Kuas LRUN JUL YA AG, 
021 y0 PL Mag 


aa Daan Ba ad NI ALI Pa as 365 
e EPA Dl WE 2 AN TA Ne 2225 NA 


TKA P, Ta Ta 111 1 PAR ALA 
5, KAN jan AS Alinda AN Sab 
PE PAN LA en AN 
Kab A3, 


41 


“era 


ENI 


49. 


50. 


48 


Dari Nu'man bin Basyir r.a. katanya : 


"Saya berada dekat mimbar Rasulullah s.aw. dan se-orang laki-laki 
berkata : "Saya tidak perduli, kalau tidak mengerjakan amal sesudah 
memeluk agama Islam, selain dari memberi minum orang-orang yang 
datang mengerjakan haji.” Yang seorang lagi berkata : Saya tidak per- 
duli, kalau tidak mengerjakan amal sesudah memeluk agama Islam, 
selain dari memelihara Masjidil Haram (Masjid Mekkah).” Yang lain 
berkata : “Berjuang di jalan Allah lebih baik dari apa yang kamu 
sebutkan tadi.” Lalu "Umar membentak mereka dan mengatakan : 
"Jangan kamu keraskan suaramu dekat mimbar Rasulullah s.a.w. ka- 
rena sekarang hari Jum'at. Nanti setelah saya selesai sembahyang 
Jum'at saya akan datang kepada Nabi meminta keputusan tentang 
apa yang kamu perselisihkan itu. Lalu Allah "Azza Wajalla menurun- 
kan ayat : "Adakah orang yang memberi minuman kepada orarig vang 
naik haji dan memelihara Masjid Suci, kamu samakan dengan orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjuang di jalan 
Allah ? Mereka tiada sama dalam pandangan Allah ! Allah tiada mem- 
berikan pimpinan kepada kaum yang bersalah.” (Our-an surat At Tau- 
bah, ayat 19). 


JIHAD LEBIH BERHARGA DARI DUNIA DAN SEISINYA 
NG Lea EN TA 
AA mah Yaa 1696 3 Oae 2G 


. Go1 5. yo 
EN 


“0. tg Pa 
AO Wa 
“Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya berjuang di jalan Allah 
di waktu pagi atau di waktu petang, lebih baik dari dunia ini dan se- 
isinya.” 


KENAIKAN SERATUS TINGKAT 
OP A.A PL 


PTN IU apkea 0 
ae: PELAN PAN AT AT 


AA 


NYA 





S1. 


JA) AA Yaa 16 Kas Pad 


Oa ha benua 
#7. ? ye ta 140 ta ay! 
Aa 1 iyaa sin LA KEL KUN e 1 
£ 


oJg1 o 14 Na P 20 
PENA MAN KA ATA KENA 


# bai 


. “ . - € Ti 
PAKA AG Asa 
2 - y Ea 2 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 

"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Hai Abu Sa'id! Siapa yang rela. bahwa 
Allah Tuhannya, Islam agamanya dan Muhammad Nabinya, orang 
itu pasti masuk surga.” Abu Sa'id tertarik mendengarnya dan mengata- 
kan : “Ulanglah sekali lagi ya Rasulullah!” Lalu diulang oleh Nabi. 
Kemudian beliau berkata : “Dan yang lain, karenanya seseorang di- 
naikkan seratus tingkat dalam surga. Jarak antara tiap-tiap tingkat 
itu, sejauh antara langit dan bumi. Abu Sa'id bertanya: "Apakah itu 
ya Rasulullah?” Nabi menjawab : "Berjuang di jalan Allah, berjuang 


(di jalan Allah”) 


JIHAD TIDAK MENGHAPUSKAN HUTANG 


As PAPAN) Tanu PA ah 46 A6 Ss -.&x 


pg 


#79 


BN aka Ni aa Ap 
Ten Let 2 L, pp 
Sa bg Ls AN AL BA 1aAA 
en Ega MN GA 
BIT KI A6 AT 2s 


49 


52. 


50 


Dari Abu Oatadah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya berjuang di jalan Allah 
dan iman kepada Allah adalah amal yang lebih utama.” Seorang laki- 
laki berdiri dan bertanya : "Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat 
engkau, kalau saya mati terbunuh dalam perjuangan di jalan Allah, 
adakah diampuni kesalahan saya?” Rasulullah s.a.w. menjawab : “Ya, 
kalau engkau ikhlas, maju terus dan tidak mundur ke belakang.” 
Kemudian Nabi berkata : "Apakah yang engkau ucapkan tadi?" 
Dia menjawab : “Bagaimana pendapat engkau, kalau saya mati ter- 
bunuh dalam perjuangan di jalan Allah, adakah diampuni kesalahan 
saya ?” Rasulullah s.a.w. berkata “Ya, kalau engkau berhati sabar, 


ikhlas, maju terus dan tidak mundur ke belakang, selain hutang. Se- 


sungguhnya Jibril 'alaihis salam mengatakan kepadaku seperti itu.” 


ARWAH SYUHADA DI DALAM SURGA 


au Aa Pol 


Pok MU SIG IR 0x 
e pa SE KNGKA 55 
Ne Idola Ky ISA 
In ria Ann Maka NT CA OKE 
wae 2 ") o/ as va , 0/0 Sa 210 1 
SAN ANN “ AL AK Hg PA 
MERK Aya 


pp 11 re 


da (ana tg 


oAJ0) HATE 


“G1 9 "| ora LL Oh, 41 


LL ALAN 


OP Pan An R 4 72" He aa IA “ 
Oo SAN TAAA Ta Ghe TA 
MAY Pe Pa AA e AA 1 AL Ea 4 ea ar 


uan Pena 





53. 


S4. 


Nabi) dan beliau menjawab :: 
yang berwarna hijau mempunyai kandil (lampu) yang tergantung 


Dari Masrug r.a. katanya : 


"Kami menanyakan kepada Abdullah tentang pengertian ayat: "Ja- 
nganlah kamu anggap orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu 


orang mati. Tidak ! Mereka: orang-orang yang hidup, memperoleh 


rezeki dari Tuhannya.” (Our-an surat Ali Imran ayat 169). Abdullah 
"Sesungguhnya kami telah menanyakan hal itu (kepada 
"Arwah mereka dalam rongga burung 


menjawab : 


di 'Arasy. Bebas pergi ke mana-mana dalam surga, sekehendaknya. 
Kemudian dia pulang kembali ke dalam kandil tadi. Tuhan memper- 
hatikan mereka pada satu kali dan menanyakan: "Adakah lagi se- 
suatu yang kamu inginkan?” Mereka menjawab - "Apakah lagi yang 
kami inginkan, sedang kami bebus pergi ke mana-mana dalam surga, 
sekehendak kami. Tuhan mengulang pertanyaan sampai tiga kali. 
Setelah mereka mengetahui, bahwa mereka tetap akan ditanyai, 
mereka menjawab : “Ya Tuhan ! Kami ingin supaya Engkau kemba- 
likan arwah kami ke dalam tubuh kami, sampai kami mati terbunuh 
sekali lagi dalam perjuangan di jalan Engkau.” Setelah Tuhan menge- 
tahui, bahwa mereka tiada lagi mempunyai keinginan lain, mereka 
tidak ditanyai lagi.” 


ORANG YANG LEBIH UTAMA 


- 7 CAP 
al ak Ai Pe AN Ap 7 2 EN BA 2 
0d, Ai AN Juna AE Il Ina al 
Pa 2111221 5. / . 6? 2 
cell KAN SI MAN pap IG Sae 
th 
» O—a 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 
"Bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. menanyakan : 
"Siapakah manusia yang lebih utama ?” Nabi menjawab : "Seorang 


N 


S1 


55. 


52 


yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya.” Tanya laki- 


laki - "Sesudah itu siapa ?" Nabi menjawab : “Orang beriman yang 
tinggal di kaki bukit dia menyembah Allah Tuhannya, dia tidak 
mengganggu orang lain dengan kejahatannya.” 


KEHIDUPAN YANG LEBIH BERGUNA 
Pol rel 


P3 o/ 0 6 Lintah 
pepe ad Ia 2, A6 36 aa BS . 060 
8. Na PPAP RA ema Da 0G 03, Ya 
Hakan Leah doa DA 
Lt PA MEA PA La col Aa yet, y “hal 


Naa bana 


01 Ltd 0 G1 


0 Yg Es 3 st “3 


0.70 cad Aa 2 P3 011 
nga. PNS ay 2) Ha dy 
ja ale es 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a. w. bersabda : "Termasuk kehidupan manusia yang 
lebih berguna kepada orang banyak, seorang yang memegang tali 
kekang kudanya bersiap untuk berjuang di Jalan Allah. Dia terbang 
di atas punggung kudanya setiap mendengar suara atau serangan yang 
mengejutkan. Dia .terbang di atas kudanya, mencari terbunuh dan 
kematian di tempat yang: diharapkannya. Atau seorang laki-laki 
dengan kambingnya di satu puncak bukit dari beberapa puncak 
bukit, atau di lembah yang dalam dari beberapa lembah, dikerjakan- 
nya sembahyang dibayarnya zakat dan tetap memuja Tuhannya sampai 
menemui keyakinan (kematian), Ke kepada orang banyak dia 
melimpahkan kebaikan.” 


SATU MENJADI TUJUH RATUS 


10 03 ol Gi, ol 


1. AO ap PI, - 
1G IS RI IE AN Je - 01 


# - 





“of 2 , 
PARA PIN ala AN Ka Jaga ang 
am PI Pa 
w na 0 Ba) £ - 
56. Dari Abu Mas'ud Al Anshari r.a. katanya : 


“Datang seorang laki-laki (kepada Nabi) membawa seekor onta be- 
lina yang dicap, katanya - “Ini untuk sabilillah '” Rasulullah sa. w. 
menjawab : “Karenanya nanti engkau akan memperoleh tujuh ratus 


onta semuanya diberi cap.” 


PAHALA MENGANJURKAN BERBUAT BAIK 


ketan en Ga» KI 07 01 
AA an 3 dede la oya - ON 


6 pAJO pi ad 
. ash inap ra 
57. Dari Abu Mas'ud Al Anshari r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : “Siapa vang menunjukkan kepada 
kebaikan, dia memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang mem- 
perbuatnya.” 


MENYERAHKAN APA YANG TELAH DISIAPKAN 
KEPADA ORANG LAIN 


PN NE 


MY LSGA maen A2 -6A 
Laga LA Ga AAN GET PAYUNG 


aga bn Keran 
Aa KAPAN YA Ap Toe. 


oi ,y 


UN TA tar CA 2 Ap 


53 


58. 


59. 


54 


Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 

"Sesungguhnya seorang pemuda dari suku Aslam mengatakan : “Ya 

Rasulullah ! Sesungguhnya saya ingin pergi berperang, tetapi saya 

tiada mempunyai persiapan untuk itu. Nabi menjawab : "Pergilah 

engkau kepada si Anu karena dia sesungguhnya telah mempunyai 
persiapan, tetapi dia sakit.” Lalu pemuda tadi datang menemuinya 
mengatakan : "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. menyampaikan salam 
untuk engkau dan memesankan supaya engkau menyerahkan kepada 
saya apa yang telah disiapkan untuk pergi berperang.” Dia berkata 
(kepada isterinya) : "Hai Fulanah ! Berikanlah kepadanya.apa yang 
telah kusiapkan dan jangan engkau sisakan sedikitpun! Demi Allah, 
janganlah engkau sisakan barang sedikitpun, maka nanti Allah akan 
memberi berkat kepada engkau karenanya.” 


MELENGKAPKAN PERSIAPAN DAN MEMBANTU KELUARGA 
ORANG YANG PERGI BERPERANG 


Ll A3 . Ya ah . 2 2 

Ke H5 Of Ma oj/1 10 

NeXu0 PAN APTA Tar 
Dari Zaid bin Pa Al Juhani katanya : 
"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang menyiapkan perbekalan 
untuk orang pergi berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya 
berarti dia turut berperang. Siapa yang menyelenggarakan dengan 
baik, keperluan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang pergi 
berperang, maka sesungguhnya berarti dia turut berperang.” 


BARISAN MUKA DAN BARISAN BELAKANG 
Sha LL Kah 
ne 2 den 0 701 

PELAN Kap. ya 
2 Mba Aa JAN A 


PL ag Aka 


PNS yA Ka 2g 


2 Ap AN 





60. 


61. 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Bahwa Nabi s.a.w. mengirim utusan kepada suku Bani Lahban, 
memerintahkan supaya dalam setiap dua orang, berangkat ke medan 
perang satu orang. Kemudian itu Nabi berkata kepada seorang yang 
tinggal (tidak berangkat), sabda beliau : "Siapa di antara kamu yang 
mengurus dengan baik, keluarga dan harta benda orang yang berang- 
kat, maka orang itu memperoleh seperdua pahala dari orang yang 
berangkat.” 


HUKUMAN ORANG YANG BERKHIANAT TERHADAP 
KELUARGA ORANG YANG PERGI BERPERANG 


L 01701 


AMA aa pal SEN SA Aa 
Penuh 2 Ng mena Pesat 


AE SSAAH : Ia, 
PP 


EL An 


Dari Buraidah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda - “Kehormatan isteri orang-orang yang 
pergi berperang, bagi orang vang tinggal adalah serupa kehormatan 
ibunya. Seseorang yang tinggal untuk mengurus keluarga orang-orang 
yang pergi berperang lalu dia berkhianat terhadap keluarga itu, nanti 
orang itu disuruh berdiri di hari kiamat, dan orang yang berperang 
boleh mengambil pahala orang yang berkhianat tadi sesukanya. Bagai- 
mana dugaanmu (tentang nasibnya) ?” 


SURGA TEMPAT SYUHADA 


DENGAN RAS 


Dari Jabir r.a. katanya : 


"Seorang laki-laki bertanya : "Ya Rasulullah ! Di mana tempat sa: 


55 


63. 


56 


ya, kalau saya mati terbunuh (dalam perang)?” Nabi menjawab : 
"Dalam surga !” 


KERJA SEDIKIT, PAHALA BANYAK 


KIP Md ngak Besa Hn 


Pd 
ADE alta Aoa 11 BERI 010 K Y KEK 
OP amblas n Aa dye oat ira Doll 


Ae Ne 
KN, A PNY AN 
- 
Dari Bara' r.a. katanya : 
"Datang seorang: laki-laki dari kaum Bani Nabit satu suku Anshar 
(penduduk Madinah) lalu dia berkata - "Saya mengakui bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan bahwa engkau (Muhammad) hamba Allah 
dan RasulNya.” Kemudian itu dia maju dan berperang, sampai dia 
terbunuh. Lalu Nabi s.a.w. berkata : “Orang ini bekerja sedikit dan 
banyak memperoleh pahala.” 


INGIN CEPAT MENJADI SYUHADA 


Ol ha f0 y LAOS AU MAU 
an pit 2 2: Deret LS 
pn Te MM G2 Yaa - 0  Kagan TAS 

La 44, 5 aa 23 
A5 TN ANA HASAN La, 3 "pal 


PEMKNBNAK YA Nan La Pn 
& p NA NIS KA an AN aa 


1 


nugasu Pa ga N ENAN 
Ben NAG LNG NA, paha 





64. 


Le OA 2G ni 01 


KAA Aa 

asas oa G1 je aga IA ad N al A10 

PP Ol aral /, Yan / 14 10 038 

SEN pa 2 1 Naa PAR Ca: | 
Ta NA V pog LIA 02 tt) 

Hg Am AI GA vega AN Pa In Setan Ir, 


LL ol Sa PR 


TA Ia sena Ia 3, 
Lalat: . eren Pa “3 Se Pe (APA “ng Op 
Pe TAGneN ke » sae Wb sek 
oe 5 Sp AG sia LAM Dad En 


£ 2 en LA NO 


da va Gan 


Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. mengirim Busaisah menjadi mata-mata untuk mem- 
perhatikan apa yang dikerjakan oleh rombongan onta Abu Sofyan. 
Kemudian Busaisah datang, sedang dalam rumah tiada orang selain 
saya dan Rasulullah s.a.w. Saya tidak tahu bahwa Rasulullah s.a.w. 
mengistimewakan sebagian isterinya, untuk menceritakan suatu berita. 
Lalu Rasulullah s.a.w. berangkat dan berbicara, mengatakan: “Kita 
ada tujuan. Maka siapa yang telah siap kendaraannya, marilah ber- 
angkat bersama-sama! Ada beberapa orang meminta izin kepada beliau 
untuk menjemput ontanya di luar kota Madinah. Nabi menjawab: 
"Tidak usah! Hanyalah orang-orang yang kendaraannya telah siap.” 
Lalu Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabatnya berangkat sehingga 
mereka lebih dahulu dari kaum Musyrik sampai di Badar. Kemudian 
itu, baru kaum Musyrik datang. Rasulullah s.a.w. berkata: "Jangan- 
lah salah seorang kamu bertindak lebih dahulu melakukan sesuatu, 
sebelum aku mulai.” Lalu orang-orang Musyrik mendekat dan Nabi 
berkata : “Bangkitlah kamu, untuk memperoleh surga, yang lebarnya 
seluas langit dan bumi!” 'Umair bin Humam Al Anshari bertanya: 


57 


"Ya Rasulullah! Surga yang lebarnya seluas langit dan bumi?” Nabi 
menjawab : "Ya!" '“Umair mengucapkan : 
lanya : “Apakah maksud engkau mengucapkan » “Bakh, bakh itu?” 
“Tidak berolok-olok demi Allah, ya Rasulullah! 
Hanyalah karena mengharap supaya saya termasuk penghuni surga.” 
Nabi berkata : "Sesungguhnya engkau termasuk penghuninya.” Lalu 
dikeluarkannya beberapa butir korma dari tempat anak panahnya 


dan dimakannya sebagian. Kemudian dia berkata : "Kalau saya masih 


'Umair menjawab : 


hidup sampai memakan korma ini, sesungguhnya terasa hidupku 
terlalu lama.” Lalu dilemparkannya tamar yang ada di tangannya dan 
terus berperang sampai dia mati terbunuh.” 


PINTU SURGA DI BAWAH LINDUNGAN PEDANG 


ln el 


ol - “4 ba 
s SELAI IN Ae NIS ole 0 
. Sg N . 
4 S3 (BIS 
65. Dari Oais r.a. katanya : 
"Rasulullah s.a.w. bersabda : ”' 


Sesungguhnya pintu surga itu terletak 
di bawah lindungan pedang ” 


PERANG DI JALAN ALLAH 


t 


La, “0D Z Pola LIA Ps 017 Lc j . 
Ae ME IE LAH rn .u 


ya "2 2 HP Ya eks ts e PAUL 
Eh, 2 Ya Yan sana Prnayan 2 LC Ika 
An 25 jny 2m La 


1 Ia A0 ARUN, 
Ay IA P1 KAK rnn 

66. Dari Abu Musa r.a. katanya : 
"Bahwa seorang laki-laki Arah dusun datang kepada Nabi s.a.w. 


i 


58 


“Bakh, bakh!” Nabi ber- 





67. 


menanyakan : “Ya Rasulullah! Ada orang yang berperang karena 
hendak memperoleh rampasan perang, ada yang berperang karena 
hendak disebut orang (terkenal) dan yang berperang karena hendak 
dihormati orang, maka siapakah yang berperang di jalan Allah?” Ra- 
sulullah-s.a.w. menjawab : "Siapa yang berperang dengan tujuan supaya 
kalimat (agama) Allah, menjadi tinggi, itulah orang yang berperang 
di jalan Allah.” 


SA Ga mak SI euro 
MN NAN) ena AA 
MEN 
Pat di sen 


Dari Abu Musa r.a. katanya : 

”Ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang orang yang berperang 
karena hendak memperlihatkan keberaniannya, yang berperang karena 
mempertahankan suku dan yang berperang karena hendak mencapai 
pengaruh, manakah yang dinamakan berperang di jalan Allah?” Rasul- 
lullah s.a.w. menjawab : “Siapa vang berperang dengan tujuan supaya 
kalimat (agama) Allah menjadi tinggi, itulah yang berperang di jalan 
Allah!” 


KALAU BUKAN NIAT KARENA ALLAH 


Gea ya Bayi Deals ANN 96 IYA MANA AN 
Pa ska pe Ori Ma “Ada D2 02 G1 Au Jet 
La AA K3 d0 IM SA Jen Als AA 


KA 5 : Nae Adaa G5 A3 IE SN 


59 


68. 


60 


te e/ 1g 2053 Pa net Gent Bh opa 
SA he 2 ani ka Ha 
# 


Ka “20k NAS / LA A11 g, 11 
2111) Se 3 Lo 14 y PER 


Senja sn ga 
DENGAN SEA AS £ KI LG 


Yu ha 221 Aa ag «2 Daan 


2 Dea ggn dalarn, Tn na ANA: 
Ta AI ENG AA An 

Saga SSI SAI AK LA 
aaetuss, Pama ne 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya orang-orang yang lebih 
dahulu diputuskan perkaranya di hari kiamat ialah orang yang mati 
syahid. Orang itu dihadapkan, lalu diperingatkan kepadanya nikmat 
Tuhan dan diakuinya. Ditanyakan - "Apakah yang engkau perbuat 
dengan nikmat Tuhan itu?” Dia menjawab : "Saya berperang di 
jalan Engkau, sampai saya mati syahid.” Kata Tuhan : "Engkau dusta! 


3 


"et Ma 


Ans 2 pnya 


Melainkan engkau berperang supaya disebut seorang yang berani.” 


Sesungguhnya disebutkan : “Kemudian diperintahkan supaya dihela 
dengan muka tertelungkup sampai di lemparkan ke dalam neraka." 


"Dan lagi seorang yang mempelajari pengetahuan, mengajarkannya dan 
membaca Our-an. Lalu orang itu dihadapkan, diperingatkan kepada- 


nya nikmat Tuhan dan diakuinya. Ditanyakan : "Apakah yang eng- 





69. 


kau perbuat dengan nikmat Tuhan itu?” Dia menjawab : "Saya mem- 
pelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Our-an karena Allah.” 
Kata Tuhan : "Engkau dusta! Melainkan engkau mempelajari penge- 
tahuan supaya engkau disebut orang ahli ilmu. Engkau membaca 
Our-an, supaya disebut seorang yang banyak membaca Our-an. Se- 
sungguhnya disebutkan : "Kemudian orang itu diperintahkan supaya 
dihela dengan muka tertelungkup sampai dilemparkan ke dalam 
neraka.” 

"Dan seorang yang dicukupkan penghidupannya dan diberi segala 
macam kekayaan. Lalu orang itu dihadapkan, diperingatkan kepadanya 
nikmat Tuhan dan diakuinya.” 


“Ditanyakan : "Apakah yang engkau perbuat dengan nikmat Tuhan 
itu?” Dia menjawab : "Setiap lapangan yang Engkau sukai supa: 


ya dikeluarkan nafkah untuk itu, tidak pernah saya ketinggalan untuk 


membelanjainya karena Allah.” Kata Tuhan : "Engkau dusta! Me- 
lainkan engkau memperbuat itu supaya disebut orang dermawan. Se- 
sungguhnya disebutkan : “Kemudian diperintahkan supaya dihela 


dengan muka tertelungkup sampai dilemparkan ke dalam neraka. 


KEUNTUNGAN DI DUNIA MENGURANGKAN PAHALA 
DI AKHIRAT 


$ 
N 


Kebal Ia IOI pattp BLS - MN 


/ 0 
20 


RC 


s 
45 


ML yag! 
BAN 2 gu Pante,, 1 
Nur le (3) Nan dpn Kaya 


Dari Abdullah bin Amru r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Setiap pasukan besar 'atau kecil yang 
berperang, lalu memperoleh rampasan perang dan pulang dengan sela- 
mat, maka berarti mereka telah menerima lebih dahulu dua pertiga 
pahala. Setiap pasukan besar atau kecil, pulang dengan tangan hampa 
dan menderita cobaan, nanti akan menerima pahala yang cukup." 


PA en o' GAY 4 TA 2 aga 2 yofe 


61 


NILAI AMAL MENURUT NIAT 


at Sa va : una Pn nh 

KA aa 2 46 na OM ap gal TAN 
Pa ang 2 Pa 220 La 4 .. 
Ga 114 LA Ka 17 22 “ 011 y0711 Ne 

LEAN ikan ea ya 
Ta ih PPA he 

|) 
Pa AI» BIS 

70. Dari 'Umar bin Khattab r.a. katanya : 

"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Amal itu hanyalah dengan niat. Setiap 
orang hanya memperoleh menurut apa yang diniatkannya. Siapa 
yang ada (niat) hijrahnya karena Allah dan RasulNya, maka hijrah- 
nya memperoleh (pahala hijrah) karena Allah dan RasulNya.Dan 
barang siapa (niat) hijrahnya karena dunia yang hendak dicapainya 


alau perempuan yang hendak dikawininya, maka hijrahnya (men- 
dapat balasan) menurut tujuan hijrahnya.” 


DIBERI PAHALA KARENA NIAT 
Kan A Begh 1 WALAA AA KT 
ag Pa ” 4 
Lah JA AN Ar HIT 


71. Dari Anas bin Malik r.a. TN 


"Rusulullah saw. bersabda - "Siapa yang mencari mati syahid 


dengan sesungguhnya, niscaya akan diberikan kepadanya pahala mati 
syahid, walaupun kematian itu tidak diperolehnya.” 


SYAHID YANG MENINGGAL DI TEMPAT TIDURNYA 


ella Se Ukih inap .W 
11 Je PAN ine 


BEN GYAKI Gina BY 


62 





Dari Sahal bin Hunaif r.a. katanya: 

"Rasulullah s.a.w. bersabda “Siapa yang meminta kepada Allah 
memperoleh mati syahid, dengan sebenarnya niscava dia akan disam- 
paikan Allah ke tingkat syuhada, biarpun dia mati di tempat tidur- 


”, 


nya. 


KEMATIAN ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI NIAT 
UNTUK BERPERANG 


kes 110/)2 rey 


o) Te 
Be: LL erna ai YA NAN -NY 
“10, (nona 0 a10 
Io AN Dra La do 3 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Siapa yang meninggal dunia dan belum 
pernah berperang dan belum pula ada dalam hatinya niat untuk 
berperang, niscaya kematiannya dalam satu cabang kemunafikan.” 


P 
» 


MEMPEROLEH PAHALA KARENA NIAT 


KA ie 
Aa KA Gi TE Un 


Dari Jabir r.a. katanya : 


"Pernah kami bersama Nabi s.a.w. dalam suatu peperangan lalu beliau 
bersabda : "Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, setiap 
kamu menempuh jalan dan melintasi lembah, mereka tetap bersama 
kamu (beroleh pahala), mereka berhalangan karena penyakit.” 


TENTARA ISLAM MENGHARUNGI LAUTAN 
P1 


AN CA Ae 


ap edan PO SPO 


Sala Pnyan 3 Nego O£ -NO 


63 


75. 


64 


LL UP LL 


"A 111P 01 y3n bina NA 


Pr 


BP 3 AKN Lp Aa AN Ia We S5 


SL AA BAAK 
Se IKA RAK 
Ke (4 HP We Heni TEAan LNG 

2 TU 23an Ja bol 0 LD 


BAN KA NE Ia, Sen 3 


Lani ta 2an— TMC MIN Anta “Gea 1. 
ENG MEA Yang Bp ea KA sa abg 


ag Lay 


Me PL WILL UNO SN ul API Injan ted, 0 
AI naat ON NAN Jay MA NG 
SO Ae AA Pad bra! ug PP Za Da o1 AH 7 sal 
ga Aan YANG AA Da Sp, 


wa Jade Beta Teraliada EM Wa Hut yo dea, 
AN Tanto 
Dari Anas bin Malik r.a. mengatakan : 
“Bahwa Rasulullah s.a.w. datang ke rumah Ummi Haram binti Mil- 
han, lalu kepada beliau dihidangkannya makanan. Ummi Haram adalah 
isteri Ubadah bin Shamit. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya pada 
suatu hari, lalu kepada Nabi dihidangkannva makanan dan kemudian 
dia duduk dan dibersihkannya kepala Nabi. Lalu Nabi tertidur dan 
kemudian bangun sambil tertawa. Kata Ummi Haram : lalu saya ber- 
lanya : "Apakah yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah?” 
Nabi menjawab : "Sekumpulan umatku diperlihatkan kepadaku da- 
lam keadaan berperang di jalan Allah, mereka berlayar mengharungi 


“lautan bagai raja-raja di atas kursi kebesarannya. Kata Ummi Ha- 


ram : Saya bertanya "Ya Rasulullah ! Do'akanlah saya supaya 





76. 


lermasuk golongan mereka!” Lalu dia dido akan oleh Nabi. Kemudi- 
an beliau merebahkan kepalanya, lalu tertidur dan kemudian bangun 
kembali sambil tertawa. Kata Ummi Haram : "Saya berkata : "Apa- 
kah yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah?” Beliau men- 
jawab : "Sekumpulan umatku, diperlihatkan kepadaku dalam keadaan 
berperang di jalan Allah, sebagaimana disebutkannya tadi. Kata Ummi 
Haram : Saya berkata : "'Doa'kanlah kepada Allah supaya sava ter- 
masuk golongan mereka!” Nabi menjawab : "Engkau termasuk go- 
longan pertama.” Ummi Haram melayari lautan di masa Mu awivah. 
Sesudah mendarat Ontanya terjatuh lalu dia meninggal.” 


PAHALA PERJUANGAN UNTUK PERTAHANAN 


Gor ang NU PT RUP MA DR MA 
JAS pp, AN) JB IE Ing 5 
BLU pt 2 11 op yoy Pe, AA pp 
ISA dos Ae 2 BU, NA Ba Aan, 
pa GL L (2 Una of 1 deg 
Ona al Aa da Ye 
Dari Salman r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w, bersabda: "Berjuang untuk pertahanan selama sehari 
semalam, lebih baik dari puasa dan sembahyang selama sebulan. Kalau 
dia meninggal, dia letap menerima pahala serupa pahala amal yang 
pernah dikerjakannya, tetap menerima rezeki dan aman dari ujian.” 


LIMA MACAM MATI SYAHID 


s9 7 ya . La tut tato L, 0. 
Eat Jan le mal MN, Jk J6 Sa pagi -NV 


MI LMIN ee 21. 3141010 An MAT Udan pen Laba 7 
ANE Ge A1, 
3 CON ANA POLA oh 3 1 Ja , 
bg HA ykad Gpadah KANAN AG) 
aa Lee AA ? ah an) oa Luna) 8 
PAPAN Ino Ie AI 


65 


77, Dari Abu Hurairah katanya: 
"Rasulullah saw. bersabda: “Pada suatu ketika seorang laki-laki 
sedang berjalan di suatu jalan, lalu didapatinva sebuah ranting berdu 
ri di tengah jalan, lalu disingkirkannya. Karenanya Allah berterima 
kasih kepadanya, diampuni Allah dosanva. ” Selanjutnya Nabi bersabda: 
"Syuhada itu lima: Orang yang ditimpa penyakit menular (waba), 
sakit perut (meninggal karena melahirkan anak), mati tenggelam, 
ditimpa runtuhan dan vang tewas dalam peperangan di jalan Allah.” 


MEMANAH SALAH SATU KEKUATAN PERANG 
19 1 e71 an CANON y 00 
delta AA Pak TEMAN -VN 


102” 2 42178 8 Lap" 


CN YAN SN png Nana yag 1 
2 PENGEN AAN SANA 


78. Dari 'Ugbah bin 'Amir r.a. katanya: 
"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. berbicara di atas mimbar, kata 
beliau: "Siapkanlah kekuatan melawan musuh. seberapa kesanggupan- 
mu. Ketahuilah, bahwa kekuatan itu memanah! Ketahuilah, bahwa ke- 
kuatan itu memanah ! Ketahuilah, bahwa kekuatan itu memanah !” 


PERJUANGAN MENEGAKKAN AGAMA ALLAH TIADA BERHENTI 


Ka ye PN NA AI Aunkals 
032.2 


IA LA NI r Jan pad AIA Ja 


231 TN dan La Naa 021, KA JA & ar LA 3 
DA! SL SA aa Va 


PPN P4 


ena 


79. Dari 'Umair bin Hani' r.a. katanya: 4 


yaa 
N 
PASI 
. 
TI 


"Saya mendengar Mu'awivah berpidato di atas mimbar, katanya: 


66 





. 


Saya mendengar Rasulullah s.aw. bersabda: "Senantiasa segolongan 
dari umatku menegakkan perintah Allah, tiada membahayakan kepada 
mereka orang yang hendak melemahkan mereka atau menentang 
mereka, sampai datang perintah (putusan) Allah dan mereka tetap 
memperoleh kemenangan (berpengaruh) kepada orang banyak.” 


MERINGANKAN PERJALANAN ONTA 
. on er At 1 11072 SO 01 
Aa SA Babak an sai IN. 


#2 of Pad Tg AB CP An Ja aa 


Ah 


JIN na po Ha Jetanaa 3 


BEE BAL aa Naa bala 
enee Na 


"Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kamu mengadakan perjalanan 
di musim subur, berilah onta itu kesempatan lepas memakan rumput. 
Tetapi kalau kamu mengadakan perjalanan di musim kering, maka 
segerakanlah supaya cepat sampai di perhentian. Apabila kamu berhenti 
di waktu malam, menghindarlah dari jalan, karena jalan itu tempat 
lalu binatang melata dan tempat serangga berbisa di waktu malam.” 


80: Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


PERJALANAN MENGALAMI KESULITAN 


£ LAA AMA PIPA ha 21011 Po. 
hp mahar SES -N 
TEE 10. Aan PA an aa Kr 22010) aan an 

Lea SN 5 ana ip dohny day ka AG 


PA 0“ . 


MANIA AN In 


81. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.aw. bersabda: "Perjalanan itu merupakan sepotong 
siksaan (kesusahan), mengurangi tidur, makan dan minum Seseorang 


67 


Apabila salah seorang kamu telah menvelesaikan urusannya dengan 
baik segeralah kembali kepada keluarganya '" 


KEMBALI DARI PERJALANAN 


baik 


DAN 
Dan gta 
AI AK AA 4 “ Ita (ol an. 

Z Ta Pd NA 


PN g Las Atuna Keregats 


82. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: 


ega 1 ni 


"Pernah kami bersama Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. 
Setelah kami kembali ke Madinah, kami bermaksud hendak pulang 
ke rumah. Lalu Nabi bersabda: "Nantilah: sebentar, sampai malam 
(senja), supaya yang kusut rambutnya sempat bersisir dan yang diting- 
galkan suami sempat berhias.” 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan, DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 

dan ketidakberuntungan 


BBSC 


68 





BAHAGIAN KESEPULUH 


KEHAKIMAN 


TIADALAH SELURUH DAKWA DAPAT DITERIMA 

SI ag La Jan DNA ta L 

“NM | e 

Cet pi uk Pa art 2 Ao ya Beat 

Al 4 Ga A Pd 1 10) M o “ 
de ea SS bh bah, Iman AI AS 31 “En 


PPA en 
e Pa 


1: 


3 


! 
AS .N 


. 


83. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kalau seandainya boleh diberikan kepada 
manusia apa yang didakwakannya, tentu orang akan menuntut darah 
dan harta orang lain (menuduh pembunuhan dan pengambilan harta). 
Orang yang didakwa boleh bersumpah (untuk membela dirinya). 


MEMUTUSKAN PERKARA BERDASARKAN SUMPAH DAN SAKSI 
LA - ef Pk 


84. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 


021 Ya ye aa 


ID, An eRANG -h 


"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. memutuskan perkara dengan sumpah 
dan saksi.” 


PUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENGHALALKAN YANG HARAM 


Oi 45: 


: PKI ml AJ AA ie .N 


69 


85. 


86. 


70 


Padi 0 Of 0 Pai 103 0 4 AS, 
Gap Ph penata 5 Yang 


pangan LAN 


2 rp. 3 2 1 Saga 


Dari Ummi Salamah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya kamu memajukan perkara 
kepadaku. Boleh jadi yang seorang lebih pandai memberikan alasannya 
dari yang lain, lalu aku putuskan memenangkan orang itu sesuai 
dengan apa yang aku dengar dari padanya. Sebab itu, siapa yang aku 
menangkan, memperoleh sesuatu yang menjadi kepunyaan saudaranya, 
janganlah diambilnya, karena putusan itu ,berarti aku memberikan 
kepadanya sepotong api neraka.” 


onLL 0 Dp ol 


LA BG AAA 2 


SA AN Dig A3 Ae Pun 


SAS ot en Pa Mera AP 3 21 24 2n3 e/ 


GAN Lama gama da Gp Hana 


pel Ia ee X 27017 YP ML 
NA Pa BRK se 

PA 

Lajang 


Dari Ummi Salamah isteri Nabi s.a.w. katanya: 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. mendengar suara hiruk pikuk orang yang 
berperkara, dekat bilik Nabi. Lalu Nabi keluar menemui mereka dan 
mengatakan: “Sesungguhnya aku ini manusia dan datang kepadaku 
orang yang berperkara. Boleh jadi yang seorang lebih lancar lidahnya 
berbicara dari yang lain, dalam memberikan keterangannya. Karena itu, 
aku menganggap bahwa dia yang benar dan aku putuskan memenang- 
kannya. Sebab itu, siapa yang aku menangkan memveroleh kepunyaan 





seorang Muslim (yang lain), maka itu berarti sepotong api neraka. 
Boleh dibawanya dan boleh ditinggalkannya. 2 


- 


BOLEH MENGAMBIL HARTA SUAMI SEKEDAR PERLU 


(AKA 2 D0 Tonu 


Naa OA As e Sean La EA - N 
PAS SAN 2 Ha aa aya ', 5 


... » 


0211 


Aa ar naa PA 
NE NA AAL 


87. Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Hindun binti 'Utbah, isteri Abu Sofyan datang menemui Rasulullah 
saw. Dia bertanya: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sofyan 
seorang laki-laki yang kikir, saya tidak diberinya nafkah yang mencu- 
kupi untuk keperluan saya dan anak saya, melainkan saya ambil sendiri 
dari hartanya dengan tidak setahunya. Apakah karena itu saya berdo- 
sa?” Rasulullah s.a.w.menjawab: "Boleh engkau ambil dari hartanya 
sekedar untuk mencukupkan keperluan engkau dan keperluan anak 
engkau 1” p 


BEBERAPA LARANGAN TUHAN 
Ka LN La 
HL Pet 2 BI k ain PAN - NN 
bal 28 "81/ YAI Ra AT f0 Rn AP 
0S AAA ma ag SEN HAN Ma 
“ng AN P/ Ea ? 


SUKA WAN IAIN JAE sek 


71 


88. Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah "Azza Wajalla me- 
larang kamu mendurhakai ibu bapa, menguburkan anak perempuan 
hidup-hidup, enggan membayarkan kewajiban dan menuntut yang 
bukan haknya. Dan tidak menyukai tiga hal: Berkata begini begitu 
(omong-kosong), banyak tanya dan membuang-buang harta (mubazir),” 


HAKIM PERLU MENIMBANG DENGAN TELITI 
LG OP AAA 0 01 0/1 
3) Enya 2s TA AKN Yaa part - M 
tw P 5 ng Tg ? 
bei "3 MEN ak pay KAA Maan & 


Tenan 


Gong 
sy 
89. Dari 'Amru bin 'Ash r.a. katanya: 


"Rasulullah s.aw. bersabda: “Apabila seorang hakim menimbang 
suatu perkara, dipertimbangkannya dengan teliti dan lepat putusannya, 
maka dia memperoleh dua pahala. Tetapi apabila dia menimbang, di- 
pertimbangkannya dengan teliti. dan putusannya tidak tepat, dia 
memperoleh satu pahala. 


MENIMBANG DENGAN PIKIRAN TENANG 


Med OI G1 u KA GA 7 leo 
AJ SE AAN AVI ob dk o As Etis 
2 NN YP, 1 
90. Dari Abu Bakrah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Junganlah seseorang menimbang suatu 
perkara antara dua orang, ketika dia sedang marah." 


1 





91. 


921 


93. 


MENGADA-—ADA DALAM URUSAN AGAMA 


«4 0/9 $ es L Pm L 
(3S Mina paai 2: 3 AN AP 
T Ds PA Te UUPA 
Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: “Siapa yang mengada-ada dalam urusan 
(agama) kita ini, sesuatu yang bukan termasuk agama, dia ditolak 
(tidak dibenarkan)” 


Tana AN 


SIN Ie sin ad YA 21 “ Pa sar 
KA na 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang mengerjakan amal ( keagama- 
an) sesuatu yang tidak termasuk dalam urusan agama kita, dia ditolak 
(tidak dibenarkan)” 

o/ Ke 


GE AT ad Ya 6 LEAN Aan Aa 
aa Moi GSM NN NN 


Dari Zaid bin Khalid Al Juhani r.a. buya 


SAKSI YANG BAIK 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiadakah lebih baik aku ceritakan kepada 
kamu saksi-saksi yang paling baik, PEIY yang mau memberikan 
keterangan (kesaksian) sebelum diminta.” 


KEBIJAKSANAAN SULAIMAN 
031 


MAA Sad ANA ISI GM 


73 


94, 


74 


Weldo oa SA AN, A Rare ASN 2 Na yan 


2 PP tah p AL pe 3 


et In LA KANG cal) Blah —pslel 


LI pb P4 


nana Sa al LK TEA 
5 Ig o11 PIL 13 Ca Ka 
1 BAG YA aa LI: TA apaa 


La yan ee Naa NA 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pada suatu ketika, ada dua orang perem- 
puan bersama anak masing-masing, maka datanglah seekor serigala, 
lalu ditangkapnva anak salah" seorang dari antara kedua perempuan 
itu. Lalu seorang perempuan mengatakan kepada kawannya: "Yang 
ditangkap serigala adalah anak engkau.” Yang seorang lagi menjawab: 
"Yang ditangkap serigala adalah anak engkau.” Lalu keduanya meminta 
keputusan kepada Nabi Daud dan diputuskannya, bahwa yang tinggal 
Itu adalah anak perempuan yang lebih tua umurnya, Kemudtan kedua- 
nya pergi kepada Nabi Sulaiman bin Daud dan menceritakan hal yang 
tadi. Sulaiman berkata: “Berikanlah kepadaku sebilah pisau, supaya 
anak ini aku bagi dua di antara kamu.” Perempuan yang lebih muda 
berkata: "Jangan! Kiranya Allah memberi rahmat kepada engkau! 
Benarlah itu anaknya!” Maka diputuskanlah oleh Sulaiman bahwa anak 
itu adalah anak perempuan yang muda.” 


KEJUJURAN DAN PUTUSAN YANG BIJAKSANA 
? G371 LANTAI NAN 
au Lea Enya JGJs oa Jie 21 
IL 
Ce EN AA NK SAY, ra 


2 TA 3 RAI tak PLAN ALA Ge 


— yaa yerarea PA PN Ar ISA 


Tip 


PPA 
2 





95. 


96. 


Sg KP ESC AA KE ORyan 5 SAN of 


en 


CHE NI 3 NG 5 5 Ata 
Sage Peda SEN 


1 aa MANA PAI 


BA AYO 


La MM 0 3 


Mokha 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Seorang laki-leki membeli sebidang tanah 
dari seseorang Kemudian orang yang membeli tanah mendapati di tanah 
itu sebuah kendi berisi emas. Orang yang membeli tanah mengatakan 
kepada si penjual tanah: "Ambillah emasmu! Saya hanya membeli 


tanah dan saya tidak membeli emas.” Si penjual tanah menjawab: "'Sa- 


ya telah menjual tanah dan isinya kepadamu!” Lalu keduanya berhakim 


kepada seorang laki-laki. Orang yang dijadikan hakim itu bertanya: 
"Adakah engkau keduanya mempunyai anak?” Yang seorang menja- 
wab: "Saya mempunyai seorang anak laki-laki." Yang seorang lagi 
menjawab: “Saya mempunyai seorang anak perempuan” Ilakim itu 
memutuskan: "Kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan. 
Belanjakanlah dari harta itu untuk keperluan engkau berdua!” Kedua- 


nya melaksanakan dengan suka rela.” 


HUKUMAN POTONG TANGAN 


o7L ET Ga e 


Ia ea Page KG Se AL 
(NET 


Dari "Aisyah r.a. katanya: 


"Pernah Rasulullah s.a.w. melaksanakan hukuman potong tangan se- 
orang pencuri, karena mencuri seperempat dinar atau lebih.” 


15 


DIN 


16 


KEADILAN HUKUM MESTI P3 Ia KEPADA SIAPAPUN 


An 


- 2707 daa Lettu jd .. 
Ay gi an Sagba as 6 
011 2 TIM 1 HE G2 Ka en Duja Aae 
Sea, Maa AN, PE APN Saja 
AL. xx Ne PA aan € Merapat 


ee Lg 


2 naa BAN 


#. el 13 0 PA 
2 ga anget KG LA ato rda Pa 
1 011 AA 4 Po GUNA ? Lg 
La ipa Pn AAA Go Saya 
2 oh 2 ta TAN SEWA 201 N 
Dp Jo A5 G al 


Dari 'Aisyah r.a. Aa 

“Sesungguhnya kaum Ouraisv menimbulkan kesulitan dalam pikir- 
an mereka mengenai keadaan seorang perempuan bangsawan dari 
suku Makhzum vang melakukan pencurian. Mereka berunding: Peta ba: 
kah yang bisa membicarakan dengan Rasulullah s.a.w. tentang perempu- 
an itu (supava dibebaskan)?" Ada yang menjawab: “Yang berani mem- 
bicarakan itu dengan beliau, hanyalah Usamah kesavangan Rasulullah 
saw. Lalu Usamah membicarakan hal itu dengan beliau. Rasulullah 
s.a.w. menjawab: "Apakah engkau hendak membela supaya bebas dari 
hukuman Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berpidato, kata beliau: 
"Hai manusia! Sesungguhn ya yang membinasakan orang-orang yang 
sebelum kamu, ialah apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biar- 
kan saja (Tiada dihukum / Tetapi apabila seorang yang lemah (rakyat 
biasa) mencuri, mereka jalankan hukuman kepadanya. Demi Allah! 
Kalau seandainya Fatimah anak Muhammad sendiri yang mencuri, 
pasti aku potong juga tangannya.” 


HUKUMAN UNTUK ORANG YANG BERZINA 


HAN NAN, ME IG Ag ea 





99. 


4 tw 5 pgn opo 70 
era Ya KUA | stan EDAN 
penanya 


. Dari 'Ubadah bin Shamit r.a. katanya: 


"Rasulullah saw. bersabda: “Terimalah dari aku, terimalah dari aku! 
Sesungguhnya Allah telah mengadakan untuk perempuan-perempuan 
itu jalan penvelesaian: perempuan perawan berzina dengan seorang 
laki-laki bujangan (sama-sama belum pernah kawin), hukumannya 
didera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun. Pe- 
rempuan janda yang berzina dengan laki-laki duda (sama-sama pernah 
kawin), hukumannya dera seratus kali dan rajam (dilempari misalnya 


dengan batu sampai mati)" 


EN RE 


NI KAA ANC Spa -A 
AN ra 2011 27d aa Ta e/ 
La sen hn ENG JAN ya, 
SE IN YN N, MA 
p RELA 


os SA hai ANA Pon 


. KAN GK ja pr DA make Ya 


20320 1 Na 
#ogeno dl PN NA Las 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


4 
trail TA 


Jean 


"Datang seorang laki-laki dari kaum Muslimin kepada Rasulullah saw 
ketika beliau sedang berada di mesjid. Lalu laki-laki tadi memanggil 
Nabi dan mengucapkan: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya telah ber- 
buat zina! Nabi memalingkan mukanya dari laki-laki itu (tiada ' mem- 
perdulikan). Lalu pindah ke tempat ke sebelah Nabi menghadapkan 
mukanya dan mengatakan lagi: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya 


Teh 


telah berbuat zina! Nabi memalingkan mukanya (melengong). Hal itu 


terjadi sampai empat kali. Setelah laki-laki tadi sampai empat kali 


mengakui dirinya berzina, Rasulullah s.a.w. memanggilnya dan berta- 
nya: “Apakah engkau gila?” Dia menjawab: “Tidak!” Kata beliau: 
"Apakah engkau telah pernah kawin?" Dia menjawab: “Sudah per- 
nah! rasulullah s.a.w. memerintahkan: "Bawalah orang ini dan la- 
kukanlah kepadanya hukum rajam!” 


DENGAN IKHLAS MENGAKUI BERBUAT SALAH SAMPAI DIHUKUM 


100. 


78 


e LA ia 


4g Tn, (LE RUA Ae: 


41 2 
3 “4 1 ya / 021 y 344 
AA va, Yi At Siap 2 R2 2 y AS, 
2 Ie: za “AG 3 2. PAPAN Jah 
30 Ten ka 
Dari Jabir bin Samurah r.a. katanya: 


"Saya melihat Ma'iz bin Malik ketika dia dibawa kepada Nabi s.a.w. 
seorang yang pendek (rendah) besar betisnya dan tiada mempunyai 
cedar. Lalu dia mengakui dirinya berbuat zina, pengakuan itu diulang- 
nya sampai empat kali. Rasulullah s.a.w. bertanya: “Boleh jadi... .. 
(sekedar mencium saja dan sebagainya)?” Dia menjawab: "Tidak, 
demi Allah! Sesungguhnya orang jahat ini (maksudnya ialah dirinya 
sendiri) telah berbuat zina. Lalu dia dirajam.” 


IMAN MENUMBUHKAN KERELAAN MENJALANI HUKUMAN 


Ea ym Pala AA PRABA KOS NA 


PPN TU AA Le Ly | tamak PAMA 


DAS —3 AR pa IA Ie 


Da Oak naya 





AON AO gp PA para 


Lp ia MY Ar 


Pe PP 0 Ayo! yp171 MA 
ASAP. ad lai Ta aa 


Ly ta 4s P EA La bn 

SAN WE SAAT AN AN dk 
ea pe 0 A Ph ab araa 

PA YeNNA DA 3 Gada Dr NY 


Pa oPo/ Ya 0/51 Ht 


IE CAN A Aa bar Ss Dada 


a10 “drag 


AA . 8 no 1. 4 
PIN ON SNN RT 

Tg 1 ola. 4 Ben id ehi Due LN 
jap AA RA 


Pd 
Ne CA Ya Uh AG 


KE Liteganpatoe 


LP ag CA Ar eh KA 


o, Aa PE AAA 0/7 9/1 
Gala Aa An Ke enige Mo Je 

y peran, 
AE MANA NE PM 


HAN Mama An 


JPO LL ani Hah 2 
IA" It 


SN 


PON LO La 


ML EN pe Ai 


SN NG Aap 3 De SE Sar -, Anya 


o PRO LA 2083 Tha 
Sa Se baaas £ PASANG: Sari! 2 
4 £ trap lp 


KS 011 At 
HE LS ENG 
» Dit Ula Laga MET Doi NM AAN 
au Gala GS Gada tag - 


101. 


80 


PELA 5 7 
Naa A6 ONSU 


Pd 
Dari Buraidah r.a. katanya: 


"Datang Ma'iz bin Malik kepada Rasulullah saw. dan mengatakan: 
"Ya Rasulullah! Sucikanlah saya!” Nabi menjawab: Kasihan! Pulanglah 
mohonkanlah ampun kepada Allah dan tobatlah kepadaNya! Tiada 
lama kemudian, dia kembali lagi menemui Nabi, mengatakan: "Ya 
Rasulullah! Sucikanlah saya!” Rasulullah s.aw, menjawab: "Kasihan! 
Pulanglah, mohonkanlah ampun kepada Allah dan tobatlah kepada- 
Nya!” Tiada lama kemudian, dia kembali datang menemui Nabi dan 
mengucapkan: "Ya Rasulullah! Sucikanlah saya!” Nabi menjawab 
seperti yang tadi. Pada kali yang keempat Rasulullah s.a.w. mengatakan. 
kepadanya: "Tentang kesalahan apa, engkau hendak aku Sucikan?” 
Dia menjawab: "Karena perbuatan zina!” Rasulullah s.a.w. bertanya: 
"Apakah dia gila?” Lalu diceritakan orang bahwa dia tidak gila. Nabi 
bertanya: "Adakah dia minum khamar?” Lalu seorang laki-laki berdiri, 
membaui mulut Ma'iz, dan tiada kedapatan pada mulutn ya bau khamar. 
Rasulullah s.a.w. bertanya: "Betulkah engkau berzina?” Dia menjawab : 
"Ya!” Rasulullah s.a.w. memerintahkan (supaya dia dirajam), lalu 
dia dirajam. Berkenaan dengan Ma'iz ini terpecah dua: yang satu 
mengatakan bahwa sesungguhnya dia telah binasa dan telah diliputi 
oleh kesalahannya. Dan yang satu lagi mengatakan bahwa tiadalah 
tobat yang lebih utama dari tobat Ma'iz, karena dia datang sendiri 
kepada Nabi s.a.w., diletakkannya tangannya dalam tangan Nabi, kemu- 
dian dia mengatakan: "Bunuhlah saya dengan batu!” Mereka fetap 
dalam perbedaan pendapat selama dua hari atau tiga hari. Kemudian 
Rasulullah s.a.w. datang dan mereka sedang duduk bersama-sama 
lalu Nabi memberi salam kepada mereka dan serta pula duduk. Nabi 
berkata: "Mohonkanlah ampunan untuk Ma'iz bin Malik!” Mereka 
mengucapkan: "Kiranya Allah mengambuni Ma'iz bin Malik!” Lalu 





Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Ma'iz telah tobat, dengan 
lobat yang sempurna. Kalau seandainya tobatnya dibagi untuk sekum- 
pulan orang, niscaya cukup untuk mereka.” 


"Kemudian datang pula seorang perempuan dari dusun Ghamid, dari 
suku Azad. Perempuan itu berkata: "Ya Rasulullah. Sucikanlah saya.” 
Nabi menjawab: "Kasihan! Pulanglah, dan mohonkanlah ampun kepada 
Allah dan tobatlah kepadaNya!” Kata perempuan itu: “Saya melihat 
bahwa engkau hendak menolak permintaan saya, sebagaimana engkau 
dahulu menolak permintaan Ma'iz bin Malik. Nabi bertanya: “Soal 
apakah itu?” Perempuan itu menjawab: “Dia (dirinya) telah hamil 
karena zina.” Nabi bertanya: “Engkau sendiri?" Dia menjawab: 
”Ya!” Nabi mengatakan keradanya: “Tunggulah sampai engkau mela- 
hirkan anak yang dalam perutmu!” Maka perempuan itu dijaga (di- 
pelihara) oleh seorang laki-laki dari kaum Anshar sampai die melahirkan 
anaknya. Lalu dia datang lagi kepada Nabi dan mengatakan: "Sesung- 
guhnya perempuan dari dusun Ghamid telah melahirkan anaknya.” 
Jawab Nabi: “Kalau begitu, kita tidak akan merajamnya, supaya 
Jangan kita membiarkan anaknya yang kecil itu, tidak ada yang akan 
menyusukannya.” Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar berdiri 
berkata: "Tanggungan saya menyusukannya, va Nabi Allah” Lalu 


perempuan itu dirajam. 


MENYERAHKAN JIWA DAN RAGA KEPADA ALLAH 


NT KATA Aa ANA o "7 Sajak 
Pan Ado 0 lal dgrooneesn AN 


PPPA 


KN PA LAN: NASA, 


5 ena Hn Peta 


az as S Eee BEA 


Haa 07 20 AN Ya #G Gea DS 
aan 4 Ge Kas maba 


or #5 PeLh hi 1 5 tak 3 AL PN TAN 1 ee 


dp — Can Is H9 BEA 


Ka 


31 


81 


102. 


IR LN re Ap 7 07 Pan MAA 


AA POP 0 Mera 


Ae ang Len NP 


Dari Imran bin Hushein r.a. katanya: 


"Bahwa seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi Allah 
s.a.w. sedang dia hamil karena zina. Katanya: ,”Saya telah mengerjakan 
suatu pekerjaan yang perlu mendapat hukuman. Sebab itu jalankanlah 
hukuman itu kepada saya!” Lalu Nabi Allah s.aw. memanggil wak 
perempuan itu dan mengatakan: "Peliharalah perempuan ini.dengan 
baik! Setelah dia melahirkan anak bawalah dia kepadaku!” Lalu 
perintah Nabi dijalankan oleh wali perempuan tadi. Kemudian (setelak 
anaknya lahir), Nabi Allah s-a.w. memerintahkan (supaya dirajam) 
Lalu diperketat lekat pakaiannya, baru Nabi memerintahkan supaya 
perempuan itu dirajam, dan dia dirajam. Kemudian Nabi menyembah- 
yangkannya (sembahyang jenazah) dan karena itu 'Umar bertanya: 
"Mengapa engkau menyembahyangkannya, padahal dia seorang perem- 
puan yang berbuat zina, ya Rasulullah?” Nabi menjawab: "Sesungguh- 
nya dia telah tobat dengan tobat yang sebenarnya. Kalau seandainya 
fobatnya itu dibagi antara tujuh puluh orang penduduk Madinah, nisca- 
ya masih mencukupi. Adakah engkau memperoleh tobat yang lebih uta- 
ma dari kerelaan perempuan itu menyerahkan jiwanya kepada Allah?” 


HUKUMAN RAJAM DIJALANKAN BERDASAR PENGAKUAN 


SENDIRI 


K5 A30, 
ae uu (AA Tenan 

Pi 2 e31/ 
9. Lgi ITA YAA MA Pe 


ru ak 
2 


3 5 (kh 
Sd SA 

0 “o// 79 o7, P3 2 . 4, 5 o an 

BRK KA BAN 2 Gasa PK JI “ 


SNI ak NT IS IG BUEK 


2: - 








103. 


KUA . 2) 1 £ t3 
Ketan 2 yh 


kan An ea aa ask gr 


P1 1 14 


ASN Ya LAGU, bb GL BK IA 
Ppap TA or akad 


3214 0 017 1 P2 NO PRA WAN AN 4: 
Se BA SN 0 Aya | 


aa De age € PL EKA” 


apel Wae has 


Laga 


ol ay. 


ab Sape Gita ang 


U # Suka 
SA AANG: 


Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani r.a. keduanya menga- 
takan: 


"Sesungguhnya seorang laki-laki Arab dusun datang kepada Nabi s.a.w. 
mengatakan: "Saya meminta kepada engkau karena Allah hanyalah 
Supaya engkau memberikan hukuman kepada saya menurut Kitab 
Allah.” Dan lawannya berperkara yang Jebih pintar dari padanya, 
mengatakan: “Setuju! Putuskanlah perkara di antara kami menurut 
Kitab Allah dan izinkanlah sava berbicara!” Rasulullah s.a.w. menjawab: 
"Berbicaralah!” Dia berkata: "Sesungguhnya anak saya menjadi pekerja 
bagi orang ini, lalu anak itu berzina dengan isterinya. Dan kepada saya 
diberitakan, bahwa hukuman anak saya dirajam. Lalu sava tebusi hu- 
kuman itu dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya 
perempuan. Kemudian saya menanyakan kepada ahli ilmu dan mereka 
memberitakan kepada saya, bahwa hukuman untuk anak saya hanya 
seratus kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedang hukuman 
untuk perempuan orang ini ialah dirajam.” Rasulullah s.aw. berkata: 
“Demi Tuhan vang diriku dalam kuasaNya, akan kuputuskan perkara 
di antara kamu menurut Kitab Allah: Hamba sahaya perempuan dan 
kambing dikembalikan (kepada engkau) Dan hukuman untuk anak 
engkau seratus dera dan pengasingan selama setahun, Pergilah engkau 


83 


hai Ta kepada isteri orang ini" Kalau dia mengaku berzina, rajamlah 
dia'” Unais pergi di waktu pagi menemui perempuan itu dan dia me nga- 
ku (berzina), Sebab itu, Rasulullah saw. memerintahkan (supaya 
dia dirajam), lalu dia dirajam, " 


HUKUM RAJAM ADA DALAM KITAB TAURAT 


“ La AP PAN Pe (2 ee! 


(3 OP Oo 
PA el 36 et yA kes NB 
20) 4 Tg LL 111 AP 2 Pa pia 111 01 FA 2 
Ode lela» Na NA 3 Hn Ia A3 452493 


2 3 PIL 1D ORI 771 03) Desi PA 11 .y 


:, NE IA EA 20 
sa AA para 36 na aa (ea, aa. 


Lg 22 0) if, 
SN, CN LL NA 5 CAT eAA “9 
SN KENIEN LUS DN 
NLAL IAI of oya yo7 01, Ca / NG 
Telp ang Bap 


MEA NAN AN upaa 


104. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya: 


"Bahwa kepada Rasulullah sa w. dibawa dua orang Yahudi, Seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, keduanya berbuat zina, Rasulullah 
5.4.w. berjalan sampai bertemu dengan orang-orang Yahudi dan berta- 
nya: "Apakah hukuman vang kamu dapati dalam T: aurat, terhadap 
Orang yang berbuat zina?” Mereka menjawab: "Kami lumar muka 
Keduanya dengan warnu hitam, kami naikkan di atas kendaraan, duduk 
berbelakang-belakangan dan dibawa beredar keliling negeri.” Nabi 
berkata: "Bawalah Kitab Taurat itu kepadaku, kalau kamu memang 
benar!” Lalu mereka membawa kitab Taurat dan membacanya. 





Tetapi setelah sampai kepada avat yang menyebutkan hukum rajam, 


pemuda yang membaca Taurat itu meletakkan tapak tangannya di atas- 


nya (untuk menutup) ayat tentang rajam dan dibacanya saja yang se- 
Pen dan sesudahnya. Abdullah bin Salam vang ketika itu bersama 
Nabi, Pe penahan kepada Rasulullah s.a.w.: “Surulilah dia mengangkat 
tangannya!” Lalu pemuda membaca tadi diangkatnva tangannya, ke- 
betulan di bawah tangannya itu adalah avat tentang rajam. Rasulullah 
saw. memerintahkan (supava dirajam), lalu keduanya dirdjam.” 


Lip - NG Ie Hen sebal 2NeO 
Apa Tn 2 


11 
fate 


al ai ash CN HR Kena ng 
8: KKS HB ala La 
KR AN ANA An naa 
KAS PENA Sa NAS 


- SAE enable ka AL SAN 
Ati IN Sad as 


INN SM SA ebi 

2.7 13 Sea p/ 

DG BAAK AAA WNA YG P2 Ajan 

e P 03, pa ta p23 JI 9 aa, Ni 

KANG LA, Sa Aa AA 
APU Ad 2L 9 Pa Wa AM” NA Na 


Aa Maa Gp PA 


OP 2 ena ANA AA 
Aji NI. Jb 23 IN oya Pe! 
85 


105. 


86 


Ker re 271 PUN, 


al aah MY AA 
TN SUN WA ED WN EK 


ANA NN en ba Ma ea age 


Pe ega Tn 


DA SA Ye La Ie 
Dari Bara' bin 'Azib r.a. katanya: 


"Lewat di hadapan Nabi s.a.w. seorang Yahudi yang dihitamkan 
mukanya dan didera. Lalu Rasulullah s.a.w. memanggil mereka dan 
menanyakan: "Beginikah hukuman orang yang berzina yang kamu dapa- 
ti dalam kitab kamu?” Mereka menjawab: “Ya!” Kemudian Nabi 
memanggil seorang Ulama mereka dan mengatakan: "Aku meminta 
kepada engkau dengan nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat 
kepada Musa, betulkah serupa ini kamu peroleh dalam kitab kamu, 
hukuman terhadap orang yang berbuat zina?” Dia menjawab: ' Tidak! 
Kalau tidak karena engkau meminta kepada dengan ini (nama Allah), 
saya tidak akan menceritakan kepada engkau, bahwa kami memperoleh 
(dalam Taurat) hukuman rajam. Tetapi, perbuatanini banyak kedapatan 
pada orang-orang bangsawan kami, maka tindakan kami apabila kami 
menangkap orang bangsawan, kami biarkan saja (tidak dihukum) dan 
kalau kami menangkap orang lemah (rakyat biasa), kami jalankcen 
hukuman kepadanya. Kami mengatakan: “Marilah kita bersama-sama 
mencari sesuatu hukuman, kita jalankan terhadap orang bangsawan 
dan orang biasa, yaitu menghitamkan muka dan dera sebagai pengganti 
rajam. Rasulullah s.a.w. mendo'a: "Ya Allah! Sesungguhnya aku orang 
pertama yang menghidupkan perintah Engkau ketika perintah itu telah 
mereka matikan!” Nabi memerintahkan (supaya orang itu dirajam), 
lalu dia dirajam. Allah 'Azza Wajalla menurunkan ayat: "Hai Rasul! 
Janganlah engkau bersedih hati, karena orang-orang yang segera menjadi 
kafir dari antara orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya: 
"Kami percaya” sedang hati mereka belum percaya. Di antara orang- 
orang Yahudi itu, mendengarkan (perkataan engkau) untuk berdusta 











dan mendengarkan untuk kaum lain yang tidak datang kepada eng: 
kau Mereka mengobah perkataan dari tempatnya dan mereka mengata- 
kan: "Dan kalau ini yang diberikan kepada kamu, ambillah, tapi kalau 
tidak itu yang diberikan kepada kamu, hendaklah kamu berhati-hati 
(jauhi)!” (Our-an surat Al Ma-idah ayat 41). Orang Yahudi berkata: 

"Datanglah kamu kepada Muhammad s.a.w. Kalau dia menyuruh kamu 
dengan menghitamkan muka dan dera, terimalah! Tetapi kalau dia 
menfatwakan kepada karu: menyuruh rajam, hati-hatilah (jangan 
diterima)!” Lalu Allah 'Azza Wajalla menurunkan ayat : 


"Siapa yang tiada menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, 
itulah orang-orang yang kafir.” (Our-an surat Al Maidah ayat 441 


"Siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, 
itulah orang-orang yang bersalah.” (Our-an surat Al Maidah ayat 45). 


"Siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, 
itulah orang-orang yang jahat.” (Our-an surat Al Maidah ayat 47). 


KALAU HAMBA SAHAYA BERZINA 


oJ PA Ge Lau DEL 


Pap, 
SKA abal Sa Gaba 


MI Jsdb bd -5. 
an pan La Un KENYATA TA Pare Gara 


3 01 "ga Ande D 5 AL aan A1 
AI Kpmbolab, lab) Sana anN 
Pa 
Ta 
“ rA 
106. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seorang hamba sahava perem- 
puan kamu berzina dan terang dia berbuat zina, jalankanlah kepadanya 
hukuman dera dan janganlah kamu cela dia (sesudah menjalani hukum- 


87 


an). Kemudian itu, kalau dia berbuat zina, maka jalankanlah kepadanya 
hukuman dera dan janganlah kamu cela dia (sesudah menjalani hukum- 
an). Kemudian kalau dia berzina vang ketiga kalinya dan terang dia 
berbuat zina, hendaklah kamu jual walaupun dengan tali rambut (harga 


murah |.” 
ojo 3 “ Han A3 Lyn 1 .h, bala 
POSE AL ENI 


07 ae ale 0/1 070 DRA ke Oh (Ca G 
Jom AO b LAS ea dn KA ah Ioola SEA 
0 0/5. 2 beat 
107. Dari Abu Abdurrahman r.a. katanya: 4 


” (Ali berkhutbah, mengatakan: "Hai orang banyak! Jalankanlah 
hukuman kepada hamba-hamba sahaya kamu, yang pernah kawin atau 
belum pernah kawin, karena seorang hamba sahaya kepunyaan Rasulul- 
lah s.a.w. berbuat zina lalu saya disuruh menderanya.” 


HUKUMAN KEPADA ORANG YANG MEMINUM MINUMAN KERAS 


AO 3 ad Lir. 


LN ME NA Ae AN 
Pa, Org anu JA, Jaan 


. Goku )5 Ly daan oh | 
108. Dari Anas bin Malik r.a. mengatakan: 


"Bahwa seorang laki-laki yang meminum khamar (minuman keras) 
dibawa kepada Rasulullah s.a.w. lalu orang itu didera dengan dua pele- 
pah korma, sekiranya empat puluh kali.” 


HUKUMAN DI DUNIA MENGHAPUSKAN DOSA 
23171012 OLI 0 
GA NI, ST SAN bale pe AN 


88 





(2 , 1 dot Y Pa ( P/ 
jan Ana. Y Hn 3 Ide ane IA 
un po Va uda 2 Ha Ken 
Aa an 
TKI Ya aga" 0 / 


& o "A9, Ra ia |. 0 
ne dag Neh NEON 
2 ha 
AK 


109. Dari 'Ubadah bin Shamit r.a. katanya: 


"Pernah kami bersama Rasulullah s.a.w. duduk dalam satu pertemuan, 
lalu beliau bersabda: "Kamu berjanji setia kepadaku, vahwa tiada 
akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tiada akan berzi- 
na, tiada akan mencuri dan fiada akan membunuh orang yang dilarang 
Allah membunuhnya, melainkan dengan hak (hukum kisas). Siapa di 
antara kamu yang memenuhi janjinya, maka pahalanya akan dibayar 
oleh Allah. Dan siapa yang melanggar sesuatu dari yang tadi, lalu dia 
dihukum, maka hukuman itu menjadi penutup dosanya. Dan siapa yang 
melanggar sesuatu dari yang tadi, lalu ditutup oleh Allah (tiada diketa- 
hui orang) maka urusannya terserah kepada Allah, kalau Tuhan mau 
dima'afkannya dan kalau Tuhan mau disiksaNya.” 


DILUKAI HEWAN DAN TERJATUH KE DALAM SUMUR ATAU TAM 
BANG, TIDAK ADA GANTI KERUGIAN 
Le top of 


Ve Ta Aa MPa Pa - NX. 
WNA 33 239 mo KN CA 


110. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersahda: “Dilukai hewan tidak ada ganti kerugi - 
an. (Terjatuh ke dalam) sumur tidak ada ganti kerugian, (Terjatuh ke 


89 


dalam) tambang tidak ada ganti kerugian. Barang galian (emas dan 
perak) zakatnva scperlima. 


HUKUMAN MATI KARENA MEMBUNUH, MERAMPAS DAN KELUAR 


111. 


90 


DARI ISLAM 
5 071 2 10163 0 Pan 0 Ls ay 
SAE APN YAA ON IA RO GOR YA .W 


TEE Da BY SAP 

MA One un GE ata MAN nota ma 214 
Ha WA AAA AE SA ya G2 
KA na Aa LA TN blh Pan Inda Ia 


F da PA UP Tag 
2 3 CN A3 mak d1, 


0920 


P4 
“ : 


TA, Ta 
AN Aga 


... 


SU an OA 24 07 1204 y 711 OI Apa og Ip RL» 
AAA Sen Aa AA ai ta | 


e7 1 
IA 
Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 


"Bahwa sekumpulan orang dari suku 'Urainah datang kepada Rasulullah 
S.a.w. di Madinah, tetapi udara Madinah tidak sesuui dengan mereka. 
Rasulullah sa.w. mengatakan kepada mereka: “Kalau kamu mau, kamu 
boleh pergi kepada onta sedekah, supaya kamu dapat meminum Susunya 
dan kencingnya.” Lalu mereka lakukan dan mereka menjadi sehat. 
Kemudian mereka menghadapkan serangan kepada penggembala onta, 
mereka bunuh dan mereka keluar (murtad ) dari agama Islam dan 
mereka halau (membawa lari) onta Rasulullah Saw. Peristiwa yang 
demikian sampai beritanya kepada Nabi s.aw, lalu Nabi menyuruh su- 
paya mereka dikejar dan dibawa kepada beliau. Hukumannya tangan 


dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicukil dan mereka dibiarkan 
di panas terik sampai mati.” 


“ 





112. 


113. 


HUKUMAN MATI KARENA MEMBUNUH SEORANG GADIS 


AL La Pat Pad. Sa nh Teken MAA EA -n 
da Ha An AN Ya Ul dbuyaloe AN 


PALOR NN Ah 


panta Pn 13 Aa GMN AN EN Pan AA “ 
II EU So MBK 
ISA BEAN ALAN GS 


Dari Anas r.a. katanya: 


"Bahwa seorang Yahudi membunuh anak gadis kaum Anshar (pendu- 
duk Madinah Juntuk mendapatkan perhiasan gadis itu, kemudian dilem- 
parkannya ke dalam sumur dan dipecahnya kepala anak gadis itu de- 
ngan batu. Lalu dia ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah s.a.w. 
Diparintahkan oleh Rasulullah s.a.w. supaya orang itu dirajam sampai 
mati, laludiad irajam sampai mati.” 


ORANG YANG MENGGIGIT DAN TERCABUT TARINGNYA 


tag Do J0 en po) De PL AL ALAN 003 KALA, . 


DL Lan A2 weh Ong DELAPAN et MN UNI LA 
Ay AA Ob | Pe KL Aden Ha Na, 
#L J0 11 AI Ja “41 rap P “ PAN Da TA 
JEANS SI jan Alas an CA Niloab 
CALA GP 

A3 


Dari 'Imran bin Hushein r.a. katanya: 


"Ya'la bin Mun-yah atau Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang 
laki-laki. Lalu yang seorang menggigit tangan lawannya, lalu ditariknya 
tangannya dengan keras (oleh yang rugigit) dari mulut (menggigir) 
Maka tercabut taring orang yang menggigit. Ketluanya mengadu kepa- 
da Rasulullah s.a.w. dan beliau berkata: "Mengapa salah seorang kamu 
menggigit, serupa kuda jantan-menggigit? Tidak ada diyatnya (ganti 
rugi)". 


91 


114. 


92 


MELUKAI ORANG DIBAYAR GANTI RUGI 


P Gan Na 


p oh "an Le RAN ma On Ai ka 
TEA aga AE IAI AE Ss NI 


Da MR Na AA (NAN MU EMAN 
An Las SERAT 8 
Un Te DD "AMAN Bajak TA AN ma 


WA? Oa Tee ANT Moana 
AN oo NYA TN IS ai 


MMA Aa MA IL 
SAMA CN Aa LN Es UAN 


ANN KU Dee AAA Z0 Pa AAN Io UU 
1S DI IE aa AN ami 1S 
21 PALA Pa 


LAN 4 aa NA 5 
SU ANA son Ol ahad Ja) Is ANUS 


Dari Anas r.a. katanya : 


"Bahwa saudara perempuan dari Rubuvyi'i Ummi Harisah melukai 
orang. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah s.a.w. Beliau berkata " 
“Disas, yisas (hukuman balasan) ! Ummu Rabi'i berkata "Ya Rasulul- 
lah ! Adakah si Anu (yang melukai) akan digisas (dibalas sesuai UWengan 
perbuatannya) ? Demi Allah, dia tidak digisas !” Nabi menjawab : 
"Subhanallah (Maha Mulia Allah) ! Hai Ummu Rabi'ii Oisas itu ada 
dalam kitab Allah.” Ummu Rabi'i berkata : "Tidak, demi Allah ! 


Dia tidak digisas, untuk selamanya” Ummu Rabi'i tetap mengatakan 
begitu, sampai mereka (keluarga dari yang luka) menerima diyat (ganti 


rugi). Kemudian itu Rasulullah saw. bersabda : "Di antara hamba 
Allah, ada orang yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dibe- 
narkan oleh Allah.” 


- 


TIGA PERKARA YANG MEMBOLEHKAN PEMBUNUHAN 


833 


/' Lag PLP D4 MP “3 ey 
S& SAN IE ada AN Ipang NG IG da KE -W0 





PP Ne nan C2 ME PEN Aap Aoa aa K Tae 3 Aek e) 

aa OA EN KUN S Tan UIaa He 
z LAN 2S bana Sa on ea | Ya aa 
KAA da DI ata an IN 


115. Dari Abdullah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : "Tidak halal menumpahkan darah ( mem- 
bunuh) seurang Muslim vang mengakui, bahwa tiada Tuhan selain 
Allah dan aku Rasulullah melainkan dengan salah satu dari vang tiga - 
Orang berzina yang telah kawin, hutang jiwa dibayar dengan iiwa 
dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jama'ah 
kaum Muslimin." 


PEMBUNUHAN YANG PERTAMA 
2 se ?/ an LN , 9 Pp pel Maa Tanam 
SN IE YAAA Haa AN plan JG IG Kala .m 
An Un PATO, TA pp. 5 Jar PA) » NA 
IA GI MAN Ya 2S AI 


116. Dari Abdullah r.a. katanya : 


"Raylullah saw. bersabda : "Setiap urang yang dibunuh secara 
aniaya, anak Adam yang pertama (Oabil yang membunuh saudaranya 
Habil) mendapat bahagian dari dosa pembunuhan itu, karena dia orang 
yang pertama melakukan pembunuhan.” 


PEMBUNUHAN ITU PERKARA BESAR 


ot 1 1, 0/0 


an la LA nk 
HAL sam LI sala gl YA MA -W 
£ . Pa AN Pa 
Ka AN 
117. Dari Abdullahr.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. bersabda : "Perkara yang diputuskan pertama kali 
antara manusia di hari kiamat, ialah penumpahan darah (pembunuh- 
an)” 


93 


5 JAMINAN TERHADAP DARAH (JIWA) HARTA DAN 
KEHORMATAN DIRI 


TAMPAN dat, Ne KN - NA 
e e 2 1. SY » IN Pe Per ol 1014, 
Wa Ae ah Ban MAN ep AS 


“. - 


2 111735, Ne r Et 1 G3 8. 118 


ES yr A ayun LAI ASN ha) 


NAN 0/3 t011 PDKT Nya 


AN Lea Ika Sitaan dalan S 


001 001J IAI Pee BALA A a Poll Hum 

Ae 0 AANG SS A3 dea ng. PN 
e TP ANTA 1 3 ah 7 PA: 4 2 
KI LAN AE IE TKA 

IL IG ae LL 44, 44. na 3 

TN YGA jan Aa SK LA AAA 

G Pa, PA Ai 


u PKU PU DAN NK AAUA 1 0 Pagi 
aga IA AA sii NA PENA TAN 


AA Ag 201 aa Z0 2MLMP GAN MU Lah 


Ap Pa ak ma aa 
KK PA AKAYA Kok NP SMAN 
LA ep ng daa Tia SILIKA Kay 

KANAN Lena apa 
EA HA ARA BEN EN IU 
EA Ea ”. 8 ea 


118. Dari Abu Bakrah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda - “Sesungguhnya zaman itu berputai 
serupa keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahut 


94 





itu dua belas bulan, di antaranya empat bulan suci (damai), liga ber- 
lurut-lurut, yaitu Zulgaidah. Zulhijjah dan Muharram, sedang Rajab 
adalah bulan suku Mudhar, terletak antara Jumadil akhir dan Sva ban. 
Sesudah itu Nabi bertanya : "Bulan apakah ini ?” Kami menjawab : 
"Allah dan RasulNya lebih tahu !” Lalu Nabi terlian sebentar, kami 
mengira, bahwa Nabi akan memberi nama bulan itu dengan nama lain 
(nama baru). Nabi bertanya : "Bukankah ini bulan Zulhijjah ?” Kami 
meniawab : “Ya !" Nabi bertanya : "Negeri apakah ini ?" Kami menja- 
wab "Allah dan RasulNya lebih tahu ! Beliau terdiam sebentar, sehing- 
ga kami mengira, bahwa beliau akan memberi nama yang lain (nama 
baru). Nabi bertanya : "Bukankah negeri (Mekkah) ?” Kami menjawab: 
"Ya !" Nabi bertanya : "Hari apakah ini ?” Kami menjawab : “Allah 
dan RasulNya lebih tahu !” Nabi terdiam sebentar, sehingga kami 
mengira. bahwa beliau akan memberi nama dengan nama lain (nama 
baru). Nabi bertanya : "Bukankah hari Nahar (penyembelihan kor- 
ban) ?” Kami menjawab : “Ya Wahai Rasulullah 1” Nabi bersabda : 
"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan diri kamu terjamin 
Serupa kehormatan hari ini, di negeri ini dan bulan ini. Nanti kamu 
akan melihat Tuhan kamu dan kamu akan ditanyaiNya berkenaan 
dengan perbuatan kamu. Sebab itu, janganlah kamu sepeninggalku 
kembali menjadi kafir, yang satu memenggal leher yang lain ! Ingatlah, 
supaya yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir ! 
Boleh jadi sebahagian orang yang disampaikan keterangan kepadanya 
lebih pandai menyimpan dari orang yang mendengar sendiri. Kemudian 
Nabi bertanya : “Ingatlah ! Telah aku sampaikan !” 


PEMBUNUHAN YANG DIMA'AFKAN OLEH KELUARGA ORANG 
YANG TERBUNUH 


111 Tel Gp T Tenan LAI EA 
Paya MAN 5 5s 
Kn Hang an HN Gaga MA 


1” PER aa Yati LB tea ig 0 Ur 8/4, 4 Lg 2 


95 


119. 


-— 


96 


e ,. 
Pa Hak 4g to KN 


4 Pant TA / 22 0171, A / 
An Asa Lal, APA Jan AS Dea, Jaa 
TP LE opa TOL ena 


Ppa da La ml Heo ag Oman an 21L Ao eL 
ea La Ioy Kn AN GS NS 3 


ser 3 JL NA 0 , P PA P2 / jek 
AAU mal ANA IE AE SG 


32 PP La Le La ? Pe” 


# 


An pp Ak KE SA & AN BPNAYAAN Nee rae 


2 aa AN UN ed Jaga nguap MN L 292111 
Eka IA La Ta AN ena AYAT YAI Sah 


, La 
- 


AI N GB IG LAS AG Ol 


Dari Wa-il katanya : 


"Sesungguhnya ketika saya duduk bersama Rasulullah s.a.w., datang- 
lah seorang laki-laki yang menarik lakilaki lain dengan tali. Dia ber- 


kata : "Ya Rasulullah ! Orang ini membunuh saudara saya !” Rasu- 


lullah s.aw. bertanya : "Benarkah engkau membunuhnya ?” Dia men- 
jawab :"Benar ! Saya membunuhnya!” Nabi bertanya: "Mengapa eng- 
kau bunuh?” Dia menjawab : "Saya dan dia sama-sama mengumpulkan 
daun kayu. Lantas dia memakimaki saya karenanya saya menjadi 
naik darah, lalu dia saya serang dengan kampak di kepalanya sampai 
dia mati.” Nabi menanyakan kepadanya : "Adakah engkau mem- 
punyai sesuatu (harta) yang dapat engkau berikan untuk menebus 
diri engkau (darigisasJ?” Dia menjawab : "Saya tiada mempunyai 
harta, selain dari pakaian dan kampak.” Nabi bertanya : "Adakah 
engkau merasa, bahwa kaum engkau mau menebus engkau ?” Dia 
menjawab : “Saya lebih tiada berharga dalam pandangan kaum saya.” 
Lalu Nabi melepaskan lalinya dan mengatakan (kepada saudara si 


Kim / pet Dg 2.72 na , PPA Pd In 0 PEMALA 
Je Lab Pap eta NI Ja pal NA IU 
TE TA He ja MG 3 MSI 





120. 


terbunuh). "Kawan engkau ini, terserah kepada engkau !” Maka laki- 
laki itu berjalan membawa pembunuh tadi. Setelah dia membelakang 
(berangkat), Rasulullah s.a.w. berkata : "Kalau dibunuhnya, dia serupa 
dengan pembunuh itu.” Lalu dia kembali dan mengatakan : “Ya 
Rasulullah ! Sesungguhnya sampai ke telinga saya bahwa engkau me- 
ngatakan. Kalau- dibunuhnya, dia sama dengan pembunuh itu. Saya 
memegang teguh perintah engkau.” Rasulullah s.a.w. berkata : “Tia- 
dakah engkau mau, orang itu kembali dengan memikul dosa engkau 
dan dosa engkau dan dosa saudara engkau !” Dia meniawab : "Ya 
Nabi Allah ! Ya, saya mau ! Kalau begitu baiklah !” Lalu dilempar- 
kannya tali itu dan laki-laki tadi dibiarkannya pergi.” 


DIYAT DIBAYAR OLEH KELUARGA 


- Na bahan Ap Aa I 
LN APA dn aan 0 Op BIN. 


MORAL RD YAN PO da na ana eh GD La AL De NU 
5 3 PETA Aya Sh #9 9». - Y al @ . 
CAN AN da hee Ba ia daan NI 
Pe “0 


GAN sa Ha hn aa Ina LAN OREO GA 
2722 Oleh Sl (ale AN Iya ) 5122 —an ga aah 
og Ppt mer el 1 La P1 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. memutuskan perkara janin (anak yang dalam perut) 
yang gugur dalam keadaan mati anak seorang perempuan dari Bani 
Lihyan, dengan hukuman kepada si pembunuh, membayar diyat 
seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Kemudian seorang 
perempuan (pembunuh) yang diputuskan membayar seorang hamba 
sahaya itu meninggal dunia. Rasulullah s.aw. memutuskan bahwa 
harta pusaka perempuan itu diberikan kepada anaknya dan suaminya, 
sedang pembayaran diyat (hamba sahaya) dibebankan kepada keluar- 
ganya. 


HUKUMAN MENGGUGURKAN KANDUNGAN 


L ba 1704 


- g Rat 20701 | A0 , : AN ny k7 
Melu Ma ras AG Ay ns .- 
2) 


21. 


98 


Lau 0 La 103, J0), 10, 9 4 Bo 3 
AN DU K3 AAN NS NAN AMAN 
ea LUNA PAMA La AA TEI Ot N 
AAN sa ada PAP 
Toga ja 2 5 LANY, 17, 
Dari Miswar bin Makhramah r.a. katanya : 


"Umar bin Khattab memusyawaratkan dengan orang banyak, ber- 
kenaan dengan perempuan yang menggugurkan kandungannya. Mu- 
ghirah bin Syu hah mengatakan : “Saya menyaksikan Rasulullah saw. 
menyatukan hukuman memerdekakan seorang hamba sahaya laki- 
laki atau hamba sahaya perempuan.” "Umar berkata : "Bawa kemari 
orang yang turut menyaksikannya bersama dengan engkau !” Muham- 
mad bin Maslamah turut menyaksikannya.” 








BAHAGIAN KE SEBELAS 


JUAL BELI, MEMINJAMKAN TANAH DAN HUTANG PIUTANG - 


122. 


123. 


JUAL BELI DENGAN CARA DISENTUH 
“ ATAU KENA LEMPARAN 


2 230 A21 c01) “ 0 

KN ya pal AN SI NN Ka Us -W 
TS 
da 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli mana yang kena sen- 
tuh dan mana yang kena lemparan.” 


JUAL BELI DENGAN CARA MELEMPAR DAN 
MEMUNGKINKAN ADA PENIPUAN 


o/ ozaf OPT PALA LOUD 001 
H3 Da mala Il 6 Saya ds AT 


Pi DAA or 


' ) 

2 - 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Bahwa Rasulullah s.aw. melarang jual beli dengan cara melem- 
parkan batu kecil dan jual beli yang di situ ada kemungkinan pe- 
nipuan.” 


JUAL BELI MASA JAHILIYAH 
P ol 
ps 021 NS yen va €A Ka NGK AL YA ana Ng 


99 


2 
3 Nan Gn Bai RR Kesan (11 
Ha Sangat me 


-e ET MAA , NG 
Pa Tone 


124. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya : 


125. 


126. 


100 


“Orang-orang masa jahiliyah melakukan pembelian daging, dengan 
menjanjikan hamil anak yang dalam perut. 
hamil anak yang dalam perut ialah lahir anak yang dalam kandungan 
onta betina, kemudian itu hamil pula anak yang dilahirkan tadi. La- 
lu Rasulullah s.a.w. melarang mereka jual beli secara demikian.” 


JANGAN BEREBUT MEMBELI ATAU MEMINANG 


LABA ALA Yi 
KA KAN NA Peura AO RAN 


Dari Ibnu "Umar r.a. katanya : 


Pa Ph 


2) 06 A6 YAN 0 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : 
yang sedang dibeli saudaranya dan jangan meminang perempuan yang 


dalam pinangan saudaranya, kecuali kalau telah diizinkan (oleh pe- 


minang pertama |)” 


- 


JANGAN BEREBUT MENAWAR 
PAKA ae Atap 1 Pp 01 
ON A ala. SNI NG AG Donal 1 


- KL asa M 


"Rasulullah s.a.w. bersabda - “Janganlah seorang Muslim menawar 
barang yang sedang ditawar saudaranya.” 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


PERBUATAN TERLARANG 


2 
ox 12 KO ne) Co 


ter PP 
olgu INA HI Oo AN -NV 


Ih 


Yang dimaksud dengan" 


"Janganlah seseorang membeli barang 





127. 


128. 


PAS Ia AN Da 0 yoo 8 .. 
GAN oa Tp, Ana An AS 
2 / e/ 0 
4 KA ae dj Ah, By, 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
“Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menyongsong penjual yang da- 
tang dari dusun (di luar pasar). untuk membeli barangnya, melarang 
orang kota membeli barang orang dari dusun (sebelum orang dusun 
itu mengetahui harga pasaran), melarang seorang perempuan  me- 
nuntut kepada suaminya supaya madunya diceraikan, menawar de- 
ngan harga mahal (untuk menarik pembeli supava membelinya dengan 
harga mahal), menipu, membesarkan bendala (tidak diperah selama 
beberapa hari) Jan menawar barang ketika sedang ditawar saudara- 


nya. 


117013 to 0 


Je dan1 “ TA, Oh 
SID aa Ban 1 2 Monas -YA 


41 x aa A3 DLA 
Ha Pa ana 23, Ra EN 

pol Oka 07 YI1 pd 10 PPA C$ 

AK OI Lo an 


elo Pa 1 


Pile asah, 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


IN pa e 


Peta MAP 0 AANG 


Yan ob ee 


"Rasulullah s.aw. bersabda : “Tidak boleh menyongsong penjual 
vang datang dari Jusun untuk membeli barangnya, tidak boleh mem- 
beli barang vang sedang dibeli oleh kawannya, tidak boleh merupu, 
jangan orang kota membeli “barang orang dusun (memborongnva un- 
tuk menaikkan harga pasaran), jangan memperbesar bendala onta 
dan kambing (tidak diperah beberapa hari supava dianggap orang 
banyak susunya), dan siapa yang membelinya sesudah itu dia boleh 
memilih antara dua pendapat yang dipandangnya baik sesudah di- 
perahnya » Kalau dia suka diteruskannya jual beli dan kalau dia 
fidak suka dikembalikannva bersama satu gantang korma (pemba- 
yaran Susu |.” 


—#— 


101 


La IL Late ol 11 ARE TAN 1 P 


Ne aa Geni uni : Heal AN Il olratuyhos ANA 


129. Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata: 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menyongsong untuk membe- 
li barang sebelum penjual sampai ke pasar. "" 


LA 
| 83 GA SA #03 tee 
DASI akh Os, NG JB AJE -N. 
) 
“. PP LD 4 “2, 3 day AK NA 25 
DAY GL GG CNP EN AA nge 
130. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Janganlah Pu menyongsong mem- 
beli barang (sebelum penjual masuk pasar). Siapa yang menyongsong 
dan membeli barang, maka setelah yang punya masuk- pasar, dia 
boleh memilih (diteruskan jual beli atau dibatalkan ).” 


DITERIMA CUKUP SEBELUM DIJUAL 
Pt 4 Pu #nl e 
DAA Aa mali In 9G IG vs age 
Ta 0 a13 0 p 
2 na 
131. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Siapa yang membeli bahan makanan, 
Janganlah dijualnya sebelum diterimanya dengan cukup.” 


BAHAN MAKANAN YANG DIBELI DITAKAR 
SEBELUM DIJUAL 


Cab Ea mak Ne Bible ol NY 


102 





132. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 
"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Siapa yang membeli bahan makanan, 
janganlah dijualnya sebelum ditakarnya semuanva." 


MEMINDAHKAN BARANG YANG DIBELI DARI 
TEMPAT PEMBELIAN 
Pa) 2644 Ha 


r yan HER be olah AK 1 YANG NY 
/ o, 0 an 1074 014. 
KN AN NN ME PA R5 


Z Ni 
Alton 01 yet, I Ke 
5 AI Jo yag 
133. Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 
"Kami di masa Rasulullah s.a.w. apabila kami membeli bahan ma- 
kanan, beliau mengutus orang yang akan menyuruh kami supaya me- 
mindahkannya dari tempat pembelian ke tempat yang lain, sebelum 
kami jual.” , 
PENJUAL DENGAN MEMAKAI TAKARAN 
2 


2 Ai AS, Peang 2 


Pa Tg GI la ASUS je 101, 
PNY AA SAN, baba 
134. Dari Jabir bin Na r.a. katanya : 
"Rasulullah s.a.w. melarang menjual seonggok korma yang tidak 
diketahui jumlah takarannya menurut takaran yang bisa dipakai untuk 
korma.” 


HAK PEMBELI DAN PENJUAL, BOLEH 


Ng aa JUAL BELI 
IA In hat MEP ORA BA 2 
$ Na £ ae ea 
103 


135, Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersahda . "Dua orang vang melakukan jual beli, 


masing-masing berhak memilih (diteruskan jual beli'atau tidak), selama 
keduanva belum berpisah kecuali kalau dalam jual beli itu te: 
lah disepakati boleh pilih.” 


JUAL BELI SECARA JUJUR 


KD mak A13, wa Spg Ba Ss NA 


OI ih 


AO PUAN 83 5 
Mn Se 


136. Dari Hakim bin Hizam r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda » “Dua orang yang melakukan jual beli 
boleh menulih (diteruskan jual beli atau tidak) selama keduanya 
belum berpisah. Kulau dia berlaku jujur dan menjelaskan (buruk 
baik barang yang diperjual belikan), keduanya memperoleh berkat 
dalam jual beli. Terapi kalau dia berdusta dan menyembunyikan 
(cacat barang vang diperjual belikan), dihilangkan keberkatan jual 
beli itu.” 


TIDAK BOLEH ADA PENIPUAN 


PAP. Ya , 
aa an pa mag gtr It vdo NN 


La y “Nee | 2. Aa ALL 0333 
NISN ye) 
KA» Ta 
137. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya : 


"Seorang laki-laki menceritakan kepada Rasulullah s.aw. bahwa dia 
ditipu dalam jual beli Rasulullah s.a.w. menjawab : “Kepada sia- 
pa engkau melakukan jual beli, ucapkan kepadanya : "Tidak boleh 


104 





ada penipuan.” Lalu kepada siapa yang jual beli dengan dia sela- 
lu diucapkannya : “Tidak boleh ada penipuan.” 


DILARANG MENJUAL BUAH-—BUAHAN SEBELUM 
NYATA BAIKNYA 
af. YA Dek Aap Gt 


23 BA AN Yani ola “YA 
MA 


"aa 


138. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya 
"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah-buahan sebelum 
nyata baiknya. Beliau memberikan larangan kepada si penjucl dan 
si pembeli.” 


LE Kes "70114 Ang tg” . 
e 1 Tkp AD, ta 11810 La a71 M2 , aU 
Lan, ASN PA ara leo 
139. Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah korma sebelum 
terang baiknya, yang ada di tangkai sebelum berisi bijinya dan aman 
dari bahaya (penyakit). Beliau memberikan larangan kepada si penjual 
dan si pembeli.” 


DILARANG MENJUAL BUAH YANG MASIH DI POHON 
DENGAN BUAH YANG SUDAH DIPETIK 


LL yh An AA 1 pa P e #01 
- sa alas ETANANA Had Sp daa Asas “Ns 
Ka 1 JA LAS 
R9 ANN 
140. Dari Sa'id bin Musayyab r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menjual korma yang masih 


105 


ditandannya dengan korma yang sudah dipetik, menjual gandum yang 
masih ditangkainya dengan gandum yang sudah dituai.” 


SUATU KELONGGARAN 


121 M3 . oyo/ 


1.” Ta 
KA CI Tam AN oab up AM 


PKM HA 


141. Dari Zaid bin Tsabit r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. memberi kelonggaran kepada orang yang 


menerima pemberian buah korma (yang masih dipohonnya) untuk 
menjualnya dengan korma (yang sudah dipetik) menurut taksir- 
an yang patut.” 


MENJUAL POHON KORMA YANG TELAH BERPUTIK 


AAN IOI LL . 
Sip NP Tam ds NG Maa Ax 
32 Pel 1 


Ph Taman Mn eat 21101 Lot. 
2 ah, 4 PRA) 31 4 
e A aerIa YAYPan 

142. Dari Abdullah bin 'Umar r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Siapa yang membeli pohon korma 


yang sudah berputik, maka buahnya untuk orang yang menjual, 
kecuali kalau ditentukan untuk si pembeli. Siapa yang membeli se- 
orang hamba sahaya, maka hartanya untuk yang menjual, kecuali 
kalau ditentukan untuk si pembeli.” 


DILARANG MENJUAL BUAH—BUAHAN SEBELUM 
TERANG BAIKNYA 


1 an .y 


Kg 0 he apl 
GAS SYA pain ale AN Sah oo NX 


106 c 3 





143. Dari Anas r.a. katanya : 
”Bahwa Nabi saw. melarang menjual buah korma (yang masih 
dipohonnya) sebelum terang baiknya.” 


DILARANG MEMPERSEWAKAN BIBIT ONTA JANTAN 


091 jha 


NA Sa Mn ON ap “Sa Bae gop ke Net 


BE, YAN VAN 


144. Dari Jabir bin Abdullah katanya :: 


"Rasulullah s.a.w. melarang mempersewakan bibit onta jantan, air 
dan tanah untuk pertanian. ' “ 


DILARANG MENJUAL KELEBIHAN AIR 


PN DA . 2 1. 
Ay 3 1 PA ab Tin POLA Ka ND 


145. Dari Jabir An Abdullah r.a. katanya : 
"Rasulullah saw. melarang menjual kelebihan air.” 


TIDAK HALAL UANG PENJUALAN ANJING, BAYARAN 
PEREMPUAN LACUR DAN AHLI TENUNG 


Ma ah 03 700 P3 TEA "J o/ Aa 


SAN pe YA) 
IL. d1 0? 
AA NA 


146. Dari Abu Mas'ud Al Anshari r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang (membayar dan menerima) uang 
penjualan anjing, bayaran perempuan lacur dan bayaran "ahli te- 
nung.” 


AE 


PERINTAH abadi ANJING 
ON 7d ae Taj daa 


3 MAYA make AN Inah url us AN 
107 


147. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. menyuruh membunuh anjing.” 


Pa , Le MA HE PA AI Mag 
SI Uh AN Im Han ISS AN 
2 RA tea / LL f0 
SES KEK SN KAN & 
dora 3 G Iatip Tea 


148. Dari Abdullah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh membunuh anjing. Lalu kami 
laksanakan dengan cepat, di Madinah dan sekitarnya. Mana yang ada 
kami bunuh, bahkan sampai membunuh seekor anjing kepunvaan 
perempuan yang datang dari dusun, di mana anjing itu mengikuti- 


»? 


nya. 


BOLEH MEMELIHARA ANJING PEMBURU DAN 
PENJAGA TERNAK 


£ "714, pe) 


On Sinai HK SPA mal dil Ip ol yes os AA 


149. Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. "Menyuruh membunuh anjing, selain anjing 
pemburu atau anjing penjaga kambing dan binatang ternak.” 


PERINTAH MEMBUNUH ANJING SEWAKTU-WAKTU 


4 “Ma 
AAN ah 
PA 1A P2 LAN 


AN SESUAN KA NAN Te 


Ke Ia Ia, ANGKA MG As 


M3 PI 


SANA AN onta “1 


108 





150. 


1SI. 


152. 


Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. menyuruh kami membunuh anjing, sampai ada 
seorang perempuan datang dari dusun membawa anjingnya, lalu kami 
bunuh anjing itu. Kemudian itu Nabi melarang membunuh anjing 
dan mengatakan : "Mesti kamu bunuh anjing yang berwarna hitam 
seluruh bulunya dan ,ada dua titik putih di keningnya, karenadia 
itu syeitan (jahat).” 


BOLEH MEMELIHARA ANJING PENJAGA KEBUN 
DAN TERNAK 


2 AJI 5 : P/ An Gi 
KS 3 Gaal AJ) ASI 01 


PP) P4 


MP pp Apar 0 Am A KA 2 Ko 


Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang memelihara anjing selain 
anjing pemelihara tanam-tanaman dan ternak, berkurang pahala amal: 
nya setiap hari sebanyak dua girath (ukuran tertentu)” 


BERBEKAM ITU SUATU PENGOBATAN 


AG, AS Mn Ar Ian Aek 


Pe A5 1 patok 262 711 9071 
“— NA EA PA NU 
Sapi e Na ak Ana San 
A— AN AN NG, Ana Kel asn,3 
pe Lely 110 “Tt 
AK Sayan dau 
Dari Humaid r.a. katanya : 


"Ditanyakan orang kepada Anas bin Malik tentang usaha tukang be- 
kam. Dia menjawab : "Rasulullah s.a.w. berbekam. Beliau dibekam 
oleh Abu Thaibah. Beliau menyuruh supaya diberikan kepada Abu 


109 


153. 


110 


Thaibah dua gantang bahan makanan dan mengatakan kepada ke- 
luarganya (tuan dari Abu Thaibah) supaya meringankan pembayaran 
yang dibebankan Kepada Abu Thaibah (sebagai seorang hamba sahaya). 
Kemudian Nabi bersabda : “Sesungguhnya berbekam itu adalah Su- 


“atu pengobatan yang utama atau termasuk obat yang baik.” 


LARANGAN MENJUAL MINUMAN KERAS 


31 bg AE KOP MUA LTD 0 / he 
He al Mi 0 Ad ras -AOY 


Aa 01 DASI LN 4 d3 yh ato? 
Naa yk AIA LAYANG SA 

PA TA Ag, "EK 0 ITO Lipa Ao Pan) 071 
DG Ag me TR 0 YAA 


0 LN pl Ph da Lg La Ara 1 0 PRA, 


1181 0 111 op To1e1 Go yo 310 13 NO Lp 
dna BIL 2 or Calya Ok 3 2 ola GI 
OA YA, 21018 Be Dae o aa Tm dn PP 5 4 
: ae AN ba OS eat 
Dari! Abu Sa'id Al Khudri ra katanya : 
"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. berkhutbah di Madinah dan beliau 
mengucapkan : "Hai orang banyak! Sesungguhnya Allah Ta'ala me- 
larang minuman keras dengan sindiran dan boleh jadi Allah akan 
menurunkan tentang minuman keras itu suatu perintah yang tegas. 
Sebab itu siapa yang mempunyai agak sedikit, hendaklah dijualnya 
dan dimanfa atkannya! Tiada lama kemudian, Nabi sa.w. bersabda: 
"Sesungguhnya Allah telah melarang minuman keras. Siapa yang 
Sampai kepadanya ayat ini (larangan minuman keras) dan dia masih 
mempunyainya agak sedikit janganlah diminumnya dan Jangan di- 


jualnya.” Orang banyak yang masih mempunyai minuman keras itu 
membawanya ke jalan kota Madinah, lalu mereka tumpahkan di situ.” 


of LIP 21 


611 Mn na 1015 e 7 
PN, Asha Me Ole ulne Not 


A - 








154. 


155. 


Li ory 


TA AAA AP AAA VA v. pa 
si YIE Ya—5 AO Oa Ie Ja mal AN Ja) HL 


£ Gd | MN EL ALA 2 1 1 NONA La 8 


PR UL PA LL Op LA Kan ega Da Uh 


— Br EN PA Law para SEN Lie 
Gu 


Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 


"Bahwa ada scorang laki-laki menghadiahkan kepada Rasulullah s.a.w. 
satu girbah vang penuh berisi minuman keras. Rasulullah sa. w. menga- 
takan kepadanya : "Tahukah engkau, bahwa Allah telah melarang mi- 
numan kerus?” Dia menjawab: "Tidak!" Lalu dia berbisik kepada 
seseorang. Rasulullah s.aw. bertanya : "Apakah yang engkau bisik- 
kan kepadanya?” Dia menjawab : "Saya menyuruh supaya dijual- 
nva.” Nabi bersabda : "Sesungguhnya Tuhan vang melarang me- 
minumnya, melarang pula menjualnva. Lalu dibukanva ikatan gir- 
bah tadi, sampai kering isinya.” 


AAL AT aa Ten MANA Lir ET LANTAI La et 01 
aa : Pa apl DL eb G ame -100 
CNN TN RA en Ah AMA ny 
PAT an SALA maks Ala) 
Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


"Setelah turun ayat akhir surat Bagarah, Rasulullah saw. keluar 
dan membacakan ayat-ayat itu kepada orang banyak. Kemudian itu 
beliau melarang memperniagakan minuman yang memabukkan.” 


DILARANG MENJUAL LEMAK BINATANG MATI 


Nee 5.8 Li pop Ap Ian 1 


Le Sad GA 2 Ah ro1 

Ce agak da ae AAN IS ps A01 
NEW AA MS TO Kak ARK Del 2D 
IN pa na PA Aan YAN AK A9 


111 


156. 


PAN NA Lean 
Ha A3 AN EL hn ex071 ps f 

e Home 3 au anisa 

Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


"Bahwa dia mendengar Rasulullah s.aw. bersabda, di tahun me- 
naklukkan negeri Mekkah. sedang beliau di waktu itu di Mekkah 
Katanya : “Sesungguhnya Allah dan RasulNva melarang menjual 
minuman vang memabukkan, bangkai, babi dan berhala.” 
bertanya | 


Ada orang 
"Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau tentang 
lemak binatang vang mati. karena dengan itu dilumar perahu, di- 
minvaki kulit dan orang mempergunakannva untuk menvalakan api 
(pelita)? Beliau menjawab » “Tidak boleh dijual! Haram menjualnya.” 
Kemudian di samping itu Rasulullah saw. bersabda : “Dibinasakan 
Allah kiranya orang Yahudi! Sesungguhnva Allah "Azza Wajalla se- 
telah melarang mereka menjual lemak. mereka hancurkan kemudian 
mereka jual, lalu mereka makan uang penjualannya.” 


PERTUKARAN EMAS DAN PERAK 


pa, Jo 


Na 4 
TANYA Hae Ka yan Ls 2 AI | LN 


3 


Tel g 


Pt WP KA Ke NESU RSU Ca MT 
3, Na -3N L- 
AN mma Dp apa SA AN 


157. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


112 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Jangan kamu jual (tukar) emas dengan 
emas, melainkan sama banyak (timbangannya) dan jangan berlebih 





158. 


159. 


berkurang antara satu sama lain. Jangan kamu jual (tukar) perak de- 
ngan perak, melainkan samu banyak (timbangannya) dan jangan ber- 
lebih berkurang antara satu sama lain. Jangan kamu jual (tukar) antara 
keduanya, vang satu berjanji dan vang lain tunai.” 


g () P, 1g 02 0M in L.. 
pena la san AG AG eng 5 AON 
Lh 0 La ng Kena MTA, La 
NA pb 53 NG GP, Hi La 
11 

.A 
ag 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Jangan kamu jual (tukar) emas dengan 
emas dan jangan pula perak dengan perak, melainkan sama timbangan- 
nya, sama banyaknya dan sama-sama tunai!” 


PERTUKARAN BARANG YANG SEJENIS 


TN AS Ua 


G 0 "Lu 3 330 / & 
CAN RA Pan SAN, 


pen 


Aka JAN LAN AAN 


Dari "Umar bin Khaththah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Menukar perak dengan emas itu riba, 
kecuali sama-sama tunai. Menukar biji gandum (beras) dengan biji 
gandum (beras) itu riba, kecuali sama-sama tunai. Menukar gundum 
dengan gandum itu riba, kecuali sama-sama tunai. Menukar korma 
dengan korma itu riba, kecuali sama-sama tunai.” 


'PERTUKARAN BARANG YANG BERBEDA JENISNYA 


SILAIN ahe Ipa SIG LAN 2s Pay 


113 


90. mo Kera 2g £ 2 7. 4 “ANK. LL yah “3 Lo Lu — 
Nana KN Aa, 
Mona AN Kh AKAN AL 


GKI PN Ah aan 


160. Dari Ubadah bin Shamit r.a. katanya : 


“Rasulullah s.a.w. bersabda : “Menukar emas dengan emas. perak 
dengan perak, beras dengan beras. biji gandum (beras) dengan biji 
gandum (beras, korma dengan korma dan garam dengan garam. hen- 
daklah sama banvak, sama timbangannya dan timbang terima. Tetapi 
kalau berbeda jenisnya, boleh kamu jual menurut sesuka hatimu, asal 
timbang terima.” 


MENUKAR PERAK DENGAN EMAS SECARA BLRHUTANG 
£ 0 Daan 2/ 0/ OI APA, Pi 
— SI A5 | (23 AN -NG | AN 
LILIN Got IA As 
- 04 
3 
161. Dari Bara r.a. katanya : 
“Rasulullah s.a. u. melarang menjual perak dengan emas secara ber: 


hutang.” 


MENUKAR KORMA YANG BAIK DENGAN KORMA 
YANG KURANG BAIK 


"“—ajya au aga de ANN 


“Tekan Na 


HR ena APA TI 


114 





162. 


163. 


AN 


Tang IN NG KAN SPAN IN Aa PA 


o PP Pa ar LL 2o1a 1101 
Desk SB Kan SA 4 S3 Lah Ab 
Lg. GL 

i " AA 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. datang kepada beliau orang yang meme- 
lihara pohon korma beliau, membawa satu gantang korma yang baik, 
sedang korma kepunyaan Nabi begini warnanya (kurang baik). Nabi 
Saw. menanyakan kepada orang itu : "Dari mana engkau peroleh 
korma ini?” Dia menjawab : "Sava membawa dua gantang korma, 
lalu sava tukar dengan korma yang segantang ini, karena harga 
korma ini di pasar hanya sebegini, sedang korma itu sebegitu (ber- 
beda harganya).” Rasulullah s.a.w. bersabda : “Celaka! Engkau mem- 
perbuat riba! Kalau engkau hendak berbuat demikian (menukar korma 
yang kurang dengan korma vang baik) hendaklah lebih dahulu engkau 
jual korma engkau dengan uang, kemudian baru engkau beli dengan 
uang itu korma mana yang engkau sukai.” 


ORANG YANG MEMAKAN RIBA DAN KAWANNYA 2 


TERKUTUK 
NG aka NY ad NG Kbs. 
21 Ya AE AN, 


Dari Jabir r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. mengutuk orang yang memakan riba, yang mc- 
nyuruh makan, penulisnya dan dua orang saksinva. Mereka sama-sama 
(berdosa).” 


ea y pn 
2 Laka WP AN Yan Au Seet na ga an 
14 MUI PLAN Da3 Jahe 1. ad 
GA PRA YEN AMI Dep Lega TA 1 ob 
115 


164. 


116 


“3 4 Pi EA Op k 0 to ? 
Saree Manitde 


La “4 (-) #7 EPA Ur PALA PKP 


NENP3 Ir Un AA Ea | 
AA LT na 


Na 


semtaygk 23 
et 2 23 jua (Ne 
LENGAN SAG BIDAN 
8 
La 
Dari Nu'man bin Basyir r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya yang halal itu jelas 
(terang) dan yang haram itu terang. Antara keduanya ada yang di- 
ragui, tiada diketahui oleh kebanyakan orang. Siapa yang menjauhkan 
dirinya dari mengerjakan yang diragui, dia menyelamatkan agamanya 
dan harga dirinya. Tetapi siapa yang sampai mengerjakan yang diragui, 
dia jatuh kepada yang haram, seperti penggembala yang menggem- 
balakan ternuknya di tepi padang larangan, hampir dia masuk ke 
dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan! 
Ketahuilah, bahwa tanah larangan Allah ialah semua yang diharam- 
kanNya! Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging! 
Apabila daging segumpal itu baik, maka baiklah tubuh seluruhnya. 
Tetapi apabila daging segumpal itu rusak, maka rusaklah tubuh 
seluruhnya. Ketahuilah, bahwa itu adalah hati (jantung)!” 


HARGANYA Uta DAN ONTANYA DIKEMBALIKAN 


OLI Ap 


SS aa 8 Jne DN Kanya MO 
Te Oa IL AA BN, ae Kek 
ANA Rp123 Da 1011 6 


M3 Ian LAIN seat LA tt 





165. 


£ AL 0112011, plg MAL 01 302 
SD rang GAN 

Mu Beoaktate uap dal 011 YUL p 2001 9 1 

AA en ag 5 253 NG bag aa 
AA 7) LA NAS 


PE ANN NAGA, 


Ka "3. GS EGA Ten Ta. 9 0 tail aa, 
5 Ja PA AAA NYA 

202114, PAT AA ad og ra Cb AG 1 
2 33 Bas Apem, 


0 1, Wa ” 


1 Lah) 0111 


2 Pl 
HE IIA 195 
ata . B 114 0 WANP 
KAA IMS 
AO La Aa A7 L 23, Na 718 


“ng ac An Aa 23) napa 


1 
Ao & ch AN 4s 36 “2 d y Ta oa 

LX 2 na oy? hg? 2 211 
Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


"Saya ikut berperang bersama Rasulullah s.a.w. dan beliau menda- 
pati saya (dalam perjalanan pulang) mengenderai onta yang sudah 
sangat Jetih dan hampir tidak bisa berjalan. Beliau bertanya : ”Ba- 
gaimana onta engkau?” Saya menjawab : "Sakit!" Lalu Rasulullah 
caw. berhenti, dihardiknya onta itu dan dido'akannya. Maka selalu 
onta tadi berjalan di hadapan onta yang lain. Nabi bertanya : ”'Ba- 
gaimana kelihatannya onta engkau?" Saya menjawab : "Dalam keadaan 
baik, karena beroleh berkat dari engkau!” Kata Nabi : "Maukah engkau 
menjualnya kepadaku?” Saya merasa malu (menolak permintaan 
Nabi), sedang saya tiada mempunyai onta yang lain. Lalu saya men- 
jawab : ”Bgiklah!” Saya jual kepada beliau, dengan perjanjian sa- 


Ba 7, 2 115 WP 


Maa AA V Wan 
Saras 
el RA 


AIA 


117 


buahan yang dijanjikan sampai setahun dan dua tahun. Lalu Nabi 
pemsakua - “Siapa yang menjual korma dengan berjanji, hendaklah 
dia menjual dengan takaran yang ditentukan arau timbangan yang 
ditentukan dan dengan janji yang ditentukan.” 


“ 


ya tetap berhak mengenderainya sampai di Madinah. Kemudian saya 
mengatakan kepada beliau : “Saya akan jadi pengantin!” Saya 
minta izin kepada Nabi (untuk berangkat lebih dahulu ke Madinah J 
dan beliau izinkan. Saya terlebih dahulu berangkat dari orang ba- 
nyak ke Madinah sehingga saya cepat sampai. Saya bertemu dengan 
paman saya dan menanyakan tentang onta kepunyaan saya, saya 
ceritakan kepadanya apa yang telah saya lakukan berkenaan dengan 
onta itu dan paman mencela perbuatan saya. Rasulullah s.a.w. me- 
nanyakan kepada saya ketika saya meminta izin kepada beliau : "Apa- 
kah perempuan" yang hendak engkau kawini itu, janda atau perawan?” 
Saya menjawab : "Kawin dengan janda.” Beliau berkata : “Mengapa 
engkau tidak mengawini perawan, yang engkau bermain dengan dia 
dan dia bermain-main dengan engkau?” Saya menjawab” -"Ya 
Rasulullah! Ayah saya telah meninggal dunia atau telah syahid, sedang 
Saya mempunyai beberapa orang saudara perempuan yang masih 
kecil, maka saya tiada menyukai kawin dengan perempuan yang sama 
dengan mereka, yang tentu saja tidak sanggup mendidik dan mengu- 
rus mereka. Sebab itu saya kawin dengan Janda, supaya janda itu 
dapat mengurus dan mendidik mereka. Setelah Rasulullah saw. 
Sampai di Madinah, dipagi hari saya datang membawa onta tadi 
kepada beliau. Lalu harga onta itu, beliau berikan kepada saya, sedang 
onta dikembalikan kepada saya.” 


MENUMPUK BARANG 


2 AA el 0/7 


Ona Ka buya “gag PN AA Je IG yana AW 


167. Dari Ma'mar r.a. katanya : 
"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang sengaja menahan — (me- 
numpuk) barang-barang, orang itu bersalah. 


BERSUMPAH MENGHILANGKAN BERKAT 


PCRN Ya 


FI tag Aa, IEJLNAN ssi GS AM 
GB A GG 


f68. Dari Abu Oatadah Al Anshari r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda - "Jauhilah banyak bersumpah Dab 
jual beli, karena bersumpah itu dapat menyebabkan barang menjadi 


laku, tetapi berkatnya hilang.” 
MENJUAL BUAH—BUAHAN YANG DIJANJIKAN 


Gaet 071 nol ran 


PI AN Moga “LL 
Lap 214 anta, “la! 4, Pa 
aer SA A3 NS SB ENYA 3 


HAK KAWAN SEKUTU 





Pa , . Pe AE y DIL UNP 
PALA Pangan 22 arus AA 


2 01 th 2 01 ban 1 102 41 2 MPN AN OA AA 81 

SAS Lag to 97 0 2 77 07 0 

PALA Tipeaatia pakan Aa EA DAN VPN YA ge Jo “NA An IAI 
Nan rata "2 On p ae 

166. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : LA Yg at Ae 55 AS 


"Ketika Nabi s.aw. datang ke Madinah, mereka (penduduk Madinah J 


169. Dari Jabir r.a. AA : 
menjual buah-buahan dengan pembayaran yang kontan dan buah: 


"Rasulullah saw. menetapkan hak syufa'at (hak mendahulukan 


119 
118 





kawan serikat) dalam liap-tiap persekutuan harta benda yang belum 


dibagi rumah atau kebun : Tidak boleh dijual sebelum memberitahu- 
kan kepada kawan sekutunya. Kalau dia setuju dibelinya dan kalau 


Iidak setuju dibiarkannya (dijual kepada orang lain). Dan kalau se- 


seorang menjualnya dengan tidak memberitahukan kepada kawan 
sekutunya, maka sekutunya itu lebih berhak untuk membeli.” 


et LIS KU AD LP 4 LOL ' 
" - 2 PPL Kan MAP ATA AL PPA 
Ag Di YA ag LA Joe neo -NV: 
11 La Ah e 121 PA , 
S. Aa 3 4 5 Ay 2 01 tapol yh 7 onl 01 ja 
:170. Dari Jabir r.a. katanya : 


"Rasulullah saw, bersabda : "Siapa yang ada kawan sekutunya 
dalam mempunyai rumah atau pohon korma tiada boleh dijualnya 
Sebelum memberitahukan kepada kawan sekutunya, Kalau kawan 
Sekutu itu suka membeli, diambilnya dan kalau tidak suka, dibiarkan- 
nya (dijual kepada orang lain » Ea 


DITANAMI SENDIRI ATAU DIPINJAMKAN 


Ma EA Waka BA Att LV 0 0 21 
2 Lemah ANN Tora, IG NG NI Tyo Ae -WI 
PTN 
PK ATU hi 2IU otot an ol LoL G p 
. MA ejaan doble ala 
171. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


Rasulullah aw. bersabda : "Siapa yang mempunyai tanah, maka 
hendaklah ditanaminya Kalau tidak ditanaminya, maka hendaklah 
diserahkannya menanami kepada saudaranya.” 
109. ya 3903) "1 
KE ai Teras MEN KA Lt 
LL g Oa Aa Jaran JI KIA Ye Opo -NY 
e?J 12 14 21 “Ya 1 


z 20 Non 204, | 2102 14, Ta 


IL 00 0NOL ea 1 Jep yo 0, 3 oya 01 
. - ls | " - . 3 Pd 2 . 


120 





172. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 
"Ada beberapa orang sahabat Rasulullah s.a.w. mempunyai kelebihan 
tanah. Lalu Rasulullah s.aw. bersabda: "Siapa yang mempunyai 
kelebihan tanah, hendaklah ditanaminya atau dipinjamkannya (tanpa 
bayaran) kepada saudaranya. Kalau dia tidak mau, maka hendaklah 
dibiarkannya saja tanahnya (kosong).” 


DILARANG MEMPERSEWAKAN ATAU MEMPERSEDUAKAN 


2131102 04 MN AO Bo NN AA NU LA 
PNJ aka AN SAN sonar -NY 
Jalo/»G01, 
BA yA 


173. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 
"Rasulullah s.a.w. melarang mengambil sewa tanah atau pembagian 


hasil.” 

pet | jash ol (01 JS PTS BAG AE AA 101 
APN AAN AR | “3 

NYA ee Soya end Ira) He yeleos Vt 


yo Idi 0313 “Aa Lol PA 1011111 A1 NO L o/U, » 
4 Pera Bni dell nabks£, kepo SEA MI 
2 


174. Dari Jabir r.a. katanya : 


”Rasulullah s.a.w. bersabda : “Siapa yang mempunyai tanah hendak- 
lah ditanaminya. Kalau dia tidak sanggup menanaminya dan tidak 
mempunyai kekuatan untuk menanaminya, maka hendaklah dipin- 
jamkannya kepada saudaranya sesama Muslim dan jangan dipersewa- 


kannya.” 
AN Yopoy11 to 
pa | AA EA, 
BA IS ea Ipyolya nd 
175.. Dari Jabir r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. melarang memperseduakan tanah.” 


121 


176. 


N .) e7 Ip pd o p0I Le aan 
€ AN Joan Mede Ae “v0 AAN ", TO AVL 
BO RA pa 1 -j Pi D0 370p 3 Tkp 4 


Ab Ao do yan PA ulse, ai S3, 


dki, 2 Lalua he retatu Ai (A3 21 


SN AN ka Dai & Ol duga NS aa 


A5 AAN Hg pate 

PE PA Gan RR CA NI Pi 170 

5 Aa Gn NG PAUS IN K Ss 
201 yA | Naga, V 


As Spa PRA yana ed 


Dari Nafi' r.a. katanya : 


He Tana 


"Bahwa 'Umar mempersewakan kebunnya di masa Rasulullah s.a.w. 
dan dalam pemerintahan Abu Bakar, 'Umar, 'Usman dan permula- 
an masa pemerintahan Mu awiyah sehingga sampai kepadanya di zaman 
Mu awiyah, bahwa Rafi” bin Khadij menceritakan larangan Nabi s.a.w. 
Lalu Ibnu "Umar datang kepada Rafi" dan saya (Nafi') bersama dengan 
dia. Ibnu 'Umar bertanya dan Rafi' menjawab: “Bahwa Rasulullah 
Sa.w. pernah melarang mempersewakan kebun.” Ibnu 'Umar tidak 
lagi mempersewakan kebunnya sesudah itu. Kalau ada orang mena- 
nyakan hal itu kepadanya dia menjawab : "Rafi" bin Khadij menge- 
mukakan, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang itu.” 


271 RS Pa ale ye ama . 
PN YAN NA Tp 8g TER NN 
G2 v1 y oo Oa 


Tap BAN wa 3 2 NS mah 


Zn Med DA PL Uh .71 NE 10320 
PA dana DG Pi AN An AG AIM 


vz, ne ? LI ola pl MJ o3 
LAN CS ANGEN ( Us datang: As 


Pal 





177. 


178. 


ta 


pe aj ot “YG Na Pi ud P) 
rana 1 hrga 2 Ih KN alan 26 
2 aa UNS 


Dari Rafi” bin Khadij r.a. katanya: 

"Kami pernah memperseduakan tanah di masa Rasulullah s.a.w. Ka- 
mi pungut sepertiga atau seperempat hasilnya atau makanan yang 
ditentukan. Pada suatu hari datang seorang dari antara beberapa 
paman saya, mengatakan : "Rasulullah s.a.w. melarang kita berkenaan 
dengan urusan (cara) yang selama ini berguna kepada kita, Beliau 
melarang kita memperseduakan tanah, kita persewakan dengan me- 
mungut sepertiga atau seperempat hasilnya dan makanan yang telah 
ditentukan. Beliau memerintahkan kepada yang punya tanah supaya 
menanaminya atau meminjamkan kepada orang lain untuk menanami- 
nya dan beliau kurang menyukai mempersewakan tanah dan cara 
lain.” 


BOLEH DIPERSEWAKAN DENGAN EMAS ATAU PERAK 


2G 8? y 2 LIA 


Ian Ns pa Bodi Pa OA 
ASIN, SM AIA S3 AAA YA, Aya” 
Ane LE 


Dari Hanzalah bin Oais, katanya : 


"Bahwa dia menanyakan kepada Rafi' bin Khadij tentang mempersewa- 
kan tanah. Rafi" menjawab :”Rasulullah s.a.w. melarang mempersewa- 
kan tanah.” Saya (Hanzalah) bertanya : "Bagaimana kalau disewa 
dengan emas atau perak?” Dia menjawab : "Adapun dengan emas 
dan perak tidak mengapa!” 


BOLEH MENGUPAHKAN 
81 , AP Judi 
SM Ayana EN AN Ke 1 


123 


A PAN Jah Pale: AI Le 2 AW se 


BAN 7 


Ava 46, 2 alih 


179. Dari Abdullah bin Sa-ib r.a. katanya : 


180. 


181. 


"Kami datang kepada Abdullah bin Ma'gil dan kami menanyakan 


kepadanya tentang muzara'ah ( memperseduakan tanah) dia menja- 


wab : "Tsabit mengemukakan, bahwa Rasulullah saw. melarang 
memperseduakan tanah dan menyuruh mengupahkan. Dia mengata- 
kan : "Serupa itu tidak apa," 


LEBIH BAIK DIPINJAMKAN DARI DIPERSEDUAKAN 


1 LA Lor Ly 1101 


Na engan Iyan SGG pke arhe AN 


ud or we 201113 E 1 yo 27 3g | 


Ie LG Ke aa Al 
Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. bersabda : "Sesungguhnya meminjamkan seseorang 
akan tanahnya kepada saudaranya, itu lebih baik baginya dari me- 
mungut pembayaran yang ditentukan.” 


ah Yaa 


AP KAA » Lt Ye 13 pl 361 


oat AGE ya 2d -N 
Laga P0 Ot 8 L nh SN Pd 
alat. MEN ola 


ox 44 4 0JILOO 101 Gal 01 
SA oionaaa) Wa Wak Neta 


wa Ta VA KAA , Suka LN ae AA Kg AN 


Dari Thaus, bahwa dia Nee tanahnya. 'Amru berkata 
kepadanya : 


"Hai Abu Abdurrahman ! Sebaiknya engkau hentikan mempersedua- 





182. 


183. 


kan tanah, karena mereka mengemukakan bahwa Rasulullah saw. 
melarang memperseduakan tanah.” Thaus menjawab : "Hai 'Amru ! 
Orang yang lebih tahu dari mereka menceritakan kepada saya (mak- 
sudnya Ibnu Abbas) bahwa Nabi s.a.w. tidak melarang dan hanya 
mengatakan : “Seseorang kamu meminjamkan tanahnya kepada sau- 
daranya, itu lebih baik dari memungut bayaran yang ditentukan.” 


BEKERJA DENGAN BAGI HASIL 


330 1 PPL z0. Pi 


Aa aa 


an kah ea 1" 


4 " 14 0 
23) Lx aa 
Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. mempekerjakan penduduk Khaibar de- 
ngan memungut sebahagian dani hasil buah-buahan dan tanam-tanam- 


”9 


PERBELANJAAN ISTERI—ISTERI NABI 
PLN Pes OIL, 2 Yan P/ 


Pd LA 3 
253 PA /A, 0 


Esa Naga (AA Sena, 
Ka ja ab 

CN ai yna, " 23 aa NS 
Aa ON AA ea 
C5 IS an 


KT yap SN NAN Para Pa last 


Dari Ibnu 'Umar r.a. Aa 5 


"Rasulullah s.aw. memberikan kepada penduduk Khaibar (yang 
mengusahakan tanah pertanian), sebahagian dari hasil buah-buahan 


'3s 


184. 


126 


dan tanam-tanaman. Beliau mengambil dari situ perbelanjaan isteri- 
isterinya setiap tahun, sebanyak seratus wasg (nama takaran), yaitu : 
delapan puluh wasg korma dan dua puluh wasg gandum. Setelah 
Umar memegang pemerintahan, dibagi-haginva tanah Khaibar. Di- 
suruhnya isteri-isteri Nabi memilih antara memperoleh pembagian 
lanah dan air atau bahan makanan setiap tahun. Di antara mereka 
tidak sependapat, ada yang memilih tanah dan pengairannya dan ada 
yang memilih pembagian bahan makanan setiap tahunnya. 'Aisyah dan 
Hafshah memilih tanah dan pengairannya.” 


BAGI HASIL DENGAN YAHUDI DI KHAIBAR 


aa Ah aon Lea Ang 
#02 201 0 


ae Sh GA at 3 32 
AS B0 jan 


Dari Abdullah bin "Umar r.a. katanya : 
"Bahwa Rasulullah s.aw. menyerahkan kepada orang-orang Yahudi 
penduduk Khaibar pohon korma dan tanah. supaya mereka usahakan 


dengan belanja mereka sendiri, sedang Rasulullah saw. memperoleh 
sebahagian dari buah korma itu.” 


PENGUSIRAN ORANG YAHUDI DARI KHAIBAR 
e #.“ MAU SA 
AN 19 SAI Jan 


PA Ae Kh pal $ 2 
La era era lg Kh 
15 Pe 9 “ e 
Ht ana ANA les ge de, Ana Ia: - AN 
834 
adi 071 Jo718 1 » 10 0770 
SE GIS NA GA 


PPn PA TA 


Pi La PIA Saya Tan (AG 


5 LA Orgen 








185. 


186. 


PA " 51 0 aa Bag 


AA AI 


Dari Ibnu "Umar r.a. katanya : 


Umar bin Khattab mengusir orang Yahudi dan Nashrani dari bumi 
Ilijaz. Rasulullah saw. setelah menguasai Khaibar beliau bermaksud 
hendak mengusir orang Yahudi dari situ. Negeri Khaibar setelah dikua- 
sai. menjadi kepunyaan Allah, RasulNvya dan kaum Muslimin, karena 
itu Rasulullah saw. hendak mengusir orang Yuhudi dari sana. Orang- 
orang Yahudi meminta kepada Rasulullah s.a.w. supaya mercka di- 
izinkan menetap di situ, dengan ketentuan mereka mengusahakan 
tanah di situ dengan belanja mereka sendiri sedang mereka memper- 
oleh seperdua hasil buah-buahan. Rasulullah sa.w. mengatakan kepada 
orang-orang Yahudi itu : “Kami mengizinkan kamu menetap di situ 
dengan ketentuan demikian, selama kami mau. 
di situ sampai mereka diusir oleh "Umar disuruh pindah ke negeri 


r, 


” Lalu mereka menetap 
Tavma dan Aiha.'" 


ORANG MENANAM POHON ATAU TANAM- TANAMAN 
TIADA DIRUGIKAN 


LA Anak pak Uya 
1179 CIK TEA ae Ka Dat Ke 7 , / 


30) 2 : 14 01 
1 or AON AA AN 2 ae 


& 
PA INKA KANG NON 13 4 


TAI Mt Tb pl AM / 5 
2 IL Ay AA Aa, Ah A3 Ah am 


AG An ae ke AM 


NM) PL UP 4 Ky Gun 
KR KUA 
Dari Jabir r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : “Setiap Muslim yang menanam pohon, 
maka setiap buahnya vang dimakan orang penanamnya memperoleh 
pahala sedekah. Yang dicuri orang, penanamnya juga memperoleh 


127 


187. 


188. 


128 


pahala sedekah. Yang dimakan binatang, penanamnya memperoleh 
pahala seuekah. Yang dimakan burung, penanamnya memperoleh 
pahala sedekah. Yang diambil orang, penanamnya juga memperoleh 
pahala sedekah." 


Te KE pegi 


Papan 5 si Aa Jaja 


- ra Ka 


12 Ya IT AO #09 
Haa 


AK 0 
YP TNI LK 


LN NS GYE3 
3 ni Tee 0Z 0/0, 


KA 


AA Eye . ) 
3 Ta 5 Dana 


Dari Jabir r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah saw. masuk ke dalam kebun korma kepunyaan 
Ummu Mubasysyir Al Anshariah. Lalu Rasulullah s.aw. menanyakan 
kepadanya : “Siapakah yang menanam pohon korma ini, orang Islam 
atau orang kafir ?” Ummu Mubasvsyir menjawab : "Orang Islam !" 
Kemudian Nabi bersabda : "Setiap Muslim yang menanam pohon 
atau menanam tanam-tanaman, setiap hasilnya yang dimakan oleh 
orang atau binatang atau yang selainnya, si penanam tadi tetap mem- 
peroleh pahala sedekah.” 


TIDAK BOLEH MELARANG ORANG MEMPEROLEH AIR 
0/01 037024 Ltd 1101) 001 
Am KAN PA ah AN NG sam AS MN 
Ad 0319- 
: KN 
Pin 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


“Rasulullah sa.w. bersabda : “Tidak boleh melarang orang memper- 
oleh air, yang akibatnya merusak tanam-tanaman (rumput).” 


MENGAMBIL TANAH ORANG LAIN DENGAN TIDAK SAH 


P4 PR / 1 MIA 0 "AR AO 0 o pot 
Tan 4 - » A AG Nun e 1 
LP £ 4 b AS S ut 


IG 2 £ Pai | 
lega d maba Jp Si pleta ANN 





189. 


190. 


Ra o/o . a , £4, eX 0/y 
ge HAN KAA HA AS Ba) Kn 3 


Dari Sa'id bin Zaid r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda - “Siapa yang mengambil tanah orang 
lain barang sejengkal, dengan cara yang tidak sah nanti akan dikalung- 
kan oleh Allah di kuduknya di hari kiamat tujuh lapis bumi.” 


BAR Al 0. 7 nhot1, ola 70 2103 af 

pe aa Ea 2 A63 22 -M- 
Ben AAA AA 
pena LA ANA 
SAS HAN Ta LAS mean BNI oa RA 


Ye Op 2.1 PI2A 04, 
LN Gaga ga Ai Lea" PA AN TERNA T 


41 101 AL p Na Pa 4 


KA EN 
P2 Nala KANE AVEMU VOA ana 


21 Ye AT oi, 0 


Ld aing San, Ng 


user S1 Ha, of 


3 pa (— Dek Be 


Dari 'Urwah r.a. katanya : 


"Bahwa Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid mengambil sedi- 
kit tanahnya. Lalu menyampaikan perkaranya kepada Marwan bin 
Hakam (pembesar Madinah di masa Mu'awiyah). Sa'id menjawab : 
"Adakah saya akan mengambil agak sedikit dari tanahnya, sesudah 
saya mendengar keterangan dari Rasulullah saw. ? ”  Tanyanya 
Marwan : "Apakah yang engkau dengar dari Rasulullah s.a.w. ?" 
Dia menjawab : "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sia- 
pa yang mengam bil tanah orang lain agak sejengkal dengan cara yang 
tiada sah, nanti akan dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi.” Mar- 


129 


191. 


130 


wan berkata : "Saya tidak perlu meminta keterangan kepada engkau 
selain ini.” Sa'id mendoa : “Ya Allah ! Kalau sekiranya perempuan 
itu dusta, butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya !” 
Perempuan itu buta matanya sebelum dia meninggal dan ketika dia 
berjalan di tanahnya. jatuh ke dalam lobang dan meninggal” 


MERINGANKAN HUTANG 


NP Aoi 


eJp Ol. Gp yo 18 
Pe ag bana Apa and AG 


TA Aa ea Lo0 Gan "» 
eJ LA AL Te Ar 0 Jofoti A4 3 la 22 


PIN ha BRA AR depan & Nenen 


Pauh ep! Pp 03 3 
Bi) 1 A, 2 ada ng, ARA P3 wa le 
Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Seorang laki-laki di masa Rasulullah saw. ditimpa kemalangan, 
karena buah korma yang dibelinya rusak dan karena itu banyak hu- 
tangnya. Rasulullah saw. mengatakan (kepada sahabat-sahabat) : 
"Bersedekahlah kamu kepadanya !” Orang-orang banyak bersedekah 
kepadanya, tetapi tidak "sampai cukup untuk membayar hutangnya. 
Kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang berpiutang kepadanya: 
"Ambillah seberapa yang dapat kamu terima ! Kamu tiada akan mem- 
peroleh selain dari itu !” 


24 PA po” PKN MANA Bat : PAN 01 

8 2 ANN 
A £ 2 dor elaah An  -M 
Kat 432 184 9 222 / 01 


an Aa NG ag ae 
Ao 1111, 0 3.) F 4 


Sele La 


dis DN AI CP 
UI HL PN Na on Lan aga Tana 





, Pa Lu p “p KE en “tah , 
HAN LOYANG SSI LS 
OZ, SIR LSN Pa OP AN al / 
SELANG AN MN AL LG La, 
o/ 
A Aa 


192. Dari Ka'ab bin Malikyr.a. katanya : 


"Bahwa dia meminta piutangnya kepada Ibnu Abu Hadrad, di masa 
Rasulullah s.aw., dalam mesjid. Karena keduanya bersuara keras, 
sampai kedengaran oleh Rasulullah saw. kerika beliau dalam rumah- 
nya. Lalu Rasulullah saw. dapat melihat keluar, sehingga terbuka 
kain pintunya Beliau memanggil Ka'ab bin Malik : "Hai Kaab !" 
Dia menjawab : "Saya menyahut, ya Rasulullah !” Nabi mengi- 
syaratkan kepadanya dengan tangan beliau, supaya mengurangkan 
piutangnya menjadi seperdua. Ka'ab menjawab : "Saya laksanakan 
ya Rasulullah !" Rasulullah saw. berkata (kepada Ibnu Abu Hadrad): 
"Pergilah dan bayarlah yang seperduaitu !” 


YANG PUNYA LEBIH BERHAK 


ed L.0/ 
PEG NO AA 


Na lah 1 111011 Kal 
AN JG IG AP A NY 
ol. paud Bol 717 z0 


Yara LA PPAS Janais £ X0 - 
193. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah sa.w. bersabda : "Siapa yang mendapati hartanya, ba 
rangnya sendiri, di tangan seseorang yang telah bangkrut (banyak 
hutang), maka dia lebih berhak mengambil barangnya itu, dibandingkan 
dengan orang lain.” 


MEMBERIKAN KELONGGARAN KEPADA ORANG YANG 
BERHUTANG 


A Siti "BP Lita YP 


ASIN AI ma KN PM IG IG ia Na 


131 


194. 


195. 


132 


LN Lal, Par IL, “A4 
SE Fe daa : Helm Na: (2. 
DAA 1 EN Ah k 13 301 
CA Ty PIN ANA aa MSG 

ag, sea Wr 114, Pan 


A1 Jang SAN 


Dari Hwzaifah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. bersabda : “Beberapa orang Malaikat menyongsong 
roh (nyawa) seorang laki-laki di masa sebelum kamu. Lalu Malaikat 
itu menanyakan : "Adakah engkau mengerjakan barang sesuatu kebgi- 
kan ?” Dia menjawab : “Tidak ada !" Malaikat bertanya : “Cobalah 
ingat-ingat !” Dia menjawab - 
uang kepada orang banvak, lalu saya suruh bujang saya supaya mereka 
memberi janji orang miskin dan memberikan kelapangan kepada urang 
yang beruang." Allah Azza Wajalla berfirman : 
kelapangan !" 


“Berilah orang itu 


Aa LOL Nai 


KATA FI PA AN pln IGIG Kb Jas 0 


o e3 PX) 2 (/ 
spa 3 Ly SA AP MU IA PU Lo AN A 
Desk | 4 oAN 
KPS 
Dari Huzaifah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : “Sesungguhnya ada seorang laki-laki 
meninggal dunia dan dia masuk surga. Ada orang bertanya : "Apakah 
yang pernah engkau kerjakan ?"” Dia menjawab : "Sesungguhnya 
saya biasa jual beli dengan orang banyak, maka saya memberi tangguh 
kepada yang kesulitan (miskin) dan memberi kelapangan kepada yang 
susah. B1 itu Kai aa x 


2 re ST oh ba 


“1 


er 


Hae 
56 An 


Jan 
yA 


DANG, V 


"Dahulu saya pernah meminjamkan : 


“AL 





196. 


197. 


IN eng “ta ur Pi ha 


SIB ANN, mag dee KERAN K A 


KA NANGA Tap 


SAS YA 


Safa 


2G 


Dari Huzaifah r.a. katanya : 


"Dihadapkan kepada Allah seorang hamba dari antara hamba-hamba- 
Nya vang diberi Allah harta yang banyak. Lalu Tuhan bertanya : "Apa- 
kah yang engkau kerjakan di dunia ?” Dia menjawab : "Wahai Tuhan- 
ku ! Engkau beri sava harta dan saya melakukan jual beli dengan orang 
banyak. Perangai saya memberi kelapangan. Sebab itu saya membceri- 
kan kelapangan kepada orang vang berada dan memberi janji orang 
yang kekurangan.” Tuhan berfirman : “Aku lebih berkewajiban dari 


engkau tentang itu ! Berilah kelapangan hambaku ini 1” 


SAN Pi - 


Ig Pemda AN Toba NG IE AI 5 AV 
ca es oa, Aa IL “ia COP KU NI 


PO, Bau Sa 1 11 4 07 
Ta Naa rela ja 3 nga 9 
PELAN PA P Ana H |) Sh. AE 21451 


AN Ba INA ya ang ye 


Dari Abu Mas'ud r.a. katanya : 

"Rasulullah s.a.w. bersabda : “Dilakukan pemeriksaan kepada seo- 
orang laki-laki sebelum kamu. Maka tiada didapati dia mempunyai 
sesuatu perbuatan baik, selain dcri pada dia bergaul dengan - orang 
banyak, sedang dia seorang yang kaya. Dia menyuruh bujangnya 
supaya memberi kelapangan orang yang miskin. Tuhan berfirman: 
”Kami lebih berkewajiban dari padanya tentang itu. Berilah dia ke- 


lapangan!” 
P1 LL Nge Ah LA Ooh A0 0 
AYU / Sist Si Sola ANK AN 


aja A11 PETA DAA 


BEE IBAN IG IN NS ma IE ala S 


133 


0 3 £ Pe PAN 3 PE oli xl 
2 Fa 9 8 / : LA 021 
198. Dari Abdullah bin Abu Gatadah r.a., katanya : 


"Bahwa Abu Oatadah mencari orang yang berhutang kepadanya dan 
orang itu bersembunyi. Kemudian orang itu bertemu dan mengatakan : 
"Saya dalam kesulitan.” Abu Oatadah berkata : "Demi Allah ! Demi 
Allah ! Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yanpingin 
supaya diselamatkan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka 
hendaklah dia memberi kelapangan kepada orang yang dalam kesulit- 
an atau membebaskannya dari hutang.” 


MELAMBATKAN MEMBAYAR HUTANG ITU ANIAYA 


/ oy3 2. 
Ah : ANGAYN Din bhn IG IG 3 sa Le KT 
PU ai 2 ag Are 


ak 


199. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. bersabda : "Perbuatan orang kaya melambatkan 
membayar hutang adalah aniaya. Apabila piutang seseorang dipindah- 
kan kepada orang kaya, hendaklah diterimanya.” 


MEMBAYAR LEBIH DARI HUTANG DENGAN SUKA RELA 

$ Tang Lu A21 Tae bela 
Genya 93 Apa Kar Hee 3 
1 2133 ,/0 AIO BL 774 


6 ba SA La yap NINA S3 


Kerang CNG AS IA SI Ea aa Ia 
aa 


An 031 Fe 4 


134 








DG 34 AN 
NAN RAYA 





200. Dari Abu Rafi' r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. meminjam seekor sapi muda kepada seorang 
laki-laki. Kemudian dibawa orang kepada Nabi onta sedekah (zakat). 
Lalu Nabi menyuruh Abu Rafi" supaya kepada laki-laki itu dibayar 
sapinya. Abu Rafi' kembali menemui Nabi, memberitahukan bahwa 
yang ada hanya onta pilihan yang telah berumur. Nabi berkata : ''Beri- 
kanlah onta itu kepadanya ! "Sesungguhnya orang-orang yang paling 
baik ialah yang paling baik dalam membayar hutang.” 


BK G sen Itali LI Ao 


Ki PA H3 Jeep aus KA 
E ASI peta A. Nya 
Ha NYALA A, PA ASI 


TAN D) LIA ION AKA POI Ll 1. e Go/ 
KA NA Soy AG IA ia 


AN 
v. 
N 

» 
N 
“ 
N 
“. 
“ 


NA 
“» 
. 
T 
SU 


201. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Seorang laki mempunyai hak ( piutang) pada Rasulullah s.a.w. Lalu 
Orang itu meminta piutangnya secara kasar. Melihat itu sahabat-saha- 
bat Nabi ingin hendak mengajar orang itu dengan kekerasan. Lalu 
Nabi berkata : "Orang yang mempunyai hak itu boleh bicara" Nabi 
mengatakan kepada mereka : "Belikanlah untuk orang itu onta yang 
sudah berumur dan berikan kepadanya !” Mereka menjawab : "Kami 
hanya memperoleh onta yang lebih baik dari onta orang itu.” Kata 
Nabi : "Belilah dan berikanlah kepadanya, karena orang yang paling 
baik di antara kamu ialah yang paling baik membayar hutang.” 


MEMBAYAR SEORANG HAMBA SAHAYA DENGAN 
DUA ORANG 
eJ al 


Pb KAK Er NEK K6 Ana XX 


135 


202. 


203. 


136 


JL gt HA ya (0 IL 11001207 19 o1 1G 01 YAA 
o ba NA NS Jayden KASN 
Ke GAN Oi Aa o OA 01109 0701 
2 Ra Jo Joel SS Paya Sahari 


Dari Jabir r.a. katanya : 


“Datang seorang hamba sahaya lalu dia berjanji dengan Nabi akan 
hijrah, sedang Nabi tiada tahu, bahwa dia seorang hamba sahaya. 
Kemudian datang tuannya mencarinya. Nabi berkata kepadanya : 
"Juallah dia kepadaku !" Lalu dibeli oleh Nabi dengan dua orang ham- 
ba sahaya yang berkulit hitam. Sejak itu, Nabi tiada menerima janji 
setia seseorang sebelum menanyakan terlebih dahulu, hamba sahaya- 
kah dia.” 


BERHUTANG DENGAN MERUNGGUHKAN BAJU BESI 
7. #0 » NE 
0 Yo J1 Ge Kn, toy 
“Jeda Weh SAI 


TMP ANYAY Tor PEG On «NN 


Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. membeli bahan makanan kepada seorang 
Yahudi dengan berhutang sampai waktu yang ditentukan dan beliau 
merungguhkan sebuah baju besi.” 





Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 


atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 
dan ketidakberuntungan 


BBSC 


BAHAGIAN KEDUA BELAS 
FARA--ID, HIBAH DAN WASIAT 


MUSLIM DAN KAFIR TIADA PUSAKA MEMPUSAKAI 
23? V- & .34) GANGA 0 ja 136 01 
AA S 1 be MAA Teri Aa ea 
Tn Ju sa 
ANK Ny YA 


204. Dari Usamah bin Zaid r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersahda - "Tiadalah seorang muslim menerima 
pusaka dari orang kafir, dan tiada pula orang kafir menerima pusaka 
dari orang Muslim.” 


LAKSANAKAN HUKUM FARA -ID 


GA yaa Aa Mug uA X0 
Ke PPA S3 


SANA ASN EP BY 
Pd 
3 


205. Dari Ibnu Abbasr.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda - “Bagilah harta pusaka kepada yang 
berhak menurut fara-id sesuai dengan Kitab Allah. Kelebihan dari 
pembagian menurut fara-id, diberikan kepada seorang laki-laki yang 
paling dekat (dengan yang meninggal). ” 


137 





Pe AN “Ne Kd s 
WAY ah IA son Ye 
14 P/ 2/3 
S3 Sa as la 


206. Dari Ibnu Abbasr.a. katanya : 


"Rasulullah sa.w. bersabda - “Beri 
ag ? Berikanlah Hi : 
pusaka) kepada yang berhak ! Jara-id (pembagian harta 


Kelebihann ya diberikan kepad . 
: : a laki 
laki dalam keluarga yang lebih dekat (dengan yang meninggal Te si 


arina 1 aa sap 


. 1 De “ l. 
" bg bo he Pbnye AN 
Ou aa Me” “ 


/ na DA 4 
, 3 a 2 en Apa ea PP IL 05gA 3 11 
Jan SA See BSA 


op makai 


2 "3 ) 8 Ke 
Ta “ TA Sa NG ME to0 101 17 1 
2 kas TO ps TA geng pa TP 


2 
2 JI one 1 p. 
A | - la an, EA da1 1011, Pn TP EN IPA & 


207. Dari Jabir bin Abdullah ra. katanya: 


“haji, Tara s7 bersama Abu Bakar datang menjenguk saya dengan 
2 an jga, ketika itu saya sedang sakit. Beliau mendapati saya 
ta Pa pingsan. Lalu Rasulullah saw. beruduk, dan menyiramkan 
elehihan air uduknya kepada saya, b 
ya, baru saya sadar dan men 
Rasulullah saw. Saya berkata : "Ya Rasulullah : Apakah 3 
Saya perbuat berkenaan dengan harta saya ?” Beliau tidak merjawal 


Sesuatu apapun, sehingga turun ayat tentang harta pusaka.” D 
Ba di , 


1). "Allah telah menentukan kepada, 
anakmu : Seorang laki-laki sama 
Jika semua anak-anaknya perem 


kamu tentang pembagian pusaka untuk anak- 
dengan bagian dua Orang perempuan. Tetapi 


puan yang lebih dari d 

dua pert . uaorang, merekam 

Pertiga harta peninggalan. Kalau anak perempuan itu hanya aa 
g saja, 


dia mendapat seperd 
ua. Dan untuk dua orang i 
8 ibu bapa, masinpg- i 
Pat seperenam harta peninggalan, kalau yang meninggal Pmr 


5 : it i 
Tetapi kalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak ea ar Kg 


dan yang mempusakai 


138 


208. 


2). 


Lon, te) 27 1 67 12 4 
Kgegaa 06 SIP Rey AO lag NI 
. 2 Pi "IN 2 dua 
PAD) LAN ANGA PA YA 
£ p4 TA 3 
Dari Bara r.a. : 


"Bahwa surat vang kemudian sekali baru cukup ialah surat At Taubah 
(Bara-ah) dan ayat yang terakhir sekali turunnya ialah ayat yang ber- 
kenaan dengan "Kala-lah.” 2 


NABI MERASA BERKEWAJIBAN MEMBAYAR 
HUTANG SEORANG MUSLIM 


Loli 


Le AG NN Saha 


Ae ey La. 


J0 Oa ds IYA 
It Ly GL UI Ol 20 27 al 
See AN Soup dee32 An D5 Ja las 


01 30 O/L, 9 ol, 
“ 


Lo Lah LeLI ad Mau TEA Aan LS Dhan 1 oh 
CNG PA Te AN GA ME ade Lo GILA 





nya hanya ibu bapanya saja. ibunya mendapat sepertiga. Tetapi kalau yang me- 
ninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Pembayaran 
itu sesudah-pembayaran- wasiat yang diwasiatkannya atau pembayaran hutang. 
Ibu bapamu dan anak-anakmu, tidak kamu ketahui siapa yang lebih dekat jasa- 
nya kepadamu. Itu ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Bijak- 
sana." (Wur-an surat Annisa" ayat 11). 


Dar kamu mendapat seperdua dari harta peninggalan isterimu, kalau mereka 
tidak mempunyai anak. Tetapi kalau mereka mempunyai anak, kamu mendapat 
seperempat dari harta peninggalannya, sesudah - pembayaran - wasiat yang diwa- 
siatkannya atau pembayaran hutang. Dan isteri-isteri mendapat seperempat dari 
harta peninggalanmu, kalau kamu tidak mempunyai anak, tetapi kalau kamu 
mempunyai anak, mereka mendapat seperdelapan dari harta peninggalanmu, 
sesudah pembayaran - wasiat yang kamu wasiatkan atau pembayaran hutang. 
Jika meninggal seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak tagi mempu- 
nyai bapa dan tidak mempunyai anak, dan ada mempunyai seorang saudara laki- 
laki atau saudara perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam, tetapi 
kalau mereka lebih dari seorang. mereka mendapat sepertiga untuk bersama, 
sesudah - pembayaran - wasiat yang diwasiatkannya atau pembayaran hutang, 
yang tidak boleh merugikan warisnya. Itulah perintah Allah dan Allah Maha Tahu 
dan Penyantun.” (Our-an surat Annisa" ayat 12). 


139 


209. 


210. 


140 


21433 (lap 5 of 0111 703) AN 200 Pa Aa At 
YA ea OA otak SD 
K1 hal 4 Zi 
. Ap IPNU 3 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Bahwa kepada Rasulullah s.aw. dibawa seorang laki-laki vang telah 
meninggal dan dia berhutang. Lalu Rasulullah saw. menanyakan, 
adakah orang itu meninggalkan harta untuk membayar hutangnya ? 
Kalau dijawabkan kepada beliau, bahwa orang itu ada meninggalkan 
harta yang cukup (untuk membayar hutangnya), beliau sembahyang- 
kan (sembahyang jenazah). Tetapi kalau tidak, beliau mengatakan 
(kepada sahabat-sahabat) - "Sembahyangkanlah kawanmu ini !" Se- 
telah Tuhan membukakan beberapa kemenangan perang, beliau ber- 
sabda - "Aku lebih dekat kepada orang-orang vang beriman, lebih 
dari diri mereka sendiri. Sebab itu, siapa yang meninggal dunia dan dia 


berhutang, kewajibanku membayarnya. Tetapi siapa yang meninggalkan 


harta (pusaka), maka itu untuk ahli warisnya.” 


PEMELIHARAAN ANAK YATIM DAN ORANG MISKIN 


EA |”. 


Pd 1 4 , ya Dee apabaa Yo 
IdI Pm SN, AN Iga GG 3 Ta Naa AN 


LG PI H1 4, an 4 
Sa anna 3 -s TAI 170 2 Mangan "o 
Ni 23 TA da AN 


114 “Aa YA RE RL AI Y 207 4411/0110 
AA IPAL DPR Net 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda - "Demi Tuhan diri Muhammad dalam 
kuasaNya ! Setiap orang berimtn yang ada di bumi, akulah orang yang 
paling dekat kepadanya. Sebab itu, siapa saja di antara kamu yang 
meninggalkan hutang atau anak dan keluarga miskin, akulah penjaga- 
nya. Tetapi siapa di antara kamu yang meninggalkan harta (pusaka), 
diberikan kepada keluarganya, siapa yang ada." 





211. 


231 Ht 4 0/ 


PA 2 A1 1701 $ 2 £ h e 
KAN BA ae Jaan AG NN 
A1 Sadp ya 011 
MK Biaya 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang meninggalkan harta, berikan- 
lah kepada warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga miskin, 
berikanlah kepada kami !” 


APA YANG TELAH DIHIBAHKAN TIDAK BOLEH DIAMBIL KEMBALI 


212. 


2D aU WE RAN lan pen APA 
SAN 


d FA PNP HAN NA cos -W 


- & , 
Lha Pa PENS band Ala 11 013 PN PRA 
Aam Mn pen A5 , AN Ciilas taoro AAWAU 


CAT Set AYAM kd POLA AA Ci WA 
s PP La Pa e/ 8 
25 Io MAN 


Dari "Umar bin Khattab r.a. katanya: 


"Saya berikan seekor kuda yang bagus dan kencang larinya untuk 
peperangan di jalan Allah, lalu disia-siakan (kurang dipelihara) oleh 
yang mengendarainya. Saya mengira bahwa dia mau menjualnya dengan 
harga murah. Saya tanyakan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. dan 
beliau menjawab: "Jangan engkau beli dan jangan engkau mengambil 
kembali sedekah (pemberian) yang telah engkau berikan, karena orang 
yang mengambil kembali pemberiannya, sama dengan anjing yang 
menjilat muntahnya.” 


2 p 1 311 DN AD IA sa Ah DP Maa 
2 SN ah ng Jepret AN 


ML Uh NN AND 21 Spa MR 
AKAN AAN 3 YAI g- SI ES Ip 
. . ju 32 2 2 ve ea beta 


141 


213. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 


"Rasulullah sa.w. bersabda: "Perumpamaan orang yang mengambil 
kembali pemberiannya, serupa dengan anjing yang muntah kemudian 
dijilatnya dan dimakannya kembali,” 


BOLEH DIAMBIL KEMBALI KALAU PEMBERIAN TIDAK ADIL 
PLAN A NI ...1 ola 1 
Hera SEN Sep “33 NB 
20 Aye 
Ai AN pa AWB IM 
, 


ra 


KAP PENA NAN Pe AI nga? & ” 


214. Dari Nu'man bin Basyir r.a. mengatakan : 


"Bahwa bapanya (Basyir) membawanya kepada Rasulullah s.a.w. dan 
mengatakan: "Sesungguhnya saya memberikan kepada anak saya ini 
seorang hamba sahaya kepunyaan saya.” Rasulullah s.aw. bertanya: 
"Adakah kepada setiap anak, engkau berikan serupa ini?” Dia menja: 
wab: "Tidak !” Lalu Rasulullah saw. berkata: "Mintalah kembali!" 


01 Lo .pi p 410, 


LE IS Mg X0 


£” 
post "03 ha Oa Pa 10 Jp "ato 2 


SA mk GA SE Kh Sp Ra 3 
AAL Ao Ne SN hal 
PANAS AN “4 NG PET ANYAG “th 


215. Dari Nu'man bin Basyir r.a. katanya : 


"Bapa saya memberikan kepada saya sebagian dari hartanya.” Lalu 
ibu saya 'Amrah binti Ruwahah berkata (kepada bapa): "Saya tidak 


142 





216. 


217. 


puas sebelum engkau persaksikan kepada Rasulullah sa w.” Lalu ba- 
pa sava pergi menemui Nabi s.a.w. untuk mempersaksikan pemberian- 
nya. Rasulullah s.a.w. menanyakan kepadanya: "Adakah engkau perbu- 
at seperti ini kepada semua anak-anakmu?” Dia menjawab: "Tidak !” 
Beliau bersabda: "Patuhlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah 
kamu antara anak-anakmu !” Bapa saya kembali pulang dan mengambil 
kembali pemberiannya.” 


PEMBERIAN DAPAT DIPUSAKAI 


1031 # 31 O 


WITA Te Aa Nae “a 
TA ana When Hani 


AU Toga Ay) AL to AK ME Are 
SAN EA AN Ie Latina 
0111 


Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.aw. bersabda: “Siapa yang diberikan kepadanya suatu 
pemberian, maka pemberian itu menjadi miliknya dan untuk warisnya, 
karena barang itu telah menjadi milik orang yang menerimanya dan 
tidak akan kembali kepada orang yang memberikan. Orang yang 
memberikan telah memberikan barang itu kepada yang menerima dan 
kepada warisnya.” 


PRANK kanan Wang MEI ps AW 
2 aah yan 2 5 
18,1 1 P0 02 4 .? P3“ : 
PAN AN AT EP YA TIANG LA ar 
Dari Jabir r.a. katanya : 


"Rasulullah sa.w. bersabda: “Peliharalah glengan baik harta yang 
diberikan kepada kamu dan jangan kamu biarkan rusak, karena siapa 
yang memberikan suatu pemberian, maka pemberian itu menjadi 
milik orang yang menerima pemberian, di masa hidupnya dan sesudah 
matinya untuk warisnya.” 


143 


«K ye La2 / 


MA Sanga Kala BTN Ie -YA 


218. Dari Jabir r.a. katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Harta pemberian dapat menjadi harg 
pusaka dari orang yang menerima pemberian.” 
JANGAN DILALAIKAN MEMBUAT SURAT WASIAT 
AA ea 1 e 
21 Ta 
LA Span 5 NGN6 pena - VA 
2 5 GAN: “4 Lon , 
& Ok A53 5 pr AN 
SS “Ta Ap »D R3) TN 
219. 


Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya: 


"Rasulullah S.a.w. bersabda: "Kewajiban seorang Muslim yang mem: 
punyai sesuatu (harta benda) yang hendak diwasiatkannya, dua malam 
kemudian, hendaklah wasiat itu telah ada di tangannya.” 


Sp GA Apa sang DM NE NN 


tere eh 
PLAN #Pp Kudpin D0 Liya 0G oL 31 03 


Aug MEA DA LK sp Aga 


220. Dari Salim r.a. katanya: 
Natan Bapaliya. bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
Kewajiban seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (harta benda) 
yang hendak diwasiatkannya, supaya tiga malam kemudian, hendaklah 
Surat wasiat itu telah ada di tangannya.” 
pp (AA SS 9 UN e/ tg 
ge aa aan 2 IG aa . YA 
A Na GG PAD LA MU LA Kesan BAN 
Ay Erep sg Sa Sa se Senja 
Ke YG tax) La 1 , 
PAP 
B6 Ep age nan Pn OIL H3 
144 













221. 


Ap Li Gen 5 Dt $A 5. Fa Jak 3 Me 

aa aan Lin ge Je aa 

Ah tap 2 NA Kn NA # TS SE @eJ 214, At Ge/ na 
na 

AG SA ga aa aa 


4 1001 Llat af Jo laa 1 Nan 


At NG GA Ka AA PAKA 


41 "21.1 741 2 naa LA PO pop yo 
Ta LE Ay dan AD IA 033 
BN AR) , 31 3 ya YAI 412194 109 1 
ea y$, prana Pa va Log AL, ea Ab 

2310 9 An ank paJA ) 


Dolok: AN ga 25 Bea, (e us 


Dari Sa'ad r.a. katanya: 


"Rasulullah saw. menjenguk saya di waktu haji Wada' karena sakit 
yang hampir membawa kepada kematian. Saya berkata: "Ya Rasulul- 
lah! Penyakit saya sebagaimana engkau lihat, telah sangar gawat, sedang 
saya mempunyai harta yang banyak dan yang akan mempusakai harta 
saya seorang anak perempuan, hanya satu orang saja. Apakah akan 
saya sedekahkan (wasiatkan) dua pertiga harta saya?” Nabi menjawab: 
"Tidak !” Saya berkata: "Apakah akan saya sedekahkan (wasiatkan) 
seperduanya?” Nabi menjawab: "Ti idak ! Sepertiga, dan sepertiga itu 
sudah banyak! Sesungguhnya kalau engkau meninggalkan waris engkau 
dalam keadaan mampu (cukup), lebih baik dari pada engkau tinggalkan 
mereka dalam keadaan miskin, menadahkan tangannya (minta-minta) 
kepada orang banyak. Dan setiap engkau menafkahkan suatu pemberi- 
an, untuk mencari keredaan Allah niscaya engkau diberi pahala karena- 
nya, juga satu suap yang engkau masukkan ke dalam mulut isteri — eng- 
kau.” Saya berkata lagi: "Ya Rasulullah ! Saya masih tinggal (di 
Mekkah) sesudah kawan-kawan saya ( berangkat kembali ke Madinah). ” 
Nabi menjawab: "Sesungguhnya kalau engkau masih tinggal, dan 


145 


222. 


223, 


146 


mengerjakan perbuatan baik untuk mencari keredaan Allah, niscaya: 
derjat dan kemuliaan engkau akan bertambah karenanya. Boleh jadi 


karena engkau masih tinggal, beberapa kaum mendapat manfa'at dan 
yang lain mendapat bahaya. Ya Allah ! Tolonglah kiranya sahabat-saha- 
batku melanjutkan hijrahnya dan janganlah Engkau biarkan mereka 
surut ke belakang (mundur). Tetapi, sayang Sa'ad bin Khaulah 1” 
Rasulullah s.a.w. merasa sedih karena dia wafat di Mekkah.” 


BERSEDEKAH SEBAGAI GANTI AYAHNYA 


2 PA ay NG Rpr yo 4... 
Na ae Ka DI AAN YENNY 2 NY 
0/4 CP aan 11 ULP KEPALA eJoll 
. S— Aa Ma ATA IA" 


Dari Abu Hurairah r.a. mengatakan: 


"Bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah saw.: "Se- 
sungguhnya bapa saya telah meninggal dunia dan dia meninggalkan 


harta (pusaka) dan dia tidak berwasiat. Adakah akan menutup kesalah- 


annya kalau saya bersedekah menggantikannya?” Nabi menjawab: “Ya!” 


BERSEDEKAH MENGGANTIKAN IBUNYA 


ito Ki” (A9 5 


2 Ab Aan Pa ea lens AW 
pg 1 H3 EA Oh atap JO... ro 
KANAN IC NI EKA, JP ai AN 

OA, 10 2 3. 


dan A6 ks 3 
Dari 'Aisyah r.a. mengatakan: 


"Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi s.aw. dan bertanya: 
"Ya Rasulullah ! Sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia dan 


tidak berwasiat. Saya mengira kalau dia bisa bicara tentu akan " 


menyuruh saya bersedekah. Apakah dia beroleh pahala, kalau saya 
bersedekah menggantikannya?” Nabi menjawab: "Ya !” 





224. 


225. 


NG SAP VON Int 111079 A01 
na Joo) beb aoaulas - “YYz 
P3 aa KAA ate LA BOARD MA Bah WP AA 


4 patas! 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang telah meninggal dunia, 
putuslah amalannya selain dari yang tiga: Sedekah yang terus menerus 
manfa'atnya, pengetahuan yang diambil orang manfaatnya dan anak 
yang saleh yang mendo'akannya.” 


HARTA WAKAF 


P1 3 P4 
BA yan. Ip Wo G6 S patyolee xeo 
MATA e7/ 


of 
HA TA TRAN AG 


2 Ata G3 abs! 
(aan 011 15 BN Aa NS Kesal KR Aa: 
ea Na AAA YA P1 PAN Sets SEK 1 

Fu AG N 533 (2. TN Pa Pa Met MA KR 


Eat Tega 2g AR RA Aa KAN Ga ay. pn 


ie tozo1 #0 01 js 


Ma PERAN ANA Inoanlay 


Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya: 


'Umar (Ibnu Khattab) memperoleh pembagian tanah di Khaibar. 
Lalu dia datang menemui Nabi s.a.w., untuk memusyawaratkan 
tentang tanah itu. Dia mengatakan: "Ya Rasulullah !-Sesungguhnya 
saya memperoleh pembagian tanah di Khaibar. Saya belum pernah 


147 


226. 


148 


memperoleh harta yang lebih saya cintat dari itu. Apakah yang engkau 
perintahkan kepada saya tentang tanah itu?” Nabi menjawab: “Kalau 
engkau mau, engkau pelihara pohonnya dan engkau sedekahkan 
hasilnya.” Kata Ibnu 'Umar: ” 'Umar menyedekahkan hasilnya. Tanah: 
nya (pohonnya) tidak dijual, tidak dibeli, tidak dipusakai dan tidak 
diberikan. Disedekahkan oleh 'Umar untuk fakir miskin, kaum kerabat, 
memerdekakan hamba sahaya (membebaskan tawanan), perjuangan di 
Jalan Allah, membantu orang yang dalam perjalanan dan menerima 
tamu. Tiada mengapa bagi orang yang mengurusnya memakannya me- 
nurut patut atau memberi makan sahabat-sahabatnya dengan tidak 
memiliki sendiri.” 


WASIAT RASULULLAH 
IE Akon sanga ran pas XYA 
Be Lega SS LI Ai Yana 
Dp AS Sa AG PANAS 
Dari Thalhah bin Musarrif r.a. katanya: 


"Saya bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa: "Adakah Rasulullah 
s.a.w. berwasiat?” Dia menjawab: "Tidak !” Saya bertanya lagi : "Me- 
ngapa wasiat itu diwajibkan kepada kaum Muslimin atau mengapa me- 
reka disuruh berwasiat?” Dia menjawab: "Beliau mewasiatkan (ber- 
pegang teguh) dengan Kitab Allah 'Azza Wajalla.” 


PUSAKA RASULULLAH 
pe Lu Ap V. Salo 0 LG 4.1 
Anal Aa Tale TN Anget Na) 
LA Pi AI MI, Pd 
Ae PI, 6 





22114 


228. 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. tiada meninggalkan (sebagai pusaka) dinar (uang 
emas) dan dirham (uang perak), tiada pula kambing dan onta dan tiada 
pula mewasiatkan sesuatu apapun.” 


CUKUPLAH OUR—AN SUATU KITAB ALLAH 
V on0o3y0 3 YAA 


ENG an nan Y - NYA 


LP. 


aa e 8 
Haa IG H DI 2 Ga , Ta AN 
22 P yrat Pad (“ Mean Ar 


AAA Me es Seto AI Ig DL res Ilia3 
ea (A3 Na Ne "LAU 6. as An Na ./ ae 


Za Kaban EL AE Ba 


Ket 110 ta nee Aa NI ni 


KAA SA 1 
PLPA 


Ap ab Taja 


Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 


DT Ae LAU Pd 


era Batere, 
Tai deal 


"Setelah sakit Nabi bertambah berat dan di-dalam rumah ada beberapa 
orang, di antaranya 'Umar bin Khattab. Nabi berkata: "Marilah aku 
bacakan (untuk dituliskan) kepada kamu suatu kitab (tulisan) kamu 
tidak akan sesat sesudahnya.” Lalu 'Umar berkata: “Sesungguhnya 
Rasulullah s.a.w. telah bertambah berat penyakitnya, sedang kamu 
mempunyai Al Our-an dan itu cukup untuk kira sebagai Kitab Allah.” 
Orang-orang yang dalam rumah itu bertikai pendapat dan mereka ber- 
tengkar. Diantara mereka ada yang mengatakan: "Mendekatlah kamu 
supaya Rasulullah s.a.w. membacakan (untuk dituliskan) kepada kamu 
kitab (tulisan) yang kamu tidak akan sesat sesudahnya.” Dan di antara- 
nya ada yang mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan 'Umar. 
Serelah banyak hiruk pikuk dan perselisihan dekat beliau, Rasulullah 
s.a.w. berkata: “Berangkatlah kamu !” 


149 


BAHAGIAN KETIGA BELAS 


NIKAH (PERKAWINAN) 
ANJURAN KEPADA PEMUDA SUPAYA KAWIN 


"4 NG "GA 
BN 
L3 v 
01 , LM #70 Ja 


eat KENA GIK Ae 


en KA "3 


229. Dari Abdullah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hai para pemuda ! Siapa diantara kamu 
yang sanggup memikul tanggung jawab perkawinan, hendaklah dia 
kawin, karena perkawinan itu menahian pemandangan dan memelihara 


kesopanan (kesucian). Terapi siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah 


dia berpuasa karena puasa itu menahan nafsunya (syahwat).” 


KEHIDUPAN NABI MENJADI TELADAN 

94 AA 34 yA BA tu 
s4 Y: 

Hn 4. 4017, PAN 


CL MN naa W LA 


BA 
£ 


AN MA yh #7 4 . aa 
Ae BLS Ne Reg 1. Kang 4 


150 


Sala AE ys PN “ 





Ng ALAN LUKA 4 ai 2 GK AG AAL, 
"23 nah, rebs KA ENG atas 
PA RK) 01 Lol 1 Pe 
Gn pb ro Asa Aa 
230. Dari Anas r.a. katanya: 


"Bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi s.a.w. menanyakan dengan 
rahasia kepada isteri-isteri Nabi, tentang amal Nabi (ibadat). Kemudian 
di antara sahabat itu ada yang mengatakan: "Saya tidak akan mengawini 
perempuan.” Yang lain mengatakan: "Saya tidak akan memakan da- 
ging” Yang lain lagi mengatakan: “Saya tidak akan tidur di atas 
hamparan (tikar).” (Setelah diberitakan kepada Nabi), beliau sesudah 
mersuji Allah dan menyanjungNya, beliau mengucapkan: "Mengapaada 
beberapa orang yang mengatakan begini .... dan begini? Tetapi aku 
sembahyang dan tidur, puasa dan berbuka dan mengawini perempuan. 
Sebab itu, siapa yang tidak menyukai sunnahku ( aturanku), maka orang 
itu tiada termasuk golonganku,” 


TIDAK DIIZINKAN HIDUP MEMBUJANG 


013) tera 
x ERA maha dh Aa Ja) 5 OtoeEndlopaaos AN 
: 3 02 81 


dag, AS Io yakan 


231. Dari Sa'id bin Abu Waggasr.a. 3. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. “menolak permintaan Usman bin Madh'un untuk 
tidak kawin buat selamanya. Kalau beliau mengizinkannya, tentu 
kami akan melakukan pengebirian." 


- 


MENJAGA SUPAYA JANGAN TERTARIK KEPADA PEREMPUAN LAIN 


2103 MATA ME 


Poor 2 SA pake Ap DG base AW 


151 


Xu 3 ti POLA Ted 0L 20 s 
( S3 2 IN ee men aan sun 
2. 1g 


232. Dari Jabir r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang perempuan itu 
datang dalam bentuk syeitan (merayu) dan pergi (membelakang) dalam 
bentuk syeitan (merayu). Sebab itu, apabila seseorang melihat perem- 
puan, hendaklah dia pulang kepada isterinya, karena dengan itu 


terhalang nafsunya (kepada perempuan yang dilihatnya ).” 


MENGHILANGKAN KEINGINAN KEPADA PEREMPUAN LAIN 
A DM li Lg.) ak NG 24 
agan IAI Ha ga AG us X 
“da2 1 AN 0 »/9 0 1111 
kas IS sap aba Wanda 33 
pia 2 


233. Dari Jabir r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang tertarik hatinya karena 
melihat seorang perempuan dan perasaan itu masuk ke dalam hatinya, 
maka hendaklah dia sengaja pulang kepada isterinya dan dilepaskannya 
Syahwatnya kepada isterinya, kareha dengan itu terhalang nafsunya 
(keinginannya kepada perempuan yang dilihatnya tadi)” 


NIKAH MUT'AH (KAWIN SEMENTARA DENGAN BAYARAN) 
Te 2 - Dgn, Ea Wae Ae 
LAI KARO DEA PA ah: PN TA 
aa an Dis wa SISA 

| rada LAU ar Pen SI 


152 


“ 


ca 3 : 





234. 


235. 


236. 


Dari Abdullah r.a. katanya: 


"Kami pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w. dan bersama kami 
tiada orang-orang perempuan. Lalu kami berkata (kepada beliau): 
” Apakah tidak lebih baik kalau kami melakukan pengebirian?” Beliau 
melarang kami berbuat demikian. Kemudian beliau memberikan ke- 
longgaran kepada kami untuk mengawini perempuan, dengan memberi- 
kan sehelai kain untuk masa yang ditentukan. Kemudian itu Abdullah 
membacakan ayat: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu ja- 
dikan terlarang sesuatu yang baik yang telah dihalalkan Allah untuk ka- 
mu dan jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (@ur-ansurat Al 
Ma-idah ayat 87). 


Kis 2 PF o P 5 
sa ae C3 Nasi Rar an Aeon Kes AYO 


03 L 0. Lha 
Aa MAN hara PA Ya 
Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Akwa' r.a. katanya: 


"Datang kepada kami orang yang disuruh Rasulullah s.a.w. menyiarkan 
sesuatu, katanya: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. mengizinkan kamu 
melakukan Nikah Mut'ah.” : 


NIKAH MUT'AH KEMUDIAN DILARANG , 
Aa “ta 1 Plh neh Laga 
NA ANA Heal Jas) LA) NS aa AV 
OL 1401) 


NA AN AN 


Dari Abu Salamah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. memberi kelonggaran melakukan nikah mur'ah di 
tahun Authas (waktu menaklukkan Mekkah) selama tiga hari kemudian 
itu beliau melarangnya.” 


153 


Ka Pn AN ea 07 yp3 A1 LIA Ae0 P 

Oa Tara PMK Bro XV 
144 re Pa 4 

paska DAN aga KG REA SSB EN 
Yaa BN naa Fo 2. PA , 
MEN NA AN APA ANN TE KG | 3g Ary 

PAI PILUAN 1 
ega YANG 

237. Dari Sabrah Al Juhaniyyi r.a. mengatakan: 


"Bahwa dia pernah bersama Rasulullah s.aw. dan beliau bersabda: 


"Hai orang banyak! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu 


melakukan nikah mut'ah dengan perempuan, tetapi sekarang sesung- 
guhnya Allah telah melarang itu sampai hari kiamat. Sebab itu, siapa 
di antara kamu yang masih mempunyai perempuan itu, hendaklah 
disuruhnya pergi dan jangan kamu minta kembali apa yang telah kamu 
berikan, barang sedikitpun.” 


Le »0J ay /£, 1 an 5 a1 
MN data San aa UR AA 


238. Dari 'Ali bin Abu Thalib r.a. mengatakan: 


"Bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah di hari perang 
Khaibar dan melarang memakan daging keledai jinak.” 


DILARANG MENGUMPULKAN (SEKALI DIKAWINI SEORANG 
PEREMPUAN BERSAMA BIBINYA) 


LT TA Aa KUP OZ y Lele “ 
“. 1 Aya 121013 Rol 
(Ea Aja Laga KA gan 6 165,5 Jos NA 


154 





239. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada boleh dikumpulkan (dimadu) 
antara seorang perempuan dan bibinya (saudara bapanya) dan tiada 
pula boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya 
(saudara ibunya).” . 


DILARANG MEMINANG PEREMPUAN YANG SEDANG DIPINANG 
ORANG 


Te MAA AV AG nalar pe 
As CINA SA he 3 manga terbang tp 
uts « 3, Na KALI N NERAAN 


240. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada boleh seorang laki-laki meminang 
perempuan yang dipinang saudaranya dan tiada boleh menawar barang 
yang sedang ditawar saudaranya dan tiada boleh dikawini perempuan 
yang telah dikawini bibinya (saudara bapanya) dan tiada pula bibinya 
(saudara ibunya). Dan janganlah seorang isteri menuntut supaya sauda- 
ranya (madunya) diceraikan karena hendak menelungkupkan piring, - 
nya (semuanya untuk dia) dan biarkanlah perkawinan suaminya itu 
tetap, karena yang diperoleh seorang isteri hanyalah yang telah 
dituliskan Allah untuk dia.” — 


TIADA BOLEH MENGAWINKAN, KAWIN DAN MEMINANG DI WAKTU 
IHRAM ( MENGERJAKAN HAJI ) 


DRA SI BO NG No ee Eee 
CANGA ki ya Ae ri ne 


155 


241. Dari 'Usman bin 'Affan r.a. katanya: 


"Rasulullah s.aw. bersabda: “Orang yang ihram ( sedang mengerjaka 


— haji atau 'umrah) tidak 2 kak mengawinkan, tidak boleh dikawi 


INA da) 
dan tidak boleh meminang.” 


NIKAH DI WAKTU IHRAM 


S TPB eJ Ada O 21 


242. Dari Ibnu Abbas ra. katanya: 


"Rasulullah saw. mengawini Maimunah dan beliau sedang ihram.” 


BOLEH MEMINANG PEREMPUAN YANG SEDANG DIPINANG, KALAU 
DIIZINKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN 


SIN Aa JG Sega X6 


Lol, “2 


Ta CS KAA aa Ie NY KM 


243. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah seseorang membeli barang 


yang sedang dibeli saudaranya dan jangan meminang perempuan yang 


sedang dipinang saudaranya, kecuali kalau diizinkannya.” 


KAWIN SYIGHAR 
AD, 
031 ah ? 
v Mn Disap “ag bu Her vada Ne 


re NA WK Pangan Ke ENY 234 1 : “. 
ba 


244. Dari Ibnu "Umar r.a. mengatakan: 
"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang Syighar, yang dimaksudkan de- 
156 











ngan syighar ialah seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan laki- 
laki lain, sedang laki-laki itu mengawinkan pula anaknya dengan laki- 
laki yang pertama, kedua perkawinan itu bebas dari mas kawin. ' 


SYARAT--SYARAT PERKAWINAN (LEBIH PERLU DIPENUHI) 


1g ai , 1 1 ola 3 02 
Pena CAH Ima 4 Ian NG IG euy karo .xe0 
PAD 2 Ai og "402, “ 


3 Le 


245. Dari 'Ugbah bin 'Amir r.a. katanya: 


IL PELAN 


”Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya syarat yang lebih perlu di- 
penuhi ialah (mengenai perkawinan) yang menghalalkan persetubuh- 


an. 


JANDA DIMINTA PENDAPATNYA DAN PERAWAN DIMINTA 
KEIZINANNYA 
17013 


LA Mn pelan “gd TENANG NA 
5G 2 Man PD LOL, 1 IL ARA aa 
LK IN aa AG Ko Un Mas 
2 211 , 11 
LA AE 
246. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda: "Tiada boleh dikawinkan perempuan janda, 
sebelum diminta pendapatnya. Dan' tiada boleh dikawinkan gadis 
perawan sebelum diminta keizinannya.” Mereka bertanya: "Ya Pi 
lah! Bagaimana keizinan perawan itu?” Nabi menjawab: "Dia diam sa- 


” 


ja, 
KATA ae JP Obop Ear .yw 
MAA 3 2: BSN, Ws 


157 


247. 


248. 


158 















Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Perempuan janda lebih berhak lentan 
dirinya dari pada walinya. Dan perempuan perawan diminta keizinan 
tentang dirinya dan izinnya itu diamnya (tiada menjawab ).” 


OLI La. 


dgn Ie SIG 
1"? 1 ag Wii Karakat kai 
Pe (RATA PEP NY, 


2 aa YO Xu 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Saya menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang anak gadis yan 
akag dikawinkan oleh keluarganya, apakah diminta pendapatnya atau 
tidak? Beliau menjawab: "Ya, diminta pendapatnya. Kata Aisyah: 
"Saya berkata: "Dia merasa malu.” Rasulullah saw. menjawab: 
Kalau begitu, izinnya kalau dia diam saja.” 


PERKAWINAN NABI DENGAN 'AISYAH 


P0 - Ie Jan OP Pa 


ape 2... 


Oo, Lag. 
PAN ep IA ee NA 
PM gaka 3 10 14, Ter 


V at - Kn 1 


Saga Ia 
ola Oni lp Oa 7 5 . £ 
Na AAA MAN UTY JA a Laalkay (ibu “TN 


40 AG 


ol TS NeYA) 


Kp Nge ke. AN PNG 


o JO LP pet 
LA NU emang 
0111 tayolh— 01 LL0 


P1 y ye P 
ny) 2 Ia bi Anna 556 Benak hana 3 


44, AL Pntak 21 07 ap 031 


LE tega ayang ASN 
ME G- » 


249. 


250. 


sn AA og ol Tg MAU, MET 
Ae Yap IA 
20 Nan Al, 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. mengawini saya ketika berumur enam tahun. Dan 
serumah tangga dengan saya ketika saya berumur sembilan tahun. 
Kami datang ke Madinah, lalu saya sakit selama sebulan ( menyebabkan 
rambut menjadi gugur). Kemudian lebat kembali terurai sampai ke 
bidang bahu. Datang kepada saya Ummu Rumana dan saya sedang main 


jongkat jangkit bersama kawan-kawan, lalu saya dipanggilnya. Saya 


datang menemuinya dan saya tidak tahu apa maksudnya. Lalu tangan 
saya dipegangnya' dan disuruhnya berdiri di muka pintu, saya meng 
ucapkan: "Hah, hah (terengah-engah) sampai nafas saya kembali tenang. 
Lalu saya dibawanya masuk ke dalam rumah, kebetulan di situ bebera- 
pa orang kaum Anshar. Mereka mengucapkan: “Baik dan berkat! 
Nasib baik!” Ummu Rumana menyerahkan saya kepada mereka, lalu 
mereka basuh kepala saya dan mereka hias, saya menjadi terkejut 
karena Rasulullah s.a.w. telah berada dalam rumah, ketika mata hari 
mulai naik. Mereka menyerahkan saya kepada beliau.” 


ph 0 


Aa ab Na aa Ten NN -YO: 


Ne » (2 
53 2 an 
Dari 'Aisyah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. mengawini saya di bulan Syawwal dan mulai seru: 
mah tangga dengan saya juga di bulan Syawwal.” 


DILIHAT DAHULU SEBELUM DIPINANG 


(G1 


Jnyob maki ks LSG Dadisa X0 


Dae 041 


159 


251. 


252. 


160 


ENYA SANA NA 


an Nala 
KANAN Ga KE WANIS 26 363 IG 
Dari Abu Hurairah r.a. Mana 


"Ketika saya berada dekat Nabi s.aw. datang seorang laki-laki, men- 
ceritakan kepada beliau bahwa dia hendak mengawini (meminang) 
seorang perempuan dari kaum Anshar (penduduk Madinah). Rasulullah 
sa.w. menanyakan kepadanya: "Sudahkah dia engkau lihat?” Dia 
menjawab: “Belum !” Beliau berkata: "Pergilah melihatnya, karena 
di mata orang Anshar ada sedikit (mungkin menjadi cacat ).” 


MAS KAWIN YANG MAHAL 


2 eat 0 


Tapa Na ml 2 2 IS 3 ya AS OS -XOX 
033 Lp A 4G 2, ui pe 
"si HAVAN aa Ba ia BAN ta Gani La 


PAI Daan Ai 
GEN Ode ANA 
01 4 PN MN 44 PO A0 Ld 


SNI LG IWAN Ke YAN Ka ya 


9, a73 9 


2 AI an GO 2 BA Sen La 5 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Datang seorang laki-laki kepada Nabi s.a.w. dan mengatakan: "Se- 
sungguhnya saya akan mengawini seorang perempuan kaum Anshar.” 
Nabi menanyakan kepadanya: "Sudahkah engkau lihat? Karena di mata 
orang Anshar ada sedikit, mungkin menjadi. cacat.” Dia menjawab: 
"Sesungguhnya saya telah melihatnya.” Nabi bertanya: "Berapa mas 
kawinnya?” Dia menjawab: "Sebanyak empat augiah (seratus enam 





puluh dirham).” Nabi s.a.w. bertanya: "Empat augiah? Seolah-olahnya 
engkau dapat menggali perak dekat bukit ini. Kami tiada mempunyai 
apa-apa yang akan diberikan kepada engkau. Tetapi boleh jadi kami 
dapat mengirim engkau dalam pengiriman tentara, nanti engkau akan 
memperolehnya.” Nabi mengirim pasukan untuk melawan kaum Bani 
'Absi, sedang laki-laki tadi termasuk di dalamnya.” 


MENGAJARKAN AYAT AL OUR- AN SEBAGAI MAS KAWIN 

AN han 2 talk 4 e/ . 0/1 ./ 
PN Pena Fa | Hg J6 SA na " NN 
Baen £A "4 aa Pele 1 "lah 


0217011 AA 11 ye, pa Pa 4, 


Wa 23 An, an ipa 


Bi Bai AN 
e om! 


Ga SA is AAN KENA Pa Ana 


III 2 AG 1 Ir GI 


Pa 


PA . De aa 


Kan 2 nh 01112 jeena - Na 
Odoglaal, N dkas La genom Lu SA 
Pad Fog e/ @ td 03 Ph Fa 


HA, 1 PENA VA 


Me aa AAS GNI 
2col 031 1G oi 


CA pal an Ka 5 CA BAL 06) 
BUS LN GEN ES 

s1 re Una Pena LS LAMA Oh 2, 
KTNA TA AA TPA AON KA calo 


161 


2538 


162 


012 pi 


S2 


AA Pd 


MA aa un Pa “1 3 ae tera 
010 


! in at ng 


Dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idiy r.a. katanya : 


"Datang seorang perempuan kepada Nabi s.aw. dan berkata : “Ya 
Rasulullah ' Sava datang untuk memberikan diri saya kepada engkau." 
Lalu Ragjulullah s.aw. memandang kepadanya, memandang ke atas 
dan ke bawah. Kemudian Rasulullah s.aw. menundukkan kepalanya 
(menekur). Setelah perempuan itu melihat, melihat beliau tidak ada 
memberikan keputusan suatu apapun (menerina atau menolak) dia 
segera duduk. Seorang di antara sahabat Nabi berdiri dan berkata : 
"Ya Rasulullah ! Kalau engkau tidak merasa perlu kepadanya, kawin: 
kanlah dia dengan saya'” Nabi bertanva: “Adakah engkau mempunyai 
sesuatu (untuk mas kawin )?” Dia menjawab » “Tidak ada, demi Allah, 
ya Rasulullah !” Nabi berkata : "Pergilah menemui keluarga engkau 
dan perhatikan. apakah engkau bisa memperoleh sesuatu ?"” Laki 
laki tadi pergi dan kemudian kembali. « Lalu mengatakan : “Tidak 
ada, demi Allah ! Saya tiada memperoleh sesuatu apapun.” Rasulullah 
saw. berkata lagi : "Perhatikanlah (carilah) walaupun hanya sebentuk 
cincin besi !” Laki-laki itu pergi dan kembali lagi. Dia mengatakan : 
"Tidak ada, demi Allah, va Rasulullah ! Cincin besipun tiada '! Me: 
lainkan hanya sarung ini. (Kata Sahal : “Orang itu tiada mempunyai 
cedar). Untuk dia (perempuan) separohnya.” Rasulullah s.a.w. ber: 
kata : "Apakah vang dapat engkau perbuat dengan sarung engkau itu ? 
Kalau sarung itu engkau pakai, untuk perempuan itu tidak ada lagi. 
Kalau perempuan itu yang memakai sarung, tidak ada lagi untuk eng: 
kau.” Laki-laki itu duduk tapi setelah lama duduknva diapun berdiri 
(pergi). Setelah dilihat oleh Rasulullah s.aw. dia pergi, beliau menyu- 
ruh supaya orang itu dipanggil. Setelah dia datang kembali, beliau 
bertanva : "Apakah yang engkau punya atau hafal dari Al Our-an ?” 
Dia menjawab : “Sava hafal surat ini dan surat itu.” Nabi bertanya 
“Semuanya engkau hafal di luar kepala ?” "Yo 3 
Nabi berkata : “Pergilah, sesungguhnya perempuan itu telah aku beri- 


Dia menjawab : 














254. 


255: 


kan kepada engkau dengan mas kawinnya (mengajarkan kepadanya) 
apa yang engkau hafal dari Al Our-an.” 


MAS KAWIN NABI 


ola / 04 LNG 11 Lal 
Xl & Aan ANA P3 | PD aging Not 


LN DEA 


Nasio) KAAG AA ENYA 


Th N / 


rn V 
. 2 TEA IAAK 
Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a. katanya : 


"Saya menanyakan kepada "Aisyah isteri Nabi s.aw. berapa mas kawin 
Rasulullah s.a.w.? Dia menjawab: "Mas kawin beliau kepada isterinya 
dua belas setengah augiah (Lima ratus dirham).” 


JAMUAN PERKAWINAN 


#0 Be 03,7 


Ades, NIS Mepooib NO0 
1 ag Aa: NADA 


e AN ZA ( TN 2 0 La, 
Dari Anas bin Malik r.a. katanya : 

"Bahwa Rasulullah, saw. melihat pada Abdurrahman bin 'Auf bekas- 
bekas berhias, Lalu beliau bertanya : "Mengapa begini ?” Dia menja- 
wab : "Ya Rasulullah ! Sesungguhnya saya baru mengawini seorang 
perempuan dengan mas kawin emas seberat biji korma.” Nabi berkata : 


"Kiranya Allah memberkatimu ! Adakanlah jamuan walaupun hanya 
menvembelih seekor kambing !” 


163 


164 


PERKAWINAN NABI DENGAN SHAFIYYAH SETELAH 
DIMERDEKAKAN DARI PERBUDAKAN (TAWANAN) 


Pe 
PG Sega ita Naa GL “& 
PNG 


TA hi 
NG: 


sae Ya #1 


AP 


| an An ak 
& Mena 3 Le NX O1 


LAN ANA 


A. Ga Ini ANN 
da Ga aa an. #3 
HA aa adan :$ IN 


Peng BA “en 
Jaten Nasa 21 DO LN 

Sit PANAS CNG KG 

22 Sun Pe to 10 2 NA a02. 

Oa AAN AA TEA LAWAN Casa 2 


PI PPA Ni ts 21? 


Ea Ne Sa DS AA Yaya 
sm PL SANA ATA VE RAYA Pb 


Baba Pn GOL 13 Pt Dao, tts P LO aga 

CN Up NG DAS LA AG Ba 
» : 2.2 4n 10 e 

Het, “ita, Mag 

7 7.7. 2111 33 Ay 

KI op NS SA NIA 

An LAN aa BPN UA PAN Lee pe. PA , 

J WAN AA O salt papan 


CA Atm GE, 
NASA PAN KENA ANA 


LI PA Ae “ 
Sp NA KAA AA ANTA NU PA yaka 





256. 


Kara “Nag, Mena pp11 Ya Pak KE 
3 31 3 
BO A01 02 20 
Dari Anas r.a. katanya : 


"Bahwa Rasulullah s.aw. memerangi Khaibar, lalu kami sembahyang 
bersama Nabi, sembahvang Subuh waktu dinihari. Nabi mengenderai 
kendaraannya dan juga Abu Thalhah, sedang saya di belakang Abu 
Thalhah. Nabi saw. memacu kendaraannya di jalan kecil Khaibar. 
sedang lutut saya menyentuh paha Nabi dan sarung Nabi tersingsing 
di atas pahanya, karena itu saya melihat putih paha Nabi saw. Se- 
telah sampai di negeri Khaibar, Nabi mengucapkan : “Allah Maha 
Besar ! Kiranya Khaibar rubuh ! Sesungguhnya kami apabila kami 
menempati lapangan suatu kaum, maka binasalah (malang) pagi hari 
orang-orang yang diberi peringatan (tetapi tiada memperdulikan). 
Nabi mengucapkan itu sampai tiga kali. Orang banyak di Khaibar telah 
keluar menuju pekerjaan masing-masing, mereka mengatakan : “Mu- 
hammad, demi Allah '” Kami taklukkan dengan kekerasan, lalu dikum- 
pulkan orang-orang tawanan. Maka datanglah Dihyah kepada Nabi 
mengatakan : "Ya Rasulullah ! Berikanlah kepada saya seorang anak 
perempuan dari orang-orang tawanan !"” Nabi menjawab : “Pergilah 
dan ambillah seorang anak perempuan !” Diambilnvya Shafiyyah binti 
Huyay. Kemudian datang seorang laki-laki kepada Nabi, mengatakan : 
”Wahai Nabi Allah ! Engkau berikankah Shafivyah binti Huvay anak 
seorang kepala suku Ouraizah dan Nadhir kepada Dihyah ? Dia tiada 
patut, melainkan untuk engkau. Nabi berkata : "Panggillah Dihvah 
membawa Shafiyyah itu !” Lalu Dihyah membawanya. Setelah Nabi 
memperhatikannya, beliau berkata (kepada Dihvah) : "Ambillah sco- 
rang anak perempuan dari orang-orang tawanan, selain dari padanya !" 
Nabi memerdekakan Shafiyyah (dari perbudakan) dan beliau menga- 
wininya. Setelah dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim memper- 
siapkan Shafiyyah untuk perkawinannya dengan Nabi dan diserahkan- 
nya Shafiyyah kepada beliau di malam itu. Maka di pagi harinya Nabi 
telah menjadi seorang mempelai. Nabi berkata: "Siapa yang mempunyai 
sedikit makanan, hendaklah dibawa (diberikannya).” Lalu dikembang:- 


165 


2151. 


166 


ET ap Pe UD 2 IMA TUK LP AA 


kannya tikar dari kulit. Ada yang membawa keju (susu yang dikering- 
kan), ada yang membawa korma, ada yang membawa minyak samin 
Semuanya diaduk dan itulah jamuan Rasulullah s.a.w. 


MEMPEROLEH DUA PAHALA, KARENA MEMERDEKAKAN, 
KEMUDIAN MENGAWINI HAMBA SAHAYA PEREMPUAN 
KEPUNYAANNYA 


215 Walid Na NG 2 UE IERJAUL Il LI Waton 

NG nia Jo Je Ie smpe “NON 
AAN AL (AA 2271 
DA Manna mo kaja 


. 


Dari Abu Musa r.a. katanya : 








"Rasulullah s.aw. bersabda tentang seorang yang memerdekakan ham- 
ba sahaya perempuan, kemudian dikawininya bahwa orang itu mem- 
peroleh dua pahala.” 


JAMUAN MAKAN PERKAWINAN NABI DENGAN ZAINAB 
Paolo oh 


ek & 1001 2, 4. DL afi Ul 200 
r AI mah —) CN Sets NON 


IPL RAMA RU Aan UEA 01... 

AN Jarang Olah ya Il 22) p 3 Cbonad 
2 011 01342 811 j0 JL pe Li Dan Ad: p. 
AN ya DNS Ag oa Bond —Aih 

IA DAN U11 039011 ya) IA, - 

"IN . - . "ENUNG UAN PAD 01 PA 1102 
Aa 2 Ipa II de ooh Iola 
ma an, 23 2 3 ae PDP | 2 1 
Pom Sa EA Yn 
LEAN Ceri akeah 02 Ly ta 0 / , 


2 y/ 
dA 


» In ID oli la . A 
2 IS ANA 2 
0 p0 7 eL ol , 


258. 


yana PAS ANUL AI Peta AM Ea UU bak 
VA LAN IP NG AN PA DA 

pojer ha an #0373 2 81 OJLN ya ta 
TEBING AAN Yep 
AAN Peng Th aa AA en Na 
Sala una mania MS, ob Wae 
Pn e oL Di 2 KD 0 Pada ana aa PN Sa vol 
: SNP NA Indone 


SES A , POg ep ADA ama ae NN ae 
Ubin Saya Lalil Kel naura, ah, 
2152, 21 Mn 


od 2 032101 032 131 el, , , mg 

Ns ORA 3 AA "S3 el 
Heh 3: Pa £ “, BO. 5 

IPO La” fo 


Hd 3 
ba aa 
WS Yg adi Jo 


KAtAn 


Ti Fate 


2 yu AA 2 
“ae el 


hi EA PPS 1 


(ed 


po PAPUA 7518 
ks 2 KASN Monata 


Dari Anas r.a. katanya : 


"Setelah Nabi saw. mengawini Zainab, Ummu Sulaim menghadiah- 
kan kepada Nabi makanan yang diaduk, diletakkan dalam sebuah 
bejana vang terbuat dari batu. Rasulullah s.aw. mengatakan kepada 
Anas : “Pergilah dan undanglah datang setiap orang-orang Islam yang 
bertemu !” Lalu Saya undang orang yang bertemu dengan saya. Mereka 
semua datang memenuhi undangan. Mereka (satu rombongan) makan 
dan keluar (sesudah makan). Nabi m eletakkan tangannya di atas makan- 
an dan mendo'akannya dan beliau membaca apa yang dikehendaki 
Allah supaya dibacanya. Setiap orang yang saya temui, saya undang 
semuanya dan tidak ada yang ketinggalan. Mereka semuanya makan 
sampai kenyang dan keluar (sesudah makan). Tapi ada beberapa orang 
yang masih tinggal (tidak keluar) Jan mereka berbicara panjang dengan 
Nabi saw. merasa malu untuk mengatakan sesuatu kepada mereka 
(menyuruh keluar), lalu Nabi keluar dan meninggalkan mereka tinggul 
di rumah. Lalu Allah menurunkan ayat : "Hai orang-orang yang ber- 
iman ! Janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi, kecuali jika kamu 
diizinkan untuk makan, dengan tidak menanti-nanti makanan masak. 


167 


259. 


260. 


168 


Tetapi apabila kamu dipanggil, masuklah, dan setelah selesai makan, 
keluarlah dengan tidak mencari-cari percakapan. Sesungguhnya de- 
mikian itu menyusahkan kepada Nabi, dan dia malu kepada kamu 
(menyuruh keluar), tetapi Allah tiada malu tentang kebenaran. Apa- 
bila kamu meminta kepada mereka (isteri-isteri Nabi apa-apa, hendak- 
lah kamu minta dari belakang tabir (hijab). Hal itu lebih membersih- 
kan hati kamu dan hati mereka. Tiada sepatutnya kamu menyusahkan 
hati Rasul Allah, dan tiada pula mengawini janda-jandanya, di bela- 
kangnya buat selama-lamanya. Sesungguhnya pekerjaan itu di sisi 
Allah adalah dosa yang besar.” (Our-an surat Al Ahzab ayat 53) 


MEMPERKENANKAN UNDANGAN JAMUAN 





2 Te NI 4 eng AG AP PA LN 
y NAS elo AI Iu na XO1 262. 
31. 02 7050 

nasa 
Dari Ibnu "Umar r.a. katanya : 
"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apabila salah seorang kamu diundang 
kepada jamuan perkawinan, hendaklah diperkenankannya.” 

1 119 
apaan Jd—hg Pale Yan AG ana NA: 
3 

5 OLI at YR 

Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 263. 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "' Apabila salah seorang kamu diundang 
kepada jamuan makan, hendaklah diperkenankannya.” 


Kata Ie AAN Ipa ME IG SA 


NOS NU 
» mabada aan VAN AAN ban PAT 


261. 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 

"Rasulullah sa.w. bersabda: "Apabila salah seseorang kamu diundang 
(jamuan makan), hendaklah diperkenankannya. Kalau dia sedang ber- 
puasa, hendaklah dia mendo'akan dan kalau dia tidak puasa, hendak- 
lah dia makan !” 


JAMUAN HENDAKLAH UNTUK ORANG KAYA DAN ORANG MISKIN 


212001 


Ta 40 5 4 S3 pabean ISI6 5, yaalas XV 
na anda ANAK ES YA MAA YAI 


Tn Ba ee LAI La 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


PN an yA gas 3 Sy 
"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Makanan yang amat buruk ialah makg 
nan dalam suatu jamuan yang hanya diundang orang-orang yang kaya 


dan ditinggalkan orang-orang miskin. Siapa yang tidak menghadiri 
jamuan, maka sesungguhnya dia mendurhakai Allah dan RasulNya." 


Ng (Oa makan 


"1013 


“Nah O y KANG AW 


PPP PA 


Lo AA A07 1 191 7 
NA KN, Wa Pan 
21219 , PPL ji #ECR 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. bersabda : “Makanan yang amat buruk ialah maka- 
nan dalam suatu jamuan, orang yang mau datang tidak diundang dan 
orang yang enggah datang (orang kaya) diundang. Siapa yang tidak 
memperkenankan panggilan jamuan, sesungguhnya orang itu mendur- 
hakai Allah dan RasulNya.” 


169 


264. 


170 


BAHAGIAN KEEMPAT BELAS 


THALAK (PERCERAIAN) 


SYARAT KAWIN KEMBALI SETELAH THALAK TIGA 


Pan Au hal PAN ha 0 
an nan Be Ba Aas Yu 
AU Lah 14 012 #0 On on AB MO GRAN 3 Yeh 5 
SG sasa AN Go Kes ol A 


POLA po 


#“ NE TN ARYA F “1 
— 5 JA AU H3 Ega Papa ak, 
den) La P3 Yg OA Is 0 pa 


In pena UU a01 ho. “Mer Da 


PN pOn BN Pelan Ke 
AAN 2 "wi TOANGK 


TA un OA 2 3 
Dari "Aisyah r.a. katanya : 


"Bahwa Rifa'ah Al Ourazhiy menthalak (menceraikan) isterinva dan 
cerai itu telah sampai tiga kali. Kemudian perempuan itu kawin dengan 
Abdurrahman bin Zubair Diadatang menemui Nabi s.aw. dan menga- 
takan » "Ya Rasulullah ! bahwa dahulu bersuamikan Rifa'ah dan di- 
ceraikannya sampai tiga kali perceraian. Kemudian saya kawin dengan 
Abdurrahman bin Zubair dan dia —- demi Allah kepunyaannya serupa 
(sangat lemah). Dipegangnya jumbaijumbai bajunya” Lalu  Rasu- 


TAN 10 105 PA AAA BTA 





.« 


lullah saw. gelak tersenyum mendengarnya dan berkata : "Boleh 
jadi engkau hendak kembali kepada Rifa'ah ? Tidak boleh, sebelum 
dia merasai air madumu dan engkau merasai air madunya (bersetu- 


buh).” 


G5 TA AK xx Tee Gay ia 
CA Ata ANA KA 
1 Rep GO PPU GS 22 3 13 Was 
Me et HUASA VE Who Mana 


2111 3 SEP RO 


LANGKA Ape aa PASAL 
» SU GA 


“Ga "Ia 


as NO 


265. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 

"Seorang laki-laki menceraikan isterinya sampai tiga kali, lalu perem- 
puan itu dikawini oleh laki-laki yang lain, kemudian diceraikannya 
sebelum dia campur dengan perempuan itu. Lalu suaminya yang per- 
tama ingin hendak mengawininya kembali. Ditanyakan orang kepada 
Rasulullah s.aw. tentang hal itu dan beliau menjawab : "Tidak boleh, 
sebelum suami yang kedua merasai air madu yang perempuan itu, 
sebagaimana “ dirasai oleh suaminya yang pertama." 


DO'A SEBELUM BERSETUBUH DENGAN ISTERI 


po 81 akal 


BI ay EN 2 Nun stylus xu 


0 ia ATAS ow "P4 Untan L PAN Pd ALA 
mey oal Man Ci ena ah 3G Ah ML 3 
NG Pa e 0) 


ALAN | PIA Tea 


P5 San WAN 6 kasayko | 
KANAL 


266. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 


”Rasulullah s.a.w. bersabda "Kalau sekiranya seseorang hendak 


171 


267. 


268. 


172 











—. 


campur dengan isterinya dan dia membaca: "Ya Allah! Jauhkan kiranyi 
Syeitan dari kami dan jauhkan syeitan dari (anak) yang Engkau ber 
kan kepada kami,” kalau ditakdirkan karena itu keduanya (suan F 


isteri! beroleh anak, niscaya syeitan tidak dapat membahayakan anak 
itu buat selamanya. 4 1 


ISTERI YANG MENJAUHI SUAMINYA 
2. 2 Ke A3 L nlnp012 “A0 


- Ga 0111 ak 133 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Apabila seorang isteri di waktu malam 
menjauhi tempat tidur suaminya, dia dikutuki oleh Malaikat sampai 
pagi. ” 


On Tha 


2 SA el 32 0 


it Za SANA 
KN range PENA IA YAN KALA 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Demi Tuhan yang diriku dalam kuasa- 
Nya ! Seorang suami yang memanggil isterinya supaya tidur bersama 
dengan dia, tapi isteri itu enggan (tidak mau) niscaya ( Malaikat) vang 
ada di langit marah kepadanya sampai suami itu berhenti marahnya.” 


3 ayo Pe 
ap NY KA AN 


0... 


PAN 5 1696 SAH OS KU 


Ps dnoeoaa 


au AGS 3m be KA 
1 Salat LL 2 G3 Pon il 242) e POLA 
Pa yan SEA anpan atas C3 


269. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


Rasulullah s.aw. bersabda : "Apabila seorang suami memanggil 
isterinya supaya tidur bersama dengan dia, tetapi dia tidak mau datang 
dan semalaman itu suami itu marah kepada isterinya. Perempuan itu 
dikutuki oleh Malaikat sampai pagi.” 


DILARANG MEMBUKA RAHASIA RUMAH TANGGA 


0 4 Mai EA CN DA 
Ne TO) Aa 4836 Si Kaang Ci AA 
0 Pd Ka 2 “ERA " 
SERA AN AN ad en ANA 


hn 221 
Me 


Spa poni 


#. & 


270. Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling buruk 
keadaannya di sisi Allah pada hari kiamat, ialah seorang laki-laki yang 
bergaul rapat dengan isterinya dan isterinya telah bergaul rapat de- 
ngan dia, kemudian laki-laki itu menyiarkan rahasia isterinya.” 


AZAL (MENGELUARKAN MANI DI LUAR PERANAKAN) 


ita mala 2 


Da nga PAN ON Ae AN 
Kan KoeK Er Ke yu! NA Snghayan Pa 23 

Sae a pena aa Mira 

IA “Aa Giteep ay Ifettiyan 


nana Ae 2 A1 


PAMA Ap SPOT DA 
IA 


173 


271. 


212 


174 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


"Kami berperang bersama Rasulullah s.a.w. dalam peperangan mela- 
wan Bani Musthalik, lalu kami menawan perempuan-perempuan Arab 
yang cantik, kami telah lama hidup membujang dan ingin kepada ber- 
setubuh. Kami bermaksud supaya melakukan persetubuhan dan me- 
ngeluarkan mani di luar rahim. Kami mengatakan baiklah kita lakuka 
sedang Rasulullah saw. berada di tengah kita, tidak kita tanyakan 
kepada beliau. Kemudian kami tanyakan. kepada Rasulullah s.aw: 
dan beliau menjawab : "Tidak ada kemestiannya (gunanya) kalau kamu 
perbuat begitu, karena setiap diri (manusia) yang telah dituliskan 
Allah akan lahir sebelum hari kiamat, niscaya dia akan lahir juga.” 


2 X 341 nh (22 Nat 
Mp Ea daa c man 2 Ju 
TA Kaka 361 na £ 1 
peni Sea An ee os 1 2 K1, 


Te £ Ja 1G aa 
Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : 


“Disebut orang tentang 'aza! dekat Nabi s.a.w. Lalu beliau bertanya : 
"Apakah 'azal itu ?” Mereka menjawab : "Seorang laki-laki mempu: 
nyai isteri yang sedang menyusukan anaknya, lalu dia bersetubuh 
dengan isterinya itu, sedang dia tidak suka kalau isterinya menjadi 
hamil karena itu. Dan seorang laki-laki yang mempunyai hamba sahaya, 
lalu dia bersetubuh dengan dia, sedang dia tidak suka hamba sahaya- 
nya hamil karena itu. Nabi berkata : "Tidak ada kemestiannya (guna: 


nya) kamu berbuat begitu, karena itu menurut gadar (ketentuan 
Tuhan).” 


HAN N AI $ GB XW 


110 
- 


Gal 


11, 


ba y1 Hee ASIN LI “4 
mA Jeda dbs Tg am SIN K53 yf 
(ane 


Ki AT PEN PPN PA SA ACA AA CA ACA 2 






















2155 


274. 


Viyae Ara ea Ka -. ye 
Oo Kenny 


ella 


rate RA SALA 


Dari Jabir r.a. mengatakan : 
"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah s.aw. dan berka- 
- "Sesungguhnya saya mempunyai scorang hamba sahaya perempuan, 
ae yang melayani dan memberi minum kami. Saya seketiduran 
dengan dia. tetapi saya tidak menyukai kalau dia hamil." Nabi ber- 
kata : "Engkau boleh 'azal, kalau engkau mau, tetapi sesungguln u 
nanti akan terjadi juga apa yang ditakdirkan untuk perempuan itu. 
Tiada lama kemudian laki-laki tadi datang kembali dan mengatakan, 
bahwa perempuan itu telah hamil. Nabi menjawab : "Sesungguhnya 
aku telah menceritakan kepada engkau, bahwa nanti akan terjadi juga 
pada perempuan itu apa yang telah ditakdirkan untuknya.” 


PAP Te LA ea , ) 


ANA LA UN PN AN TA 


£ Th 
Lah | 
NA 
aU 


Je / 9 
2 nak 


PN PGA CN PELAN PAN ANA 


PMN ehh Lo titan A00 3 


TEA PATAY NASA YA KE ANE EL EA 
LAYAN EL AGKESI 
7 
R3 
Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 
Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. katanya: 


"Sesungguhnya saya mempunyai seorang hamba sahaya perempuan 
dan saya melakukan 'azal kepadanya.” Rasulullah s.aw. menjawab - 
"Sesungguhnya hal itu tiada akan dapat menghalangi sedikitpun apa 
yang dikehendaki oleh Allah.” Kemudian laki-laki tadi datang lagi 


dan mengatakan : "Ya Rasulullah ! Sesungguhnya perempuan yang 


175 














saya sebutkan dahulu kepada engkau, sekarang telah hamil.” Rasu. 
lullah saw. menjawab : "Aku hamba Allah dan RasulNya.” 


GHILAH (CAMPUR DENGAN ISTERI YANG SEDANG MENYUSUKA 


“0 ad Up on api 


Nang eh dn Masi NO 
# “ , 


Y jos 01 1 tifo 24 
Sa Sae MA 
AR AA MA Tt PAGTA NAMA 
Pa TE ANN EN 
TE KORAN DARA 
Na Ntar adaat an 
275. Dari Judamah binti Wahab Al Asadiyah r.a. katanya : 


"Bahwa dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya 
aku telah berniat melarang ghilah (campur dengan perempuan ketika 
dia masih menyusukan anak), tetapi kemudian aku teringat, bahwa 
orang Romawi dan Parsia memperbuat itu dan tidak merusakkan kepa- 
da anak-anak mereka.” 


YANG TIDAK BOLEH DIKAWINI KARENA 
PERTALIAN SAMA SESUSU 


KAN Sa male AN Ia JIE GA Ie mn 
32, PA Ea "IN 3 | ?/ 
5 GI - vb 
276. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. mengatakan kepada saya : "Haram dikawini karena 
pertalian sama menyusu mana yang haram karena kelahiran (pertalian 
darah). ” 


Pa PAMAN KARENA DIA SAUDARA DARI IBU 
TEMPAT MENYUSU 


131 Pe EP Mebel UM oya Ada 141091 41, 5 Pet | 
90) Vido alel rar SE lal dis leyos AW 


176 


pe 30100 ta Pa hdeo17 101 .1 10 1 At 
COLA ELANG Kao KAN GA 
VII 


ren YAITU Ae WM op3e y 
KRS Ol PAT DNA AG PE ALAN ya cb 


»77. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 
"Bahwa Aflah saudara Abu Ou'ais datang meminta in masuk ka 
rumah "Aisyah dan dia adalah paman karena sesusu (saudara dari ibu 
yang menyusukannya), sesudah turun ayat hijab (mengadakan tabir). 
Saya enggan mengizinkannya. Setelah Rasulullah s.a.w. datang, saya 
ceritakan kepada beliau tentang perbuatan saya itu. pe beliau menyu- 
ruh saya mengizinkan paman itu masuk ke rumah saya. 


TIDAK BOLEH MENGAWINI PUTERI DA RI SAUDARA SESUSU 


. 9. TAN “. 0/2). / 2 an 
INGIN XV 
ea LA Tea 


te PO KOR Lhi aa 2 
AN - Hap 


PG AAN IA NAGA ULAR 

GTA Le LAN PAN YAN Iya 
- - 2g? nga 4 430 0/ 
- v VI 


AN ud Ha 
JAENA IA 
278. Dari Ummu Salamah isteri Nabi s.a.w. katanya : 
kepada Rasulullah s.a.w. "Adakah engkau ingin 
wini puteri Hamzah ? Atau ditanyakan : menga- 
k meminang puteri Hamzah bin Abdul Mutta- 
"Sesungguhnya Hamzah saudara sesusu dengan 


"Ditanyakan orang 
ya Rasulullah. menga 
pa engkau tidak henda 
lib?”: Nabi menjawab : 


aku. 


SEKALI DUA MENYUSU BELUM DIHITUNG 


Za Pak LA 4 , ? NI KA WN XM 


279. Dari "Aisyah r.a. katanya : 


177 


280. Dari Ummul Fadhli r.a. katanya : 


281. 


178 


entah saw. bersabda : "Satu kali menyusu dan dua kali memp 
su tidak mengharamkan perkawinan.” | 


kh. #3 “ 
18 toe 11 ol 
2 yh) NG Sen Abg ii -YA 
P 1112 705 PON 9 LA, Sayo 21 Th 
SA an Dan Bls Ya DS 1 A. 
Lo 0 GAN SA 3 A10 P0 dn | 


Sasori AISI, LAI, 


1 da: 


“Datang seorang Arab dusun kepada Nabi s.aw. dan beliau ketika itu 
di rumah saya. Dia bertanya : "Wahai Nabi Allah ! Sesungguhnya saya 
Ngem pan di seorang isteri, kemudian saya kawin lagi Pama isteri 
yang lain. Lalu isteri saya yang pertama mengemukakan bahwa dia 
pernah menyusukan isteri saya yang baru itu, sekali atau dua kali 
menyusu.” Nabi Allah s.a.w. menjawab 
kali tidak mengharamkan perkawinan.” 


IS bada 


SENI 4 SUN | 


: "Sekali menyusu atau dua 


TIDAK SEMUA SAUDARA SESUSU DIPERKENANKAN 


MASUK RUMAH 
Po G3 0. MEN L AN LL 0 LL AN f0 
Is Join PNG PENA AP DA sn 
ARE TE 2 et Wait Lk op 110 
3 any ln Ay 3 KO Oodle 3 2G 
HN PN & ea : 
KN GA ea ae 


1 Ye PA 
be KANE 
Dari 'Aisyah r.a. katanya : 
Ba saw. masuk rumah saya, didapatinya ada seorang laki- 
aki yang duduk dekat saya Melihat hal itu beliau merasa kurang 
senang dan saya melihat perasaan marah terbayang di muka beliau. 












282. 


Hope Ion 3 Tea 


Lalu saya"berkata : "Ya Rasulullah ! Sesungguhnya dia bersaudara 
sesusu dengan sava.” Beliau berkata : "Perhatikanlah saudara-saudara- 
mu yang sesusu, karena menyusu itu adalah karena lapar.” 


DENGAN ANAK DI LUAR KAWIN TIDAK ADA 
1 HUBUNGAN APA—APA 


ey OA L MPR 


ASIA, Seda 


Ker 


ATA ANTARA 
hg Map AN 
Al Kh 0170 ag PAP NA NN 0 13 
Pen aan Jb Gada apes 


Nee 


CAIRAN 3 0 1370 Pee 
AA IVAN IP UEA | TA 


4G 3 JAN Ia Side MK ha Aa 
MAIN AA estam arung 
rel L PENA AN s1 


Han An bidan 


Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


'Sg'ad bin Abu Waggas dan Abdu bin Zam 'ah berselisih (berperkara) 
tentang seorang pemuda. Saad berkata : “Pemuda ini, ya Rasulullah, 
adalah anak saudara saya, 'Utbah bin Abu Waggas yang mengatakan 
kepada saya, bahwa itu anaknya (di luar perkawinan), perhatikanlah, 
dia serupa dengan 'Utbah."” “Abdu bin Zam 'ah mengatakan : “Orang 
ini udalah saudaraku, ya Rasulullah, dia dilahirkan ditikar (tempat 
tidur) bapa saya, dari hamba sahaya perempuan kepunyaannya. Lalu 
Rasulullah s.aw. memperhatikan pemuda itu dan tampak jelas serupa 
dengan 'Utbah. Kemudian Nabi berkata : "Pemuda ini untuk engkau, 
hai 'Abdu ! Anak itu kepunyaan yang punya tikar. Bagi bapa di luar 
perkawinan tidak mempunyai hak apa-apa. Dan berhijablah engkau dari 
orang ini, hai Saudah binti Zam 'ah Papan 


Ba TENTANG TURUNAN 


apa pd 211 0 Satu tar 
ale Ya PAI MA EKA POS AG AN 


P3 In Ted La Zn 
$ 15 
179 


Sa Sae 


283. 


284, 


180 


ta 


Pa ye AK, Jd Wr « 
Ap hama! ENYA Yee 
2G 41100 Ata 0174 £ 2039 ar re Tam N 1 


2 laga! Dag legog Uas 















ef 9 81 7 Pd ara 


KA Pa Bo 1 h 


Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


"Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam rumah saya dalam 
keadaan gembira dan mengatakan : “Hai 'Aisyah ! Tiadakah engkau 
tahu bahwa Muiazziz Al Mudlijiyva (seorang ahli firasat) datang ke- 
padaku, lalu dilihatnya Usamah dan Zaid (bapa Usamah) dan kedua 
nya memakai beludru yang menutup kepala keduanya dan kaki kedua: 
nya terbuka. Mujazziz mengatakan, bahwa kaki-kaki ini, satu sama 
lain sama.” 


TIGA MALAM DI RUMAH ISTERI BARU YANG 
TELAH JANDA 


yee MA NA KAN 
bae PA) aa 2 th WU NN Mz 


pd Via Ta vena NX “ge 


ie 23 2 HN 


Dari Ummu Salamah r.a. mengatakan : 


"Bahwa Rasulullah s.aw. telah mengawini Ummu Salamah beliau te- 
tap di rumah Ummu Salamah selarsa tiga hari dan mengatakan : "Se-4 
sungguhnya itu (tetap seiama tiga hari). bukanlah karena suamimu | 
memandang kurang kepadamu. Kalau engkau mau, aku tetap di rumah: 
mu sampai tujuh hari. Kalau aku tetap selama tujuh hari, tentu tujuh 
hari pula di rumah isteri-isteriku vang lain. ai 


NABI BERGILIR KE RUMAH ISTERI -ISTERINYA 
e Pai Aa 1 el 
Rem PANN 53633, Dany KAA KI ate AN 
da s3 IG PA IA 


285. Dari Anasr.a. katanya : 


"Nabi saw. mempunyai sembilan orang isteri. Karena itu. apabila 
beliau bergilir kepada isteri-isterinya, baru kembali kepada giliran 


” 


yang pertama sesudah sembilan hari. 
SAUDAH MENYERAHKAN GILIRANNYA UNTUK 'AISYAH 


Wa 


Ahn Ya ap, 


(NYA MAN Pa aU ME RAA”  fam TU 
PETA GA NA ANA IAI Gan ANN 
PP ce Na yo. 0018 12070 
S3 SBO Jo 433 DI eya kena Bagan 
27 7 0 


|) 
SI Joyo 


0 IL Ol LOL 


2 KE NY DG AN 


0215 


SN ab A13 Anand Sa 


101 y PL 


“057 pan) 


PPA Lu Pot Le 3 


row 


286. Dari 'Aisyah r.a. katanya : 

"Tiada seorang perempuan yang lebih saya sukai supaya saya serupa 
dengan sikap dan pembawaannya, selain dari Saudah binti Zam ah, 
seorang perempuan yang tajam pikirannya dan cermat.” Setelah Sau- 
dah berumur lanjut hari gilirannya diserahkannya kepada “Aisyah. 
Dia mengatakan : "Ya Rasulullah ! Saya menyerahkan giliran saya 
kepada 'Aisyah.” Karena itu Rasulullah s.a.w. bergilir ke rumah 'Aisyah 
dua hari, hari 'Aisyah dan hari giliran Saudah. ” 


KAWINILAH PEREMPUAN YANG BERAGAMA 
» 3 ea Mn 
(3 (3 ISS ») NG 


6322 dbs XN 


181 













a21 011 2... ng #2 
MEA ARA r EN NKAN TA MUA MASA YAA 
KAA TAN YAA PA AI YEN PARA KU 
287. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


Rasulullah s.aw. bersabda - "Perempuan itu biasanya dikawini kareng 
empat hal : karena hartanva, karena bangsanya, karena kecantika z 
nya dan karena agamanva. Maka ambillah perempuar. yang beragama 
niscava mujurlah engkau !” j 


PEREMPUAN YANG SALEH 
"PAPUA AP | P Pa Rn |) 
& e, BA Ae Pa An RAS 8 cina” “ 2 
La pa aa laa Da AA 
| SALA MA ea 
288. Dari Abdullah bin Amru r.a. katanya : 


“Rasulullah s.a.w. bersabda : "Dunia ini barang yang berguna (menye 


nangkan) dan barang berguna yang paling baik ialah perempuan yang 
saleh.” 


BIJAKSANA TERHADAP KAUM WANITA 
/ £- a14, Na na. 
LN EA AAN VII AL AAA 1I A01 
BAN pa KSAN a 
Go eno Le Untnpe Ora mangga 21 


289. Dar: Abu Hurairah r.a. katanya: 


Rasulullah saw. bersabda : “Sesungguhnya kaum perempuan itu 
bagai tulang rusuk. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya 
(dengan kekerasan), akibatnya engkau memecahnya (mematahnva) 
dan kalau engkau biarkan saya, dapat engkau pergunakan, sedang dia 
tetap bengkok.” 


PANDAI—PANDAI MENGAJAR KAUM WANITA 


SAI, Una 2 AM “0 VI 02149 211019 Ao 
pay DAN Iya AG Se Xx 
“ # 


182 


290. 


291. 


Pa Dan 2 An P2 BAG AG AANG IN 
Oo ka ogah, BAG aa v YAA 
P0 0 pol AW a, ol pp tlah KR P "»/ Mi ee 
- na. - £ . “... an 21 
Ld oloYel ah BI ap Ob pon HAN 

pe ai Sa Na PP, oa ep ap ny de ,.2 
pangkal Upaya Ia Sah Ap Aa 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 
"Rasulullah saw. bersabda : “Siapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat, apabila menyaksikan. sesuatu keadaan hendaklah dia 
menceritakannya dengan baik atau diam saja. Berhati-hatilah kamu 
dalam memberikan pelajaran (mengajar) kaum perempuan, karena 
perempuan itu diciptakan serupa tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang 
paling bungkuk ialah vang paling atas. Kalau engkau luruskan (dengan 
paksa) niscava engkau memecahnya (mematahnya). Dan kalau engkau 
biarkan saja, dia tetap dalam keadaan bengkok. Berhati-hatilah menga- 
jar kaum perempuan dengan cara yang lebih baik !” 


KESALAHAN HAWA MERAYU ADAM 
V1 031. GL Mg Tn aa PEP IOI 
SAE. KAI Hoa NG IS 23 2 AJE an 
1 Begitp LAN 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 

"Rasulullah saw. bersabda : "Kalau seandainya Hawa tiada berkhia- 
nat (merayu Adam supava memakan buah pohon kayu khuldi), nis- 
cava kaum perempuan tiada akan berkhianat kepada suaminya. buat 


selamanya.” 


KESALAHAN KAUM BANI ISRA-IL 
PN Pa EL VI Ada Pafa111 AU 
SL AANG IMO os 
Peta AL Ia IL. UG LA 3 Kd GR 2 at 
SEN ES 2 Ih Siji 3 lada 


183 


XX 


292. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


293. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya: 


184 


"Rasulullah saw. bersabda : “Kalau bukan karena kesalahan kaum 
Bani Isra-il, niscaya makanan tiada akan basi dan daging tidak akan 
busuk. Kalau tiada kesalahan Hawa, niscaya untuk selamanya kaum 
perempuan tiada akan khianat kepada suamin ya. li 


MENCERAIKAN PEREMPUAN HENDAKLAH DI WAKTU SUCI 


231 (Pe g Ng 23 tg 


,y ML IA 711 0 / L, 
HA da HR LNG annalia NG 
PI LA LN ot DP AP De LAN KP P2 ND 0 
AN Bay Abas A53 nh Gr NIDN IG 
42 21 8/1) £ 


IA ENI AAN PA OA YAN SK P4 

PN NAN ILAN 
Pak Yes HAK ? . . , 

KALA AAN AAN MAA 


By NYALI 21 GL IN ot 
KAA PA KAP AMAN 


"Bahwa dia menthalak (menceraikan) isterinya di masz Rusulullah 
saw. ketika itu perempuannya sedang haid (kedatangan darah ko- 
tor). Lalu "Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasulullah saw. 
tentang itu. Rasulullah saw. mengatakan kepada "Umar : “Suruhlah 
dia (Ibnu 'Umar) supaya mengembalikan isterinya, kemudian itu 
dibiarkannya perempuan itu sampai suci (berhenti haid), kemudian 
itu perempuan tadi haid pula dan sampai suci, kemudian itu dipeli- 
haranya buat seterusnya atau kalau dia mau diceraikannya sebelum 
disentuhnya (dicampurinya). Itulah yang dimaksud dengan 'ildah 
(masa suci) yang diperintahkan oleh Allah 'Azza Wajalla supaya pe-” 
rempuan diceraikan di masa suci itu.” 3x 


Kalau kamu ceraikan perempuan, hendaklah kamu ceraikan di waktu yang diten- | 


tukan dan hitunglah waktu yang ditentukan itu Ciddah). (Our-an Surat Ath 
Thalak ayat 1). : 















294. 


295. 


THALAK TIGA SEKALI GUS 
/ tt TA 2 Ke , 
NS KAG vateyaos AA 


PO ATA 


PA | 031 Pi A 
SA pal Io Mt AS 

ena APU Pn Ad SAK AN MEA 11 , 
eni Ia DJed MG AS Yana yaaa 
Alunan goo 61 A3 hp BAP Ia yah Dia 


2» at) 1 falo 8.7 
Dari Ibnu Abbasr.a. katanya : 


»Thalak pada Rasulullah s.a.w., masa Abu Bakar dan 2 Ke 
pemerintahan Umar, thalak tiga (yang diucapkan ata gus) : P : 
dang satu thalak. “Umar bin Khattab mengatakan : Pak 2 
orang banyak terburu-buru (mau cepat) dalam urusan La e (Ah 
Allah memberikan masa yang bertingkat-tingkat (thala . Uu, aa 
dan tiga). Sebab itu kalau kiranya kita memperturutkan 4 aa 
mereka yang terburu-buru itu, tentu Allah memperturutkan Pp 


(thalak tiga disahkan satu). " 
BERSUMPAH TIDAK AKAN MEMULANGI ISTERI 
. 1114010 01193 bh ARTA Nona ON 9 
Kara NA LA eiidbuaeane YA 
MOU MAS 2 5. , 
Dare Peta M0 00 131 
Aim ANIS SKA 


Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 


"Apabila seorang laki-laki mengatakan, bahwa isterinya haram untuk- 
nya, maka perkataan itu adalah sumpah yang mesti dibayar kifaratnya. 
non katanya lagi : Dan sesungguhnya Rasulullah itu untuk kamu ada- 
lah teladan yang baik.” 


MEMPERDAYAKAN NABI 


AA 


: , PADAT 
ALAN, GI 2 ak AT NG asa 


185 


296. 


186 


OREO LET GI DU 233 Hang DEL PG NINA A1 
KL SIP ASIN YAN 0 


017, 


207 PN PD Yaa LA LA play eoh 0 Kaya VA 
Rape dp ALAN Ian Sab yo Yap adi 
PA Id 


TN RM Io SIN Il aa YA V9 014110 h PAN 2031 
MEN YIN SN NM A Alas 


SEL aka HN GIS Ipa Hlap IG 
KA maba YP SN da ASIA 
KAIN SEN 
EN AHA NAN YNA TAU TRAP MAU 


Ea 


PMN Ri RAMA 211 Pi NAN 03. 31 Liat 
AAS ena ANA Ide Selo 


NA 


| 2 aa Ai MAAN PN An Penta Te , 

1142031 DA YA eh DAA ROA DA GO et Le Iu 

WEMANAA L SAA mmg IG P 

Cage ISA 3 NIA 
Pa 


AI BA AAN NAN TAN 


Pa CA 


N 
N 


WAK, 031 


Ino 103 ata Lap pet ah Wu gn ANA 
BAGS IG Ola AN, e ACTA TKA 


- 
Pa 


N 


Dari 'Aisyah r.a. katanya : 


"Rasulullah saw. menyukai makanan yang manis dan air madu. 


Se GAN ENG EA 





Beliau setelah selesai mengerjakan sembahyang 'Ashar datang bergi- 
liran ke rumah isteri-isterinya “dan mendekati masing-masing. Beliau 
masuk ke rumah Hafshah dan agak lama tinggal di situ melebihi dari 
di tempat lain. Saya menanyakan tentang itu dan dijawab : "Seorang 
perempuan dari keluarga Hafshah menghadiahkan semangkuk air madu, 
lalu dia memberi minum Rasulullah s.a.w. dengan minuman itu sekali 
minum.” Lalu saya berkata (dalam hati) - "Nanti beliau akar kami 
perdayakan.” Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Saudah dan 
saya katakan : "Apabila Nabi datang ke rumahmu tentu dia akan men- 
dekat kepadamu, maka ucapkanlah kepada beliau : "Ya Rasuluilah ! 
Engkau meminum Moghafir (air madu yang kurang sedap baunya) ?” 
Tentu beliau akan menjawab : “Tidak !” Maka ucapkanlah : "Bau 
apa ini ?” (Rasulullah s.aw. sangat berat bagi beliau kalau kedapatan 
pada diri beliau bau yang kurang sedap), tentu beliau akan menga: 
takan kepadamu : "Saya diberi minuman air madu oleh Hafshah 
sekali minum.” Maka katakanlah : "Lebahnya memakan 'Urfuthah 
(sejenis pohon).” Nanti saya akan mengatakan pula serupa itu kepada 
beliau. Maka ucapkan pula seperti itu, hai Shafiyyah ! Setelah Nabi 
masuk ke rumah Saudah, menurut kata 'Aisyah bahwa Saudah men- 
ceritakan - “Demi Allah, tiada Tuhan  selainNya ! Sesungguhnya 
saya hampir memulai mengucapkan perkataan yang engkau suruh saya 
mengucapkannya Sedang Nabi diambang pintu, karena takut kepada 
engkau. Setelah Rasulullah s.a.w. dekat kepada Saudah dia mengucap- 
kan : "Ya Rasulullah ! Engkau makan Maghafir ?" Nabi menjawab : 
"Tidak ! Tanya Saudah : "Bau apa ini?” Nabi menjawab : “Hafshah 
memberi saya minuman air madu sekali minum. ” Saudah berkata : 
"Lebahnya memakan 'Urfithah.” Setelah Nabi masuk ke rumah saya, 
saya mengucapkan pula perkataan serupa itu. Kemudian Nabi masuk 
ke rumah Shafiyyah dan dia mengucapkan perkataan serupa itu pula. 
Setelah Nabi masuk ke rumah Hafshah, dia menanyakan : "Apakah 
fidak lebih baik saya memberi engkau dengan minuman air madu ?” 
Nabi menjawab : "Aku tidak memerlukan itu." Kata 'Aisyah, bahwa 
Saudah mengatakan : “Subhanallah, demi Allah ! Sesungguhnya kita 
telah menyebabkan minuman itu terlarang ?” Saya menjawab : "Diam- 
lah (jangan bicara begitu)!” 


187 


297. 


188 


MENYURUH PILIH KESENANGAN DUNIA ATAU 
ALLAH DAN RASUL 


ai pe ng IP K & 01, SEA Ing OKI re 3 
Bo P NO JAENA PPA oil 


A3 Oon Side : FA Eri na 
1 "9 A1 or 
Fe Dal NA Saga Ne “6 


PL 


Nai Sin 2 GA ny EN heat 
Me Bas Tn G3 TAYANGAN Eta te 1 
Snap sah singing Ta 
Ban GA SN 


IL 


KAP 


Dari Abdurrahman bin 'Auf r.a. katanya : 


"Aisyah berkata: | "Setelah Rasulullah s.aw. diperintahkan supaya 
menyuruh pilih kepada isteri-isteri beliau, dimulainya dari saya. 


"Beliau berkata : “Sesungguhnya aku akan menceritakan kepada engkau. 


suatu hal, tidak mesti engkau terburu-buru menjawabnya, sebelum 
engkau bermusyawarah dengan ibu bapa engkau.” 'Aisyah berkata : 
"Sesungguhnya beliau mengetahui, bahwa kedua ibu bapa saya, tidak 
akan menyuruh saya bercerai dengan beliau. Kata 'Aisyah: "Kemudian 
itu beliau mengatakan, bahwa Allah 'Azza Wajalla telah berfirman: 
"Hai Nabi ! Katakanlah kepada isteri-isteri engkau: Kalau kamu mengi- 
nginkan kehidupan dunia (kehidupan mewah) dan perhiasannya, maka 
marilah, aku berikan kepada kamu harta benda (kekayaan) dan kamu 
aku ceraikan dengan perceraian yang baik. Tetapi, kalau kamu mengi- 
nginkan Allah dan RasulNya dan kampung akhirat, maka sesungguhnva 





Allah telah menyediakan untuk orang-orang vong telah mengerjakan 
kebaikan di antara kamu akan pahala yang besar.” Kata 'Aisyah : 
"Saya menjawab : "Apakah dalam hal ini, saya akan bermusvawarat 
dengan ibu bapa saya ? Sesungguhnya sava menginginkan Allah dan 
RasulNya dan kampung akhirat. 'Kata “Aisyah : “Kemudian itu isteri 
Rasulullah saw. memperbuat ( menjawab) serupa dengan apa yang 
saya perbuat.” 


IA Spa Kb , Sp 336 Ghe abs 
LIGA ia Nag AO 

pa apa AG PA ah 5 
SAB UMIANS Sena 
EN AN ee 
AA Na Aren AA 
Dean Pr Lola na 
Aan Pak nppon Ogan here 3, 
2 rey Ka Saha yA SEA 
T si asa Sa Tenaga T 
KAA GA, Aoa sesss 


08 JO - Pd PN AK 7 TA" - “Ye 
pen JI SEN NAS 


kala 


189 


298. 


190 

























Gia Oo 4 0 


Pra AA aa 


ALAN aa AT ARYA w ni 
29 


ba Tan LA aa: Na, La 1G 
peta PENA alih an 
Pe Aa GEA SG 


Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : 


On La 


nd Bina SEA 


"Datang Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah 
saw., sedang orang banyak didapatinya duduk dekat pintu rumah 
Rasulullah saw. dan belum diizinkan masuk seorangpun. Lalu Abu 
Bakar diizinkan masuk dan dia terus masuk. Kemudian itu datang 
'Umar dan minta izin masuk, lalu diizinkan. Didapatinya Nabi s.a.w. 
sedang duduk, disekelilingnya duduk isteri-isteri beliau dalam keadaan 
sedih dan terdiam. Kata Abu Bakar (dalam hatinya) : "Nanti saya 
akan mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan Rasulullah s.a.w. 
tertawa.” Abu Bakar berkata : "Ya Rasulullah ! Kiranya engkau meli 
hat binti Khariyah (isteri Abu Bakar) meminta kepada saya perbelan- 
jaan, lalu saya berdiri dan memukul kuduknya. Lalu Rasulullah s.a.w. 
tertawa mendengarnya dan berkata : "Sebagaimana engkau lihat, 
perempuan-perempuan ini di kelilingku, mereka meminta perbelanja- 
an kepadaku.” Lalu Abu Bakar berdiri menuju “Aisyah dipukulnya 
kuduk 'Aisyah. Kemudian 'Umar berdiri menuju Hafshah, dipukul- 
nya kuduk Hafshah. Keduanya Abu Bakar dan Umar sama-sama menga- 
takan : "Kamu meminta kepada Rasulullah s.a.w. apa yang tiada di- 
punyainya.” Keduanya 'Aisyah dan Hafshah menjawab : "Demi Allah, 
kami tiada akan meminta kepada Rasulullah saw. sesuatu yang tiada 
dipunyainya, untuk selamanya.” Kemudian Nabi menjauhkan diri 
dari isteri-isterinya itu selama satu bulan atau dua puluh sembilan 
hari. Kemudian itu turunlah ayat ini : Hai Nabi ! Katakanlah kepada 
isteri-isteri engkau : Kalau kamu menginginkan kehidupan dunia (ke- 


hidupan mewah) dan perhiasannya, maka marilah, aku berikan kepada 

kamu harta benda (kekayaan) dan kamu akan kuceraikan dengan per- 

ceraian yang baik. Tetapi, kalau kamu menginginkan Allah dan Rasul- 

Nya dan kampung akhirat, maka sesungguhnya Allah telah meny'edia- 

kan untuk orang-orang yang telah mengerjakan kebaikan di antara 
kamu akan pahala yang besar.” (Our-an Surat Al Ahzab ayat 28- 29). 

Dimulai oleh Nabi dari "Aisyah. Nabi berkata : "Hai 'Aisyah ! hendak 

mengemukakan kepada engkau sesuatu hal, kuharap supaya engkau 
tidak tergesa-gesa menjawabnya, sebelum engkau bermusyawarat 

dengan ibu bapa engkau.” 'Aisyah bertanya : “Apakah itu ya Ra- 
sulullah ?” Lalu beliau membacakan kepada ayat yang tersebut tadi. 

Kata "Aisyah : "Apakah tentang engkau, ya Rasulullah, sava mesti 
bermusyawarat dengan ibu bapa saya 2" Tidak ! melainkan sava memi- 
lih Allah dan RasulNya dan kampung akhirat. Dan saya minta kepa- 
da engkau supaya jangan engkau ceritakan jawaban saya ini kepada 
salah seorang dari isteri-isteri engkau mengenai apa yang saya ucapkan 
tadi.” Jawab Nabi setiap perempuan yang menanyakan itu kepadaku, 
niscaya akan kuberitakan. Sesungguhnya Allah tiada mengutus aku 
untuk "menyulitkan dan tidak pula mencari-cari kesulitan, melainkan 
Allah mengutus aku menjadi guru dan memudahkan urusan. 


NABI MENJAUHKAN DIRI DARI ISTERINYA SELAMA SEBULAN 
Naa aa “khai 1G Manan MAS AN 
M2 AN NU JAN AN 
KAS AYA aga PA AA Na KA SEKA SA ee 


EA GEN Bapa 


LAN Aa Ie —a PN Peta 


2121713 0 La YUL 11 Ma 1 / S 
Ea ya Ana Aa SG YA oh an an LA 


191 


192 





—. ajar ) PP YA Pan, 
209 palu NG sepat, MPN 
1 YAA 14 TKA 


GA, AI tahap ana 


mp6 ». LA 0 Sah 3 

na ban 2G 

obok Aa Se KESAN ena | 

ee p npades & 1 LAS 
Ka KA Aan 


2 201, ON pt Up, Cc AA 7 TA 
Ag 
PEKAN c Don pake Apa | 
A5 aa Lalang. 31 2 
ana “ TAU pena 


225 MA YNA e/ Pa “ ANA 


Van 1 74811 


Lg K ae el 2 or. 11 12051 gu ” Pe 
Nana Apa 9251 


da, le Nana Ay 


Aeon 
$ “As el 7. 1 #3901 01 ae OA Ay 22 30 erL 
“LAS Sigra AAN WAN YNA G- 
#1 . k 
3 
Aa 
2 1 


MIL an 
bsa DA paben Ya 


ey DN P 


SENANG ajaaa 


pot gp 


Les Ce NS £ ASN 
nb Sia Aina SAI 
Ld Aa Le 

AGEN MO aa Ng US 


Gea OP Gd Pap Ne Ea aa 
& AA seb dlas PAP 


/ 4 
G3 Hae PPA KUR AU TO LAI 24, KTA tlg 1 


LA Ted EN AP 


3011 
Ju Tara 


Tj banya 
BG KANAN Ia 
KN GI NA 3 
De KO LN ea 

2 
PAN LA A 
SL Ia, KAP AROT 
NA LI LG TKA 
AN ON 


031 AI 


2A AG 2 Ikat B1 HJ 2S 
3 Ya 


P3) GAYA 8 Naa NA ol, GA UNA 


0 L Dg SE BINA 


193 


299. 


194 


Lah ho "LOL JL Ma Mal Jl u1Iy Ot nd / 
. 


S9 na | sa A5 Joel — : S3 


2 2141 DL AK aa TR 03 h 
KA Yur Aa PI Au RA 
23 


BNP PALU RE 


Sh 
SIA SA AI Fa ae AT 
100 14K 0.0) 20311 1 Pa 
peak Ana 8. - 
2 ., PAI ITL 70 « 7. @ ed 
ARP AA NONE KA SPA GAB AANG 


KA pia Sia son A 


PAUD 0 


2 LI 4 o 
AYAT ANA NAN TA PA 
/ 3 NA UM Me Lupa 4 101 eL » . . P Ki 4 
BE AM Sea anbuga ea AN 
.. AN LA Oa POP 
aga Ana 
Dari 'Umar bin Khattab r.a. katanya : 


"Setelah Nabi Allah s.a.w. menjauhkan dirinya dari isteri-steri beliau, 
saya masuk ke dalam mesjid, kebetulan orang banyak sedang memukul- 
mukul batu kecil, mereka mengatakan : “Rasulullah s.a.w. telah men- 
ceraikan isteri-isterinya.” Hal itu terjadi sebelum ada perintah hijab 
(mengadakan tabir), Saya berkata (dalam hati): "Sesungguhnya hari 
ini saya hendak mengetahui (keadaan yang sebenarnya).” Lalu saya 
masuk ke rumah “Aisyah dan mengatakan : "Hai puteri Abu Bakar ! 
Apakah perbuatanmu telah sampai menyakitkan hati Rasulullah 


s.aw. ?” “Aisyah menjawab - "Engkau tidak perlu campur tangan hai 


Ibnul Khattab ! Kewajiban engkau hanyalah berkenaan dengan anak 
engkau !” Kemudian saya masuk ke rumah Hafshah binti Umar dan 
mengatakan kepadanya : "Hai Hafshah ! Apakah perbuatanmu telah 
sampai menyakitkan hati Rasulullah saw. ? Demi Allah ! Engkau 
tahu bahwa Rasulullah saw. tidak mencintai engkau. Kalau tidak 
karena saya, niscaya Rasulullah saw. telah menceraikan engkau.” 





Lalu Hafshah menangis dengan tangis yang amat keras. Kemudian 
sava menanyakan kepadanya : "Di mana "Rasulullah saw. ?" Dia 
menjawab : “Di bilik tempat menyimpan barang-barangnya !" 

Lalu saya datang ke situ, kebetulan saya bertemu dengan Rabah, 
buiang Rasulullah s.a.w. sedang duduk di atas bendul, menjuntaikan 
kakinya ke tangga yang terbuat dari kayu vaitu pohon korma yang 
di atas tangga itu Rasulullah s.a.w. naik dan turun Lalu saya memnang- 
gilnva : "Hai Rabah ! Mintakanlah keizinan kepada Rasulullah s.a.w. 
(untuk masuk) !” Rabah melihat ke dajam bilik, kemudian dia me- 
lihat kepadaku, dengan tidak berkata sepatahpun Kemudian surya 
berkata sekali lagi : " "Hai Rabah! "Hai Rabah! Mintalah keizinan 
untuk saya kepada Rasulullah s.aw. ! Sesungguhnya saya mengira 
bahwa Rasulullah saw. menduga kedatangan saya im untuk urusun 
Hafshah. Derni Allah ! Kalau seandainya Rasulullah s.a.w menyuruh 
saya menetak kuduk Hafshah niscaya saya tetak kuduknya. Dan saya 
mengeraskan suara, lalu Rabah memberikan isyarat supaya suya naik 
(masuk). Lalu saya masuk menemui Rasulullah s.a.w. kebetulan beliau 
sedang berbaring di atas tikar, saya duduk dun beliau menyempur- 
nakan letak sarungnya “dan tidak ada kain yang lain. Kebetulan 
tikar telah berkesan pada rusuk beliau. 


"Saya melihat dalam bilik simpanan Rasulullah s.a.w. kebetulan 
saya menampak seonggok jagung, kira-kira segantang dan sebanyak 
itu puwi biji garaz di tempat lain dalam bilik. Dan kebetulan pula 

sehelai kulit yang sudah kering tergantung, lalu saya tidak dapat 
menahan air mata mengalir. Nabi bertanya : "Apakah yang menye- 
babkan engkau menangis, hai Ibnul Khaththab?” Saya menjawab : 

"Ya Nabi Allah ! Mengapa saya tidak akan menangis sedang tikar 
ini telah membekas di rusuk engkau. Di sinilah bilik simpanan engkau, 
tiada saya lihat selain dari apa yang dapat saya lihat. Itu Kaisar 
(Raja Rumawi) dan Kisra (Raja Parsia) berada dalam buah-buahan 
dan sungai-sungai (serba cukup), sedang engkau Rasul Allah s.a.w. 
dan pilihanNya, begini keadaan bilik simpanan engkau!” Nabi men- 
jawab : "Hai Ibnul Khath thab! Apakah engkau tiada merasa senang, 
bahwa akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?” Saya berkata: 


195 


196 













"Ya. merasa senang”” Dan ketika saya masuk, sava melihat perasaai 
marah terbayang di muka Nabi. Lalu sava berkata - "Ya. Rasulullah! 
Apakah vang menimbulkan kesulitan kepada engkau berkenaan Je: 
ngan isteri-isteri engkau? Kalau sekiranya engkau menceraikan merekg 
maka sesungguhnva Allah dipihak engkau juga para Malaikat, Jibril 
Mika-il, saya, Abu Bakar dan orang-orang yang beriman semuanya 
di pihak engkau.” Jarang sava mengucapkan perkataan dan memuji 
Allah dengan perkataan itu, melainkan savg mengharapkan kiranva 
Allah membenarkan perkataan yang saya ucapkan itu. Maka turunlah 
ayat yang menyuruh pilih » "Mudah-mudahan Tuhannya kalau kamu 
diceraikannva mengganti dengan isteri-isteri yang lebih baik dari 
kamu.” (Our-an surat At Tahrim ayat S). Dan kalau kamu, berdua 
bantu-membantu melawannyg--maka sesungguhnva Allah Pelindung: 
nya, juga Jibril, orang beriman yang saleh. selain dari itu Malaikat: 
malaikat membantunya pula.” (Our-an Surat At Tahrim ayat 4). 'Aisvah 
binti Abu Bakar dan Hafshah binti 'Umar, bantu-membantu menghada- 
pi isteri-isteri Nabi yang lain. 

"Saya bertanya : “Ya Rasulullah! Adakah mereka fisteri-isteri itu) 
telah engkau ceraikan?” Nabi menjawab : "Tidak! Saya berkata: 
"Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya masuk ke dalam mesjid. sedang 
orang Islam mereka memukul-mukul batu kecil, mereka mengucap: 
kan: "Rasulullah s.a.w. telah menceraikan isteri-isteri beliau!” Apa: 
kah saya akan pergi memberitakan kepada mereka, bahwa engkau 
tiada menceraikan mereka?” Nabi menjawab: “Baik, kalau engkau 
mau!” Saya senantiasa berbicara sehingga perasaan marah tampak 
hilang dari air muka Nebi, sampai beliau tertawa dan kelihatan 
laringnya dan taring beliau paling baik. Kemudian Nabi turun (dari 
bilik) dan sayapun turun dan berpegang dengan tangga pohon korma 
itu. Nabi turun seolah-olah apa yang dipegang beliau dengan tangan- 
nya berjalan di atas bumi. Saya berkata : "Ya Rasulullah! Engkau 
berada dalam bilik hanya baru dua puluh sembilan hari” Nabi 
menjawab : "Bulan ini hanya dua puluh sembilan hari.” Kemudian 
saya berdiri di pintu mesjid dan menyerukan dengan sekeras-keras 
suara : “Rasulullah s.a.w. tidak menceraikan isteri-isterinya.” Kemudi- 
an turunlah ayat ini : "Apabila datang kepada mereka suatu urusan 


(kejadian). berupa keamanan atau ketakutan (kecemasan), mereka 
siarkan saja Kalau mereka pulangkan hal itu kepada Rasul, Kepada 
pemegang urusan (pemimpin) di antara mereka. tentu epngn 
yang menvelidiki urusan itu lebih dalam dapat mengetahuinya. 

(Our-an surat An Nisa' avat 83). Kata Umar : "Sava termasuk orang 
yang menyelidiki urusan itu lebih dalam. Dan Allah 'Azza Wajalla 
menurunkan pula avat menvuruh pilih.” 


55 213 ia AN Pak, 2Pe1h, P1 


opa SA U Be Naah ANN Yaga Na 
cu LA Lal Aya 21013 ia KA ?, KAN 5 AA 


aa Pd Ana ah al 
IA, Pai Mega san eela 3 
NS TA na Pel ORI Ken 


EGA I Panai Min « 25 
Site 34 kap 871 2 NA Gx P2 5 Lt 

PA AA Au an 1 ara? Tan er ang aa 
AE ANK CA 101 70 AM 
en CA TA SES sa '/ aa 
eng tniad 


IP ale . 
Sen Ao S6 BN (3 Ia C3 
SA, MANA CAB LNG AAN 
ya Senar GK NB A3 


Ga Shui S2 


AE 


2 Kapita 1 lal 


5 aa Gaal 


197 


198 


tu Ah OA YA Unp 1 e1yI 1 
: SEA” Tea pi Te TATAP 
2 ag cas de AIA AN 
Lelah ta OIL ye (31 to 21) . 
dag Yeo Ag ta, En On ola 4 
, Aa pa na pel Gn 
Jay uljo Lol y 031 ”” : : 
AP arora PG NAN Up Ui YON LT dat SANATA eh 
2 done as AA INUL AA, Anam SAS) 
122 TAMA 1 AI AL II j 
TAKE PRA Tp CNN NN OA 
aoliot SI oja - alan) Kab NM as 


2D Im NAM Mp aa 
A 2 1 Bt Ti ot 1d Ar 1 00031 3 NN 
Sela leleh Ke 
Op, Ta ta 1 SE A14 Tan Kung » 1 - 
- - » | “ na - - 5 2 - — 


rel 


0 p ' 
Ken mL LO11D Uettaa LA lal Ih ah 1 UN 
data Pe yag Ao Ta IE KI ena 


AL ena Ine” 7 29 3 0/0 P 204 9 - 
ASMARA Ii AN 3G 


EA Te Mn SDA LAN AP METAL 101. 
deedas alan (1G, en eun SAPI kalo “6 


PALA UAN V 031 110 lo Info ” 
SAN AA, Teh Sa IA SN 
ee 


PE ELIA Vifa LUIJ AL MS 

AA kr T Ng Ta DA P7 Lan ME 2" pl 
LA 2 Sand Gen aah 
1 


|) 
0 OI LAILIL 1 tt Ad 
| AN Ig V2 ANA Aa an 
AYAM AK EA paka 

MAN: LM UN JAN agita API LA 


£ Ke 
— 21 05 NO OI pas Ka NA3 Aan al ed yaaah 


P1 ABU 9 011101 201 031 14 


(3 pipi Sajo ah CE ka AI de 





p 0 Gal yto11 Jo P0 1 NA 1 TIA 
P3 t .- 3 . Ke. sa 
LS sen hn Keamikeya PAI e Ah Naa ag 


POJOK a10 10 DA GOD 110 AW A "1 
WA 53 Tan Kes AN yo ploop Balung Aa 
IG An MA AN Sa aa Ak Ma Ci ka 
Wan DA (SAN akan ta Aan 


Lt 


post 10 PN KD DAA Dat MA GI AAL LA 
KA LASNGAN Tas AS IS SS 


Dn et Dena aa Da PERAN BNN 2 
In Na 
BAN 


. Dari Abdullah bin Abbas r.a. katanya : 


"Setahun lamanya, saya ingin hendak menanyakan kepada Umar bin 
Khattab — tentang suatu ayat, tetapi saya tidak sanggup menanya- 
kan karena takut dan hormat kepadanya. Sampailah dia berangkat 
naik haji dan saya berangkat bersama-sama dengan dia. Setelah kem- 
bali pulang (dari mengerjakan haji) dan sampai di suatu jalan, dia 
menyimpang di suatu tempat untuk suatu keperluan dan sava berdiri 
menunggunya sampai selesai. Kemudian itu saya berjalan bersama 
beliau, lalu saya bertanya: "Ya Amirul Mukminin! Siapakah dua 
orang yang bantu membantu menentang Rasulullah s.a.w. dan antara 
isteri-isteri beliau?” Dia menjawab : “Ialah Hafshah dan "Aisyah!" 
Saya (Ibnu Abbas) berkata : ” Demi Allah! Sesungguhnya saya telah 
berniat hendak menanyakan hal ini kepada engkau semenjak tahun 
yang lalu, tapi saya tidak sanggup karena takut dan hormat kepada 
engkau.” Umar berkata : "Janganlah engkau berbuat begitu! Apa 
yang engkau kira saya mempunyai pengetahuan tentang Sesuatu, ta- 
nyakanlah hal itu kepada saya ! Kalau saya mengetahui, saya cerita- 
kan .kepada engkau. Demi Allah ! Sesungguhnya kami pada masa 
jahiliyah, kami tidak memasukkan perhitungan kaum perempuan, 
sampai Allah menurunkan tentang kaum perempuan apa yang di- 
turunkanNya dan memberikan hak kepada mereka apa vang diberi- 
kanNya. Pada suatu ketika, saya memikirkan suatu urusan, ketika itu 


199 


— 200 


isteri saya mengatakan : “Sebaiknya kalau engkau memperbuat begini 


dan begitu !”.Saya mengatakan kepadanya : "Mengapa engkau ikut 
serta, mengapa terjadi begini dan mengapa engkau turut memikirkan 
tentang apa yang saya hendak memperbuatnya ?” Dia menjawab: 
"Aneh, ya Ibnul Khaththab! Engkau tidak mau bersoal jawab (ber 
tukar pikiran), sedang anak engkau bersoal jawab dengan Rasulullah 
Saw. sampai sehari lamanya beliau menjadi marah.” 


”.'Umar berkata : "Lalu saya ambil cedar saya, kemudian pergi dari 


rumah saya, sampai masuk ke rumah Hafshah. saya menanyakan 
"Hai anakku ! Adakah engkau membantah Rasulullah s.a.w. sampai 


sehari itu beliau menjadi marah?” Hafshah menjawab : "Demi Allah! 


Sesungguhnya kami bersoal jawab dengan beliau.” Saya berkata: 


"Tahukah engkau bahwa saya memperingatkan (menegur) engkau, - 


hukuman Allah (siksaan) dan kemurkaan Rasulullah? Hai Anakku! 
Janganlah engkau terpengaruh oleh perempuan yang mengagumi ke- 
cantikannya dan kecintaan Rasulullah s.a.w. kepadanya.” /Lemudian 
itu saya pergi sampai masuk ke rumah Ummu Salamah karema dia 
kerabat saya. Saya bercakap-cakap dengan dia dan Ummu Salamah 
mengatakan kepada saya : "Engkau aneh, hai Ibnul Khaththab! 
Engkau telah mencampuri segala urusan, sampai engkau hendak 
mencampuri urusan Rasulullah s.a.w. dengan isteri-isteri beliau.” 
( Ucapannya itu) menimbulkan kesan dalam hati saya, sebagiannya 
menyinggung perasaan saya. Lalu saya pergi meninggalkannya. Saya 
mempunyai seorang kawan dari kaum Anshar. Kalau saya tidak da- 
tang (kepada Nabi), dia yang menyampaikan berita kepada saya. Se- 
baliknya kalau dia tidak datang, saya menyampaikan kepadanya. Kami 
di waktu itu mencemaskan serangan seorang raja dari raja-raja Ghas- 
san, diberitakan bahwa dia bermaksud hendak menyerang kami. Hati 
kami penuh kecemasan terhadap itu.” 


"Maka datanglah kawan saya dari kaum Anshar itu mengetuk pintu 
dan mengatakan: "Bukalah pintu, bukalah pintu!” Saya bertanya : 
"Apakah kaum Ghassan datang menyerang?” Dia menjawab: "Lebih 
hebat dari itu! Rasulullah sa.w. telah menjauhkan diri dari ister- 
isteri beliau” Saya berkata (dalam hati) : “Celaka Hafshah dan 


'Aisyah!” Kemudian saya mengambil pakaian saya dan berangkat 





sehingga datang menemui Rasulullah s.a.w. kebetulan Rasulullah s.a.w. 

berada di bilik simpanannya yang dinaiki dengan tangga. Seorang 

bujang Rasulullah s.a.w. yang berkulit hitam duduk di kepala tangga. 

Saya berkata : "Ini Umar, lalu saya diizinkan masuk, saya ceritakan 

kepada Rasulullah s.a.w, cerita ini. Setelah saya sampai kepada ceri- 

ta Ummu Salamah, beliau tersenyum. Beliau tidur di atas tikar lang 
sung tidak ada alasfiya dan dibawah kepala beliau ada bantal dari 
kulit yang disamak berisi sabut (serabut) dan di dekat kedua kaki 
beliau seonggok biji garaz dan dekat kepala beliau tergantung sehelai 
kulit. Saya melihat bekas tikar dirusuk beliau, lalu saya menangis. Na- 
bi bertanya: “Mengapa engkau menangis?” Saya menjawab: "Ya 

Rasulullah ! Sesungguhnya Kisra (Raja Parsia) dan Kaisar (Raja Ru- 
mawi) dalam keadaan mewah, sedang engkau Rasulullah s.a.w. (hidup 
begini)” Rasulullah s.a.w. berkata : "Apakas ergrau tidak merasa 
senang, kalau dunia untuk keduanya dan akhirat untuk engkau?” 


pro atu en L 


DA SANA Lag Dog en NAN 


& 2 


o II , PANGAN AA YG LA Ng Aa Jp 
221 141 41 da1 


nga NA Ma ag 
Ke AN KA SG LI pat PSA 
ZA GL, 010 1 Dotenta (01 LA NN Pu 0 12 
SI bapa o de Se 55 ago Bean an 


Ka 1G JA ala Ea, 26Y Gindas KA 
9 ya 0221 251 


27 2 
KE ANN AA SBN 20 
Lc PAP AL 11 101 g17e 
Sa Sal TA Maen Aales inna 
aj te ". SI KI 1 ea MAP AA " Kana 2 ta ol 


ARA SEN 


201 


sk RANOE, 


hto pt po 2 ? 4 111 


Se EPL SIGN Lc e/ "GA 


te / ne g PD ALA ng Noh 
2 AT PAN YG CI pa 2G 


CA LO LM, e re K" oz ? 

SA SN aah Op Pa KA Saha 

Ke Aha “6 he717 0 era pol pt 

MN mag aa Slas A 1 

On Pi a 8 P & 

Bigo NE 2G s0 ser Sana 
el BIT Lead pe Keran “3 2 “hd 2, 

Coke ?/ Wen ata EL NE 

ESAI wa: KI aa 1 Pir 

ai Aa Te rug P0 PA 23 Bra P 

Bada Deh Kg sheila, “3 

" AA IT 1 AK GI 

AN Ip PN DE Pra Ioseek 


1 017 0/4 9 3 et ea “ Ts 


rae Ahsan bni lp 
AAN BNNK seb 
EK CERIA ag Subs aa Kas 
PA NG ANA Kp TAI Lana 
KPI AI AA ANAK GRAN, YA NAKAA TA KM UT 
Of) 011 


Heal Sh 5 6 Lan onta” 2 AA 
PAN: FTA RAAAC AS EA e1 


ea 


A 





2.3 Ke TAN Xx 18 yanah 4711 TA (2? 1 
DIN A3 ah NET OEM oat aan 5 yaa 


ta / PMA aw Ja 20011 TA RON P0 R01 13 
SEL Leah SALA 3 
@ Ala ye 70110 


HA SEN A NEA 


#41 n, NG Le) ol 


P e Je 3701973 La 
aa & Yaa 2 Agum WA Ben NS Semak 
e Ly 01 1 14 2 Pd F3 
NASA NA eneng an 


rerata Ka PANEN NAN 
KAA ea SA rn JELAS 
CEK HAN IG CON PNG AYAT KANAN 
AN Kane HANYA hah TAAPA SA AYA "75 
pak IL SER Gaes 
Ia BA Wap 5 
& Le 2 SA 
KA ORA AC KE NG AN Uk, 
& He La Le NE 
BAN pake na Sinar 


, PU. Bea ea PER MU MA Pn ' 
La 5, roger ke EPA 
et 2 OKU 


Hb aan mba Yan de Ke Ie 


203 


301. 


204 


. kaum yang dikuasai oleh perempuannya. Maka terjadilah, perempuan 


1 0117 POM 071 1 


Kab as TEBAK Hua Er MA 23 


pe RR an Yak NO e .L pn Ag 
Sal Naa 1 hi yan "Aa Sal AR AKAN 1 

PE NAAM 10201 .7 ly 
Pa ee Naa 


Pu 
ba 


KE RA "1 


AIA KA AS Ken oi 
Ca Plan LRT “ag 10), Pd KAL “re Oo y 


S An 3 Peda 2. 44 .37 
Aden Banda Dt ae Da PA 
La PP KAA 21 1 ta! PA 

dang NA 


Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : 


"Saya selalu mempunyai hasrat hendak menanyakan kepada Umar 
bin Khaththab, dua orang perempuan dari isteri-isteri Nabi s.a.w. 
yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala : "Kalau engkau berdua 
tobat kepada Allah (itu lebih baik) dan hati engkau keduanya telah 
tertarik. (kepada -kesalahan).” (Our-an surat At Tahrim ayat 4). Sampai 
'Umar naik haji dan saya "naik haji bersama dengan dia. Setelah 
kami berada di suatu jalan, "Umar menyimpang, lalu saya menvim- 
pang pula bersama dengan dia membawa suatu perkakas dan dia 
buang air besar. Kemudian itu dia datang kepada saya, lalu saya 
mencurahkan air kepada kedua tangannya dan dia beruduk. Lalu 
saya bertanya : "Ya Amirul Mukminin! Siapakah dua orang pe 
rempuan dari isteri-isteri Nabi sa.w. yang Allah 'Azza Wajalla telah 
berfirman mengenai keduanya : "Kalau engkau keduanya tobat 
kepada Allah (itu lebih baik) dan sesungguhnya engkau keduanya 
telah tertarik (kepada kesalahan). "Umar menjawab : "Wah, aneh hai 
Ibnu Abbas! Keduanya ialah Hafshah dan 'Aisyah.” Kemudian "Umar 
meneruskan ceritanya Katanya : "Kami kaum Oureisy menguasai 
kaum perempuan. Setelah kami datang ke Madinah, kami mendapati 
















kami belajar dari perempuan mereka. Tempat tinggal sava dalam ling: 
kungan keluarga Bani Umavvah bin Zaid di pinggir kota. Pada 
suatu hari, sava marah-marah kepada isteri sava dan ketika itu dia 
membantah perkataan saya. Lalu saya menyalahkan perbuatannva 
membantah perkataar saya itu. Dia menjawab: 
menyalahkan perbuatan sava membantah perkataan engkau? Demi 


"Mengapa engkau 


Allah! Sesungguhnya isteri-isteri Nabi s.a.w. membantah perkataan 
beliau dan salah seorang di antaranya menjauhi beliau sampai malam.” 
Lalu saya berangkat dan masuk ke rumah Hafsah, menanyakan 
"Benarkah engkau membantah perkataan Rasulullah saw. ”” Dia 
menjawab: “Ya!” Saya bertanya lagi : “'Betulkah salah 
di antara kamu menjauhi beliau sampai malam?” Dia menjawab: ata" 
Saya berkata : “Sesungguhnya malang siapa yang memperbuat de- 
mikian dari antara kamu dan dia merugi. Adakah seseorang kamu 
merasa aman dari murka Allah, disebabkan murka Rasulullah s.a.w.? 
Kalau begitu dia pasti binasa. Janganlah engkau membantah Ra: 
sulullah s-a.w. dan jangan meminta apa-apa kepada beliau, melainkan 
mintalah kepada saya apa yang engkau rasa perlu! Janganlah engkau 
terpengaruh oleh karena tetangga engkau (madu engkau) lebih cantik 
dan lebih dicintai Rasulullah s.aw. dari engkau (dimaksudnya 
'Aisyah).” 

"Kata "Umar : “Saya mempunyai tetangga dari kaum Anshar. Kami 
berganti-ganti datang menemui Rasulullah s.aw. Dia datang satu 
hari dan saya satu hari. Dia datang kepada saya membawa berita 
tentang wahyu dan sebagainya dan saya datang pula kepadanya 
(waktu giliran saya) serupa itu pula. Kami pernah mempercakapkan 
bahwa Ghassan, telah memasang teropa (mempersiapkan) kuda untuk 
menyerang kami. Kawan saya itu pergi (menemui Nabi) dan kembali 
di waktu senja diketuknya pintu saya dan saya dipanggilnya, lalu 
saya ke luar menemuinya. Dia mengatakan : "Telah terjadi suatu 
peristiwa besar!” Saya bertanya: "Apakah itu? Apakah kaum . Ghassan 
telah datang (menyerang)?” Dia menjawab : “Tidak! Bahkan, lebih 
besar dan lebih hebat dari itu: Nabi s.a.w. telah menceraikan isteri- 
isterinya.” Saya berkata : "Sesungguhnya Hafshah telah malang dan 
rugi. Saya menduga, bahwa ini akan terjadi.” 


.seorang 


205 


206 


"Setelah sembahyang Subuh sava memakai pakaian saya, kemudian 
berangkat dan masuk ke rumah Hafshah dan dia sedang menangis. 
Lalu saya bertanya: "Apakah kamu telah diceraikan oleh Rasu- 
lullah s.aw.?” Dia menjawab: — “"Sava tidak tahu, lihatlah beliau se- 
dang menjauhkan dirinya di bilik simpanannya!” Sava datang bertemu 
dengan seorang bujang yang berkulit hitam dan saya mengatakan : 
"Mintakanlah (kepada Nabi) izin masuk untuk "Umar!" Lalu dia masuk 
kemudian ke luar kembali menemui saya dan mengatakan : Sesung- 
guhnya saya telah menyebutkan permintaan engkau kepada beliau, 
tapi beliau diam saja. Lalu saya berjalan, Sehingga sampai dekat 
mimbar dan duduk di situ. Kebetulan dekat mimbar itu sekumpulan 


orang duduk bersama-sama sebagiannya menangis. Saya duduk se- 


bentar, kemudian saya didesak oleh perasaan saya (hendak menemui 
Nabi). Saya datang kembali menemui bujang tadi dan mengatakan: 
"Mintakanlah keizinan masuk untuk Umar!” Lalu dia masuk dan ke- 
luar kembali, mengatakan : "Sesungguhnya saya telah menyebutkan 
permintaan engkau kepada beliau, tetapi beliau diam saja.” Lalu 
saya pergi, kebetulan bujang tadi memanggil saya, mengatakan : “Si- 
lakan masuk karena beliau telah mengizinkan engkau!” Lalu saya 
masuk dan memberi salam kepada Rasulullah s.a.w. kebetulan ketika 
itu tikar telah membekas di rusuk beliau. Saya bertanya : "Apakah 
engkau telah menceraikan isteri-isteri ergkcu, ya Rasulullah?” Lalu 
beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan : “Tidak! Saya mengu- 
capkan : "Allahu Akbar! Kiranya engkau melihat keadaan kita, ya 
Rasulullah! Kita kaum Oureisy menguasai perempuan. Setelah kita 
datang ke Madinah, kita dapati kaum yang dikuasai oleh perempuan. 
Maka terjadilah, perempuan-perempuan kita belajar kepada perem- 
puan-perempuan mereka. Pada suatu hari, saya marah-marah kepada 
isteri saya lalu dia membantah perkataan saya. Saya menyalahkannya, 
karena dia membantah perkataan saya. Dia menjawab: “Tidak boleh 
engkau menyalahkan saya karena membantah perkataan engkau. Maka 
demi Allah, sesungguhnya isteri-isteri Nabi membantah perkataan 
beliau dan salah seorang di antara mereka menjauhi Nabi dari siang 
sampai malam.” Saya berkata : "Sesungguhnya malang siapa yang 
berbuat demikian di antara mereka dan rugi. Adakah merasa aman 





salah seorang di antara kamu dari murka Allah kepadanya, disebab- 
kan murka RasulNya? Kalau begitu dia pasti binasa.” Lalu Rasulullah 
Saw. tersenyum mendengarnya. Saya berkata : "Ya Rasulullah! 
Sesungguhnya saya telah masuk ke rumah Hafshah dan mengatakan : 
"Janganlah engkau terpengaruh oleh karena tetangga ( madu) engkau 
lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah s.a.w. dari engkau!” 
Lalu Rasulullah s.a.w. tersenyum sekali lagi.” 


"Saya bertanya: "Bolehkah saya terus di sini ya Rasulullah?” Nabi 
menjawab: "Ya, boleh!” Lalu saya duduk dan mengangkat — kepa- 
la (untuk memperhatikan) apa yang ada dalam rumah. Demi Allah! 
Tiada sesuatu yang nampak saya lihat selain tiga onggokan (bahan 
makanan). Lalu saya mengatakan: Do'akanlah kepada Allah, ya 
Rasulullah, supaya Allah melimpahkan kekayaan kepada umat engkau. 
Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kekayaan kepada bangsa 
Parsia dan Rumawi sedang mereka tiada menyembah Allah. Lalu beliau 
menepatkan duduknya, kemudian itu berkata: "Apakah engkau masih 
dalam rigu, hal Ibnul Khatthab ?,” Saya menjawab: "Mohonkanlah 
ampunan kesalahan saya, ya Rasulullah!” Beliau telah bersumpah tidak 
akan datang ke rumah isterinya selama satu bulan, karena sangat ter- 
singgung perasaan beliau dari tingkah laku mereka, sampai beliau 
ditempelak (dicelaJoleh Allah 'Azza Wajalla.” 


SESUDAH THALAK TIGA 
ME pera “u0 “ta ol, Ie 401 


, Mapan ak Lha 111119 
menga? 9 Aja agan as PA tan 
|) 

MA IA 
A1 aa Pad Sel pn panen 111 apl 


53 

cal 
aka Ape SAE , 
GIE KAK SAN Lae Ka dA 


. 
# 


Ae 01 Ae 


207 


- 


Oka NE 231 CAB AG era 
KAA TA GI CON 


e/ je 16 An pu Ba Oni DAN 
55 LA FAKWIA NG bl As 


. . e Ta U " 
ka NK “7 Sai 32 He sa Ka 


302. Dari Fatimah binti Oais r.a. katanya: 


"Bahwa Abu Amru bin Hafas menceraikannya dengan perceraian yang 
keriga kali, sedang dia pergi jauh. Abu Amru mengirimkan kepada 
wakilnya untuk Fatimah jagung, lalu perempuan itu tidak merasa 
senang dengan kiriman itu. Wakil itu mengatakan: "Demi Allah! 


Kami tidak berkewajiban apa-apa memberi engkau sedikitpun. Lalu 


perempuan itu datang menemui Rasulullah saw. dan menyebutkan 
hal itu kepada beliau. Nabi berkata: "Engkau tidak akan mendapat 
nafkah dari padanya.” Nabi menyuruhnya Supaya menghabiskan masa 
iddahnya di rumah Ummu Syarik Kemudian Nabi mengatakan: 
"Perempuan itu banyak dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. Sebab itu 
hendaklah selama dalam 'iddah, diamlah engkau di rumah Ibnu Ummu 
Maktum karena dia seorang yang buta, boleh engkau membuka kudung 


di situ. Apabila 'iddah engkau telah liwat, beritahukanlah kepadaku!” 
Kata Fatimah: "Setelah 'iddah saya liwat, saya ceritakan kepada Nabi, 


bahwa Mu 'awiyah bin Abu Sofyan dan Abu Jaham keduanya meminang 
saya.” Rasulullah s.a.w. berkata: "Adapun Abu Jaham seorang laki-laki 
yang suka memukul isterinya dan adapun Mu awiyah seorang miskin, 
tiada mempunyai harta. Kawinlah engkau dengan Usamah bin Zaid!” 


Tetapi saya tidak suka kepadanya Kemudian itu Nabi mengatakan 


sekali lagi: "Kawinlah engkau dengan Usamah!” Lalu saya "kawin 
dengan Usamah dan Allah mengadakan kebahagiaan dalam perkawinan 
itu dan ada yang iri hati melihat keberuntungan saya dengan dia.” 





PEREMPUAN YANG DICERAIKAN BOLEH KELUAR RUMAH BILA 
PERLU 


OA td EPA 


Ws IE S6 IE 


PENA LA NK ee 


s2 La No PU Ya Ju WP 
Noya 2 KANG ee 26 


303. Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: 


"Bibi saya diceraikan suaminya dan dia bermaksud hendak memetik bu- 
ah kormanya. Lalu ada orang yang mencegahnya dan melarangnya ke 
luar. Dia datang menemui Nabi s.a.w. dan beliau mengatakan: “Boleh 
keluar! Petiklah kormamu, mudah-mudahan engkau bersedekah atau 
mengerjakan perbuatan baik.” 


Ar PN aan ARA 


'IDDAH PEREMPUAN HAMIL, MELAHIRKAN ANAK 
Yah Ke ay Pop 3 hh PL PN Ra 
EA MEN aa KE 
$ h ni 3 lh 
2. 


2-3, at TATAP, PAPAN AAN Aur 
da 5 Hana bata Menu Da 
Ken Ta YAAA yu M GMN oh eta aa 
KAL In ebndn ) HL 
bea uh NAS tag ESA Ar LN irma 


2 


ef ye Pe 01 1 Ja yo1 » Bae, 
Sial Lana esa NA II La Sa is 
La 44 Ip No ya uap AU 
Gal GL 366 233 La aa 
": 3 AZ LA 2107 
209 


304. Dari Abdullah bin '"Utbah r.a. katanya: 


Setelah suci dari darah nifas, dia berhias kalau-kalau ada orang yang 
hendak meminang. Lalu datang kepadanya Abu Sanabil bin Ba'kak 


BERKABUNG HANYA DIBOLEHKAN TIGA HARI, KALAU BUKAN 


305. 


210 


"Bahwa Subai'ah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia adalah 


isteri Saad bin Khaulah, dalam keluarga Bani 'Amir bin Lu-ai dan dia 
termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Sa'ad diwafatkan di wak- 


tu haji Wada', meninggalkan isterinya Subai'ah yang sedang hamil. 
Tidak lama sesudah suaminya wafat, Subai'ah melahirkan anaknya. — 


(seorang laki-laki dari Rani Abdud Dar) mengatakan kepadanya: "Me- 
ngapa engkau saya lihat berhias. Boleh jadi engkau mengharapkan ka- 
win lagi. Bahwa engkau, demi Allah, belum kawin sebelum liwat empat 
bulan sepuluh hari” Kata Subai'ah: "Setelah Abu Sanabil mengatakan 
hal itu kepada saya, saya berpakaian di waktu sore, langsung datang 
menemui Rasulullah s.a.w. dan menanyakan hal itu. Nabi menfatwakan 
kepada saya, bahwa sayu telah boleh kawin sesudah saya melahirkan 
anak. Beliau menyuruh saya supaya kawin, kalau saya setuju.” 


KARENA an Lt SUAMI 


je 8 / Lha 70 1 AR 


ye Lon . Ia 
pagan e/ 4 2 0184 1 
IN - : 

LA 425) 3 KE ab 
#5 
g yten3 

Dari Ummu Habibah r.a. katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak dibolehkan perempuan yang ber- 
iman kepada Allah dan hari akhirat berkabung karena orang yang 


meninggal dunia, lebih dari tiga hari, kecuali kalau meninggal-suaminya, 
boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari.” 


LAN (PERCERAIAN SESUDAH TUDUH MENUDUH) 


# . 4 Ph L) ? . @/ 
z NASI 33 SAN ep ana NA 
2 Sa 3 - - Rai? 





306. 


LA 


RAP Kat 
C Na Ng cet el yel "24 
LAN 3 3333 ag PEKAN 


is 
t3 
TN 
TR 
@' 
Pa 
TE 
as 
Fx 
CC. 

AR 
GX 


—APA SUSUNAN DAN, 
HABIS KAOS 


Z4, hd) ee) PP Ou 


dapa aa Ip SA Ie HEnUs 


Pa YA NA Ka ag SN AI AG BO 
@/ ./ Pi 4 4 7 
Pea £ SA LAN 
@' 


Ne 
B1 0 Kal 3 0/3 1 


A3 5, AN Jan II S3 
3 Yg 80. yh 11 Lam 


Baba AN Ae 3 va 
0g ! 10 Ted 119 

Ea Le pat st balas 15 as Ea 

VM LAI J 

LK MANA CAN En 2 ane 


os yg 00 1 


AA Ou (& 


Dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi r.a. katanya: 

”Bahwa 'Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin 'Adi Al Anshari, 
menanyakan: “Bagaimana pendapat engkau, hai 'Ashim, kalau seorang 
laki-laki (suami) mendapati bersama isterinya seorang laki-laki lain, 
bolehkah dibunuhnya laki-laki itu, lalu dia dibunuh pula, atau apa yang 
akan diperbuatnya? Maka tanyakanlah hal itu untuk saya kepada 


aa 


211 


212 


Rasulullah s.aw, hai 'Ashim!” Lalu 'Ashim menanyakan kepada 


Rasulullah s.a.w. dan beliau tidak menyukai pertanyaan itu dan 


mencelanya, sehingga 'Ashim merasa kurang senang (keberatan jterhadap 
apa yang didengarnya dari Rasulullah s.a.w. Setelah 'Ashim pulang ke 
rumahnya, datanglah 'Uwaimir dan menanyakan: "Hai 'Ashim! Apakah 


Jawab Rasulullah s.a.w.?” Kata 'Ashim kepada 'Uwaimir: "Engkau tidak 
mendatangkan kebaikan kepada saya, karena Rasulullah s.aw. tidak 
suka mendengarkan pertanyaan yang engkau suruh tanyakan kepada 
beliau” Kata 'Uwaimir: “Demi Allah! Saya tidak akan berhenti, 
sebelum saya sampai bertemu dengan Rasulullah s.a.w. 


z5 


"Lalu 'Uwaimir pergi sampai bertemu dengan Rasulullah s.a.w. ketika 
beliau sedang di tengah orang banyak. 'Uwaimir bertanya: "Ya Rasulul- 
lah! Bagaimana "pendapat engkau tentang seorang laki-laki (suami) 


yang mendapati bersama isterinya seorang laki-laki lain, akan dibunuh- 


nyakah lalu dia dibunuh pula, atau apa yang akan diperbuatnya?” 


Rasulullah s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya telah turun ayat tentang 
engkau dan isteri engkau, maka pergilah dan bawa dia ke sini!” Kata 
Sahal: "Lalu keduanya tuduh menuduh, sedang masih bersama orang 
banyak dekat Rasulullah s.a,w. Setelah selesai tuduh menuduh, 'Uwai- 


mir berkata: "Saya mendustai perkawinan dengan dia, ya Rasulullah! 
Kalau saya terus memeliharanya.” Lalu perempuan itu diceraikan - 
kannya tiga kali, sebelum disuruh oleh Rasulullah s.a.w. ” 


PANAS 013 0» 


JIN AAN YO SIG CA Ierenanan NN 


yA Kai Ne 


101 2 


sa ah BALA YAA NA ea Ga 
Tea Tm HD Se Un PNG PRIA HNS mr Ya HA 

re aa Han 2“ Ar / Na Ga Pon Pad 2 
AE AMA IOI YA LA ja 

MN IN AS AL ha 

APN M1 hah, 1061 Tah ka ang 

dita a Pt EN KAU I 


& 





307. 


aa . “5 2 , UR 
AT ia KENA G5 Pa Fa AN 


Pk Pp, 7 ea Sh 


BAY en Jerlian Aa 31 


AA 2 Gay CE 


1 . me Vo Apt 
B1 65: Kg. Lala Kata Ke SSL, 
4, ya, PPALA PA On Pa Gt 
PE ,. AAA Wow Ta 


211 


“ P4 
PENA, SEN S AN Las v 
2 209 IU, tpg 0100), Dipake pa KS X 
PA MAN Alas 99 Ale Sa 
PL) e “ / 14 9 
Ra 2 an, KG An ana Tes Sisa 


4 ha ar 1 te ara 1 sa Ws nk 
or 1 


ee, Ka PRA 9. pen, Ba 14 DG 
Ha dad anta basa SIA 


Yt- 
1 itep P) PS ha 


Gen MESSAGE: Ga ask 
AAA KATA AAA TRAP Wara SA 


june) ja ed P 
2 
Dari Sa'id bin Jubair r.a. katanya: 
"Saya bertanya kepada Ibnu 'Umar: "Ya Abu Abdurrahman! Dua suami 
isteri yang tuduh menuduh, apakah diceraikan antara keduanya?” Ib- 
nu 'Umar menjawab: "Subhanallah, ya! Sesungguhnya orang pertama 
yang menanyakan hal itu ialah si Anu Anak si Anu Dia bertanya: 


"Yg Rasulullah! Bagaimana pendapat engkau, kalau salah seorang 
kami mendapati isterinya mengerjakan perbuatan keji (zira) apakah 


213 


214 


yang akan diperbuatnya? Kalau dia bicara tentu dia membicarakan 


suatu hal yang besar (menuduh berbuat jahat) dan kalau dia diam saja, 
berarti mendiamkan perkara besar pula.” Nabi diam saja tiida memberi- 
kan jawaban. Kemudian itu dia datang lagi kepada Nabi mengatakan: 
"Sesungguhnya apa yang telah saya tanyakan dahulu kepada engkau 
sekarang saya telah dicobai dengan itu (telah terjadi pada diri saya |” 
Lalu Allah 'Azza Wajalla menurunkan ayat ini, dalam surat Nur: 
"Orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) dan tiada mempunyai 
saksi (untuk membuktikan tuduhannya) selain dirinya sendiri, maks 
kesaksian seseorang itu (dapat diterima) jika dia bersumpah.dengan 
nama Tuhan empat kali, bahwa dia termasuk orang-orang benar. Dan 
sumpah yang kelima ialah, bahwa kutukan (laknat) Allah akan ditimpa- 
kan kepadanya, kalau dia termasuk orang-orang yang dusta. Tetapi isteri 
Itu dapat terhindar dari hukuman (rajam), jika dia mengemukakan 
pengakuan ( bersumpah) dengan nama Allah empat kali, bahwa suami- 
nya itu termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima ialah 
bahwa kemurkaan Allah akan ditimpakan kepadanya, jika suaminya 
termasuk orang-orang yang benar.” (Ayat 6—9). 
"Nabi membacakan ayat-ayat itu kepada orang yang bertanya, meng 
ajarnya, memberikan peringatan kepadanya dan memberitakan, bahwa 
siksaan dunia lebih ringan dari siksaan akhirat. Orang itu berkata: 
"Demi Tuhan yang mengutus engkau membawa kebenaran! Saya tidak 
berdusta menuduhnya.” Kemudian Nabi memanggil perempuan, isteri 
orang itu mengajarnya, memberikan kepadanya dan memberitakan, 
bahwa sikaan dunia lebih ringan dari siksaan akhirat. Perempuan itu 
berkata: "Tidak! Demi Tuhan yang mengutus engkau membawa kebe- 
naran, sesungguhnya dia (suaminya) orang yang dusta.” Nabi memulai 
dengan laki-laki (suami), lalu dia bersumpah empat kali dengan nama 
Allah, bahwa dia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang 
kelima, bahwa kutukan (laknat) Allah akan ditimpakan kepadanya, 
kalau dia termasuk orang-orang yang dusta. Kemudian panggilan yang 
kedua kepada perempuan (isteri), lalu dia bersumpah empat kali sum- 
pah dengan nama Allah, bahwa suaminya termasuk orang-orang yang 
dusta. Sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan ditimpakan 
kepadanya (isteri), kalau suaminya termasuk orang-orang yang benar. 
Kemudian itu Nabi menceraikan antara keduanya.” 





Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 
dan ketidakberuntungan 


BBSC 


BAHAGIAN KELIMA BELAS 


HARTA BENDA, KEMEWAHAN DUNIA DAN HIDUP SEDERHANA 


BERBEDA PANDANGAN TENTANG DUNIA 


2 o tel, TAYAN Lp) tam CA | 
f EN LAN ab AN Car maics AN 
Pa 21 


Ea Ay 


308. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah saw. bersabda: "Dunia ini penjara bagi orang yang 
beriman (membatasi nafsunya) dan surga bagi orang kafir (bebas mem - 


perturutkan nafsu). 
KEMEWAHAN DUNIA TIADA BERHARGA 
2 P/ DP PA $ 
(3 .- 0100, , 
aa, ga maa , Lu 
£ 1 6. 703 21 Na 
Seneng Ip ADE aa 
P/ 


F: Aa - PP 28 
KEAA ATA Na Boa aja 
pa NA Got AF F Orayas aa A1 He 


SA Ak 's Kie Tanyh 
. Ao 


aa ANT ya 
215 


309. Dari Jabir bin Abdullahi .a. bahwa : 


310. 


"Rasulullah s.a.w. melalui sebuah pasar dalam pinggiran kota sedang 
orang banyak di kiri kanan beliau, Lalu beliau bertemu dengan  se- 
ekor anak kambing mati yang kecil telinganya. Anak kambing itu di- 
ambil oleh Nabi dan dipegang kedua telinganya, kemudian itu beliau 
berkata: "Siapakah di antara kamu, yang mau memperoleh ini dengan 
membayar satu dirham?” Mereka menjawab: “Kami tidak suka mem- 
punyainya dengan pembayaran apapun. Untuk apa karni pergunakan?” 
Nabi berkata: "Adakah kamu suka untuk memperolehnya?” Mereka 
menjawab: "Demi Allah, kalau sekiranya anak kambing itu hidup, ada 
juga celanya, karena kecil kedua telinganya, apalagi kalau dia telah 
mati” Lalu Nabi bersabda: "Demi Allah! Sesungguhnya kesenangan 


dunia ini lebih rendah di sisi Allah dari anak kambing ini dalam pan- 
dangan kamu.” 


TIGA MACAM HARTA 


"2 Na 820177 / 9. 2012 AL Al hj 
z - 


p 
2 1 se CE A2 Ke LAM MM 227, 30 2002117133 D3 
L 3 Alona Aya Jl LA Iss 


FP 
SE AN AA 
“3 Jaa bs | 
. - 


201161 4049 “na rapi 


9 og 
Tangan LG 
Dari Mutharrif dari bapanya, katanya: 


"Saya datang menemui Nabi sa.w. dan beliau sedang memhaca 
ayat: "Kamu dilalaikan oleh karena mencari segala banyak.” Kemudian 
beliau bersabda: "Anak Adam (manusia) mengatakan: "Hartaku, harta- 
ku! Yang untuk engkau, hai Anak Adam, apa yang engkau makan, 
telah engkau habiskan dan apa yang engkau pakai, telah usang atau 
engkau sedekahkan, telah engkau teruskan (menjadi amal saleh). ” 


oje 03 1 F Fi napa Bag 
3 Lgu KAA prt mei, Kan by TN Os XN 





311. 


12. 


011 Gap nh, Ada yA Tn IL , - 
SAE IAI BESI GSM Ana ae) 
. y 4 aa 1 AG 

KE N S6 LI AP 


Dari Abu Hurairah r,a. katanya: 

”Rasulullah s.a.w. bersabda: Seorang manusia memetakan: arak 
hartaku! Yang menjadi kepunyaannya dari harta itu kj La tiga: “4 
yang dimakannya, telah dihabiskannya dan apa yang dipake, te 
menjadi usang ata: dinafkahkannya (untuk kebaikan), telah papi 1 
nya (untuk hari kemudian). Selain dari itu akan lenyap dan tingga 


untuk orang lain.' 


HANYA AMAL BAIK YANG TERUS MENGIKUTI MAYIT 


0 po £ Oleh PAN Aa “Alat 11 2 

Txk Cayan —a o AN Ta J6 IS 2 Kaya NN 1 
V P3 . neh 
MIN 0) 01432111 INN 0 OI IP 0 101 CU YA 
Agni manja Aaty Alay apa Kan Jera Gan JUN 
“g 210 Okt 


an aj 


Dari Anas bin Malik r.a. katanya: | | 
"Rasulullah s..w. bersabda: "Orang yang telah meninggal dunia 
diiringkan (ke kubur) oleh tiga, kemudian yang dua kembali Tea 
tinggal bersama dia hanya satu, diiringkan oleh keluarganya, har 
dan amalnya (perbuatan baik), lalu keluarganya dan Harian p 
lang kembali dan yang tinggal bersama dia hanya amalnya. 


KEMEWAHAN HIDUP BISA MENCELAKAKAN UMMAT 


» a73 (oi 11 AN an 3 0! 8/ Ka 
SERA ng pad Ap ag Gia anyar LP Y 


1 p3 


NC PRA AU EA PENG Ceedatah TU Tn 
KN PL ab Ta BI PA 


3 217 


313. 


Fa Haa Ba 810 yo 170 2 "ALAN 0112 
aya KATA Ne AN Tg Nadi PAYer 3 


o/ YA A13 LL 03) ph apel 
AN Ayak Tak APBN 21 S3 
Z Mera Ca A3 Ll 
Naa Nan PA bodo ale WI 
ajar rama 24 RAN 2271 AN Anta DA 
») Tan na 
2 -. AA Y se Pe .” 2 La 012 


£ A1 Kas AINI 1.3 1110 


Dangal 2 CX 3 PK Ph LA ng 


SE MU asn on PA ORI LAN” 


Dari 'Amru bin 'Auf r.a. bahwa: 

"Rasulullah s.aw. mengirim '"Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain, bah- 
wa,Abu 'Ubaidah bin Jarrah yang telah diutus oleh Rasulullah,s.a.w. ke 
Bahrain datang (kembali) membawa jiz-yah (iuran negara) penduduk 
Bahrain. Rasulullah s.a.w. telah mengadakan perjanjian damai dengan 
penduduk Bahrain dan mengangkat untuk menjabat kepala pemerintah: 
an di situ 'Alaa bin Hadlrami. Setelah Abu 'Ubaidah datang (kembali) 
membawa harta dari Bahrain, kaum Anshar mendengar kedatangan Abu 
'Ubaidah, karenanya mereka cukup ramai hadir sembahyang Subuh 
bersama Rasulullah s.a.w. Setelah Rasulullah s.a.w. selesai mengerjakan: 
sembahyang beliau berputar (melihat kepada orang banyak). Mereka 


semuanya memandang kepada Nabi, lalu Nabi tersenyum ketika 


melihat mereka. Kemudian Nabi berkata: "Aku mengira, bahwa kamu" 
mendengar Abu 'Ubaidah datang membawa apa-apa dari Bahrain.” 


Mereka menjawab: "Betul, ya Rasulullah!” Beliau bersabda: "Kamu 


boleh bergembira dan penuh harapan memperoleh apa yang menggem- 
birakan kamu! Demi Allah! Aku tidak cemas, kemiskinan akan mence- 
lakakan kamu. Melainkan aku cemas, kalau kekayaan dunia, dilimpah- 





kan kepada kamu, sebagaimana dilimpahkan kepada orang-oring yang 
sebelum kamu, lalu kamu berlomba mengejarnya, sebagaimana orang- 
orang yang dahulu berlomba mengejarnya dan harta itu membinasakan 
kamu, sebagaimana orang-orang yang dahulu pernah dibinasakannya.” 


KEMEWAHAN MENIMBULKAN PERPFCAHAN DAN PERMUSUHAN 


1 
GA IA bapa on As NN 
ol Jo 11, Aa na, e1) 70) / J 2 Para 


TG ANA Pata bd ae 5 


G2 pa) Age (201p 1 
GS 3 asal Aan aa at ANA AA ane 
Sh Lean Sei Meum LU AU 


03 san,” 3 7 AAN #01, 
NAN oomas Aa 


Syah me 
A1 032 01/01 ye14 pe "Sak Mr 1 TN 
KE LIA De HAN UNA Ina oa 3 


314. Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bertanya ( kepada sahabat-sahabat |: “Apabila dibuka- 
kan (ditaklukkan) Parsia Jan Rumawi ke tangan kamu, kamu menjadi 
kaum yang bagaimana?” Abdurrahman bin 'Auf menjawab: "Kami akan 
mengucapkan (memperbuat) apa yang diperintahkan Allah kepada 
kami!” Nabi menukas apakah bukan yang lain dari itu? Kamu akan 
berlomba-lomba (mengejar keuntungan dunia) kemudian kamu ber- 
dengki-dengkian, kemudian kamu bermusuh-musuhan, kemudian kamu 
berbencibencian dan sebagainya. Kemudian kamu berjalan ke rumah- 
rumah kaum Muhajirin, maka terjadilah yang sebagian menindas yang 
lain.” 


MELIHAT KE ATAS DAN KE BAWAH 


. Pe 
1, 1 
- 


. Aa Ah 2 L./ 
: B3 06365, Haus ro 


2 Wa) 


315. 


316. 


»? £ “en P 0/9, 327 s Ne 
AA LAGAN WAT EA KEP PON 
MAAN 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seseorang kamu memperhatikan 
orang vang lebih dari padanya, tentaig kekavaan dan tubuh, ma- 
ka hendaklah dia memperhatikan pula orang vang kurang dari padanya. 
di samping orang vang lebih dari padanva.” 


1214 ADA Kru 011p £ 4 

Ken SA ALA Jp s363 Telak NN 
an) (NY A1 Cs 9130. 09 pp 011) 0 eh Hn d 
KN ENY YAYG Toba Sapa LA, aa 


Pari Abu Hurairah r.a. katanva: 


"Rasulullah saw. bersabda: “Perhatikanlah orang yang kurang dari 


kamu dan jangan hanya kamu perhatikan orang yang lebih dari kamu, 
karena dengan itu wajarlah kamu tidak memandang enteng nikmat 
Allah kepada kamu.” 


MULUT DIKUNCI SEDANG ANGGOTA TUBUH DISURUH BICARA 


220 


LA 701) Po. 


-. aa EA aa AW 


TE AAN US Ina 
LB sense KA 


GS Anne 03 Ge 
e "yh 2211 / 


PI KAN AE yA KAA 
si GEN A £ Naga 


OMA 02 Ge 


anyar 


p LA .. KN ae 


AN 2019 Ho: 





317. 


II ya AI Liat yOAK SAI 01, KIMI 011 3 ha 
SD BNN Kara Lay Iyan 2 Ti 
s3 Ea 2G Pad Gor . yg 
Pang PPAT 
Sa: KN SN Pan 
331 Y LL PETA CAD, oP 1 Na ML IL OLI Aka 


VAN ALAN AKA DANA 


LAPAN PE OA SANG 13635233 
AA AN NI NI LA AS A5 
yha Men JA MEN LA, Si, 
Bls Apa San LN 


AE Aan 


PL y 0.191 , abi 


INA, 


) Y 14 “J1 


PAPAN Pa 2 Oka IA Kay 


| ajar Aap DSA ep 
AA “ap, 


an 21 


Pa Ns 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Mereka (sahabat-sahabat ) bertanya: "Ya Rasulullah! Adakah kita akan 
melihat Tuhan kita di hari kiamat?” Nabi menjawab: "Adakah kamu ra- 
gu melihat mata hari di waktu tengah hari yang tiada berawan?” 
Mereka menjawab: “Tidak!” Nabi bertanya: “Adakah kamu ragu 
melihat bulan di malam bulan purnama yang tiada berawan?” Mereka 
menjawab: “Tidak!” Nabi berkata: "Demi Tuhan yang diriku dalam 
kuasaNya! Kamu tidak akan ragu melihat Tuhan kamu, sebagaimana 


"kamu tidak ragu melihat salah satu di antara keduanya (mata hari dan 


bulan)” Kata Nabi: "Tuhan menemui seorang hambaNya, menanyakan: 
"Hai Anu! Bukankah Aku telah memuliakan engkau, menjadikan eng- 
kau pemimpin, mengawinkan engkau, menundukkan kepada engkau 


221 


kuda dan onta dan membiarkan engxau menjadi seorang kepala dan 
bersenang-senang?” Dia menjawab: "Ya, betul!” Tuhan bertanyas 
"Adakah engkau mengira akan menemuiKu?” Dia menjawab: “Tidak!” 
Kata Tuhan: "Sebab itu Aku melupakan engkau, sebagaimana - engkau 
melupakan Aku.” Kemudian Tuhan menemui orang yang kedua dan 
bertanya: "Hai Anu! Bukankah Aku telah memuliakan engkau, men- 
Jadikan engkau pemimpin, mengawinkan engkau, menundukkan kepada 
engkau kuda dan onta, menjadikan engkau seorang pemimpin men- 
Jadikan engkau seorang kepala dan bersenang-senang? ” Dia menjawab: 
"Benar, va Tuhanku!' Tuhan bertanya: "Adakah engkau mengira 
"Tidak!" Tuhan berkata: "Sebab 
itu, Aku melupakan engkau, sebagaimana engkau melupakanku “ 
Kemudian itu Tuhan bertemu dengan orang yang ketiga, mengatakan 
kepadanya seperti yang dikarakanNya tadi. Dia menjawab: “Ya 
Tuhanku! Saya beriman kepada Engkau, kepada Kitab Engkau, kepada 
Rasul Egnkau dan saya mengerjakan sembahyang dan bersedekah.” 
Dia memuji Tuhan dengan baik, menurut kesanggupannya. Tuhan 
berkata: "Hai, kalau begiru tunggulah!” Kemudian dikatakan kepada- 
nya: “Sekarang Kami akan mengirim saksi Kami kepada engkau.” 


akan menemuiKu?” Dia menjawab: 


Orang itu berpikir dalam hatinya, siapakah gerangan saksi yang akan 


dikirim kepadanya. Lalu mulutnya ditutup dan dikatakan kepada 
pahanya, dagingnya dan tulangnya: "Berbicaralah!” Lalu pahanya, 
dagingnya dan tulangnya menceritakan pekerjaan masing-masing. De- 
mikian itu supnva dia tidak dapat mengemukakan ke'uzurannya menge: 
nai kesalahan dirinya. Itula: orang munafik dan itulah orang yang 
Allah murka kepadanya.” 


PA 


A 
Haa 


Pd 


Sa AG 


2 / ol Pa an 


K2 Sae, 33 AN sana 


POJOLAA pi 






B5 SIG Hen KN 
P Aga US La anda | 


HEAYe RAN 


318. 


319. 


AG SALON, Su, Kh GI Oa, 
U PPN PA 


BEKASI, ASIAN Ne 
Menang GE ANN SIG KI Ga kn 


Dari Anas bin Malik r.a. katanya: 


"Pernah kami berada dekat Rasulullah s.a.w. lalu beliau tertawa dan 
bertanya: "Tahukah kamu apa yang menyebabkan aku tertawa?” 
Kami menjawab: “Allah dan RasulNya yang lebih tahu! ” Nabi berkata: 
"Karena percakapan hamba dengan Tuhannya. Hai Tuhanku! Bukankah 
saya telah Engkau bebaskan dari kesalahan?” Tuhan menjawab: "Ya! 
Tetapi Aku tidak membolehkan diriKu membebaskan, melainkan de- 
ngan ada saksi dari pihakKu. Cukuplah untuk engkau di hari ini, diri 
engkau sendiri menjadi saksi dan juga orang-orang mulia yang memulia- 
kan (kerja engkau sehari-hari) turut pula menjadi saksi." Maka ditutup 
mulut orang 'itu dan dikatakan kepada anggota-anggotanya. " Berbicara- 
lah! Lalu anggota-anggotanya menceritakan amal perbuatan masing- 
masing. Kemudian orang itu diizinkan berbicara dengan mulutnya, 
mengatakan (kepada anggotanya): "Celaka dan binasalah kamu! Apa- 
kah terhadap kamu saya akan membela diri (bertentangan yui 


MAKAN SEDERHANA 
o/ OIL Lal Ada nd Fi 


ni "4 PP 
(pa KAN 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rosulullah s.a.w. mendo'a: "Ya Allah! Berilah rezeki keluarga Mu 
hammad makanan sekedar mengenyangi !” 


3 
tx 
ta 


320. 


321. 


322. 


323. 


224 


0 hayg 8 1120 GNI he LL Ly 
PLAN AU An aa masi Iamal Na eleye NN 
2 nat YA AL Ka) NA 
AI, aa SK yo pada 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Tidak pernah keluarga Muhammad s.a.w. sejak datang ke Madinah, 
cukup makan kenyang dari gandum selama tiga malam berturut-turut 
sampai beliau wafat.” : 














SG MEI Lapor Lau 0 


# 


0 / 11 Ra 0 .2 
"au, Sa, 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Tidak pernah Rasulullah s.a.w. makan cukup kenyang selama tiga hari 
berturut-turut, dari roti yang terbuat darigandum, — sampai beliau 
meneruskan perjalanannya (meninggal).” 


MEA o af. 2 OP AA G Gn A “2 72 
Pe pah SAN PNG GS NW 


. PEP (Uh 
Sehun 72 fa , 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Tiada pernah keluarga Muhammad s.a.w. makan cukup kenyang sela: 
ma dua hari dari roti yang terbuat dari gandum melainkan salah satunya 
(bercampur) korma.” 

173 Ki ta, 


. , ARA Ta 
apn Na PP KERAP War ARA LI 


Kn & (C2 , oU 
TANYA Was aa 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 
"Kami keluarga Muhammad s.a.w. hampir sebulan, kami tidak pernah 


324. 


325. 


menyalakan api (untuk memasak makanan), makanan hanyalah korma 
dan air.” 


0... AO 2 Jar J0 0. esa 


PAD IM pak Hp DG ane “rt 
Ga Nee AAN ENY BEA NI PN KA 


ja 


Aa 


Pad 


Dari 'Aisyah r.a. katanya: 

"Ketika Rasulullah s.a.w. wafat tidak ada di meja saya sesuatu yang 
dapat dimakan oleh makhluk yang bernyawa, selain sedikit jagung di 
meja saya. Itulah yang saya makan dan lama habisnya, kemudian saya 
takar, lalu cepat habisnya.” 


Ke sa 01 110) 01 


CE NG Ah 33 LM A3 Yoo 
ENYA HPN IA 


ai BEAN S3 sek PTN Jas MAAN TM 
AIA 2 


pol 8 1, ad 
Kglogaa SG: 
sa AKA Jo JL OL pp 


3 Ha / Aa Tah 
Miom 3. 24 ke naa 6 9 LA 
2 L 0, (PLA G ze/9 

Dari 'Urwah, dari 'Aisyah r.a. bahwa dia pernah berkata: 

"Demi Allah, Hai anak saudaraku! Pernah kami melihat bulan sabit, 
kemudian bulan sabit, kemudian bulan sabit tiga kali bulan sabit selama 
dua bulan, tidak pernah dinyalakan api (untuk memasak) di rumah- 
rumah Rasulullah s.a.w.” Kata anak saudara: "Saya bertanya: Apakah 
yang dapat menghidupkan kamu?” 'Aisyah menjawab: "Dua yang 
hitam, — yaitu korma dan air. Selain dari itu, Rasulullah .s.a.w. 


225 


326. 
' "Demi Tuhan yang diriku dalam kuasaNya! Rasulullah s.aw. tidak 


327. 


226 


mempunyai tetangga dari kaum Anshar. Mereka mempunyai binatang 


perahan mereka mengirimkan susunya kepada Rasulullah s.a.w. Maka 


111013 Oo 


Slboyg La At Pj, 4G adas NX 


dengan itu beliau kami beri minum.” 
! bal Ara A 


Tana 
PA Get Ka jade AN Ah 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


ARA as. 


mencukupkan makan sampai kenyang keluarga beliau, sampai tiga hari 
berturut-turut dari roti yang terbuat dari gandum sehingga beliau 
meninggal dunia.” 


Pu OP oa) Ll 0 pe PA AP Th 
mua Nan Sa Sa Ap XW 
“Ie 
KAL La us AG, KAA AO Pl La 2 
e/ 


Dari Simak r.a. katanya: 

"Saya mendengar Nu'man bin Basyir berkata: "Bukankah kamu ma- 
kan minum sesuka hatimu? Sesungguhnya saya melihat Nabi kamu, 
beliau tiada memperoleh buah korma, biarpun yang kurang baik, untuk 
mengenyangkan perut beliau.” 


LEBIH DARI HIDUP SEDERHANA 
o OA fo N PKP ta | 


1 setenap Danau JAN ae XNN 
KN bay at AMA 
AS 23 « sa Lee AA KEN AAA 


23201 222 u 


- DN 2 


SL pl OP 


Na SEM Laga An es bd Na 





328, 


329. 


Dari Abdurrahman al Hubaliy r.a. katanya: 


"Saya mendengar Abdullah bin Amru bin 'Ash ketika seorang laki-laki 
menanyakan kepadanya: "Bukankah kami termasuk orang-orang Muha- 
Jirin yang miskin?” Abdullah berkata kepada orang itu: "Adakah 
engkau mempunyai isteri yang sekediaman dengan engkau?” Dia 
menjawab: “Ada!” Abdullah bertanya: “Adakah engkau mempunyai 
kediaman yang engkau diami?"” Dia menjawab: “Ada!” Abdullah berka- 
ta: “Kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang kava!” Dia 
berkata lagi: "Saya mempunyai seorang kahdam.” Abdullah berkata: 
"Kalau begitu, engkau termasuk raja-raja.” 


ORANG MISKIN LEBIH DAHULU MASUK SURGA 


. ey. Un 25, Ya Pd 0/0) 
9 Ah an La 


ran an Hasan Sa 
SA ob AGAN phagtan mk V3 Yan AL 
Ga yA Ae an aga Haa 


Pe KAN KE KA 
£ Na Ph 2 


ajaa 4 1 tere Dpt 


. 


Abu Abdurrahman r.a. berkata: 


"Datang tiga orang kepada Abdullah bin 'Amru bin 'Ash dan ketika 
itu saya di dekatnya. Mereka mengatakan: "Hai Abu Muhammad (gelar 
Abdullah)! Sesungguhnya kami, demi Allah, tiada mempunyai apa-apa, 
tidak ada belanja, tidak ada binatang ternak dan tidak ada harta benda.” 
Abdullah mengatakan kepada mereka: "Apakah kehendak kamu? Kalau 


1) Ya 


ar sn 


kamu menghendaki apa-apa, kamu boleh datang kepada kami, . nanti 
akan kami berikan kepada kamu apa yang dimudahkan Allah untuk 
kamu. Dan kalau mau kami sampaikan urusan kamu kepada Pengua- 
sa. Dan kalau kamu mau kamu boleh bersabar, karena saya mendengar 
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Muhajirin yang 
miskin empat puluh tahun lebih dahulu masuk surga di hari kiamat 
dari orang-orang kaya.” Mereka berkata: "Kalau begitu, kami bersabar 
" dan tidak akan meminta apa-apa.” 


MELALUI BEKAS—BEKAS RUNTUHAN NEGERI YANG MENDERITA 
HUKUMAN TUHAN 


AM ma AA AAS 
Oo Ih HSE, SAK t 72 Mae PN AAA AKU 
Dia 3 oY yee ja 05.0 Lt 2159 
Ne, Koget 
Ka ar 21 4 6 


330. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya: 


”Kami bersama Rasulullah s.aw. meliwati negeri Hijir, lalu Rasulullah 
sa.w. berkata: "Janganlah kamu memasuki tempat dia orang-orang 
yang menganiaya dirinya sendiri, melainkan bahwa kamu menangis, 
untuk menjaga jangan sampai kamu ditimpa hukuman serupa dengan 
apa yang menimpa mereka.” Kemudian Nabi memburu (kendaraan: 
nya) dan berlari cepat, sampai negeri itu tinggal jauh di belakang.” 


NM Pantai GUA 1 Tek LE gEN 1 AAA 


Sore Oo el os pall Ten Tae NM 


no. Ver . TAMA De An 


228 








IN Lg Dee (as Yen BAN An 
TAG NP DNA DA - 
bay Ipa ON raya Ora 
331. Dari Nafi r.a. katanya: 


"Bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya," bahwa orang 
banyak berhenti bersama Rasulullah s.a.w. di Hijir negeri kaum Samud. 
Lalu mereka mengambil air dari bandar di situ dan mereka membasahi 
tepung dengan air itu. Lalu Rasulullah s.a.w. menyuruh membuangkan 
air yang mereka ambil, sedang -tepung supaya diberikan menjadi makan- 
an onta. Nabi menyuruh mereka mengambil air dari telaga yang kesi- 
tu onta pergi minum.” 


MENOLONG PEREMPUAN JANDA DAN ORANG MISKIN 
KN Lea Ki sa NE SAN AT 
ANN ET Mere 
332. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang vang berusaha membantu perem- 
puan janda dan orang miskin sama dengan orang yang berjuang di 
jalan Allah.” 


MEMELIHARA ANAK YATIM 


L Latul 


ayk 2/8 3 Up 
»3) FS IN ale ME bean NY 
LG 2 sk Mang 


333, Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang yang mengurus anak yatim kera- 


229 


334, 


335 


230 


s WA PA 81 1 pr 
Tina EP NNPASI maen AS 
u BN TKI ba , pdh: ad 


batnya atau bukan kerabatnya, aku dengan orang itu seperti yang dua 
ini dalam surga (telunjuk dan jari malang).” 


PEMBANGUNAN MASJID 


0170 7 as1e ( beat 
Hp Peraga PAKE ey PAPAN 1 


ye. ng 


Ta Hana 


Dari "Ubaidillah al Haulani r.a. katanya: 


"Dia menyebutkan Usman bin Affan mengucapkan perkataan, ketika 
orang banyak membicarakannya (mencelanya) waktu dia membangun- 
mesjid Rasulullah s.a.w. katanya: "Sesungguhnya kamu banyak bicara 
sedang saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang mem- 
bangun mesjid, dengan tujuan hendak mencari keredaan Allah niscaya 
Allah akan membangun untuknya serupa itu pula dalam surga. k 


2-2 A0 AA ta/!oy 10114 of. 0y0/8/ 


2 pe NA U oles Ae enpatar NVO 


PA 2100 SURGA PAN 2 NAMA, CK 


BI base am de ENG NN 


a PL pro/ A1 
AKP PA NIA Ke sadon oal 
Dari Mahmud bin Labid r.a. katanya: 


"Bahwa Usman bin 'Affan bermaksud hendak membangun ( memperbe- 
sar) mesjid Rasulullah s.a.w. Tetapi orang banyak tidake menyukai dan 
mereka suka supaya mesjid itu dibiarkan saja menurut keadaannya. 
Usman berkata: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa 
yang membangun mesjid.karena Allah, niscaya Allah akan membangun 
untuk dia serupa dalam surga.” 





BAHAGIAN KE ENAM BELAS 


KISSAH SEORANG BERPENYAKIT KUSTA, SEORANG BERKEPALA 
BOTAK DAN SEORANG BUTA 


ORANG YANG BERPENYAKIT KUSTA 


Pi SF IL PA 1 3foL 201) ... 
SEK 8) Oi Jaa pak AN Ka Doa ye £ NW 
Seng AW 11) Nara 
NN PIA JALAN 


INA AS “AG 2 “AN pin IL LO 1 
Aa s0, 


Saka setan, we Pala kta Aa 021 
5 GD NA Ss yaa 


- ae 
Nan 
Un 3 Je, oJ3 AYAM KESAN 2, 
Ly 2 11001 L1 


Na Sa LA 
TN wa 


Ha Pt 


336. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 

"Bahwa dia mendengar Rasulullah s.a.w. menceritakan, ada tiga orang 
dari kaum Bani Isra-il: Seorang berpenyakit kusta, seorang berkepala 
botak dan seorang bermata buta.” 

"Lalu Allah hendak menguji mereka, dengan mengutus kepada mereka 
seorang Malaikat. Pertama dia datang. kepada orang berpenyakit kusta, 
lalu bertanya: "Apakah yang lebih engkau sukai?” Orang itu menja- 
wab: "Warna yang bagus, kulit yang elok dan hilang dari saya penyakit 


2 


yang menyebabkan orang banyak jijik melihat saya.” Lalu Malaikat 
tu membarutnya, maka hilanglah penyakitnya dan diberi warna yang 
bagus dan kulit yang elok, Malaikat bertanya: "Apakah harta (kekaya- 
an) yang lebih engkau sukai?” Dia menjawab : "Onta!” Lalu dia diberi 
beberapa ekor onta betina yang sedang mengandung. Malaikat berkata: 


"Kiranya Allah memberi berkat kepada engkau berkenaan 


dengan 
pemberian ini.” 


ORANG BERKEPALA BOTAK 
Gg Ph Gl 7d, PL . ST Pl 
Oman Jl Oajrarar CIA CR Ta ab Jb 


281 711432 Pa Lah 
DI A2 


N 


Pa 4 Data pl Ter An DAU 
ALA Yi Na — A9 ate. 
Age AP ANA 1 

. b - 


ET Yan “4 s « 
PENA JAN TANYA RA PG 
OA K4 14, 

M3 Yan S5 Go 
"Kali kedua Malaikat itu datang kepada orang yang berkepala botak. 
Malaikat bertanya: "Apakah sesuatu yang lebih engkau sukai?” Orang 
itu menjawab: "Rambut yang bagus dan hilang dari saya apa yang 
menyebabkan orang jijik melihat saya.” Orang itu dibarut oleh 
Malaikat, — lalu hilang botaknya dan diberi rambut yang bagus. 
Malaikat bertanya: "Apakah harta (kekayaan) yang lebih engkau 
sukai?” Dia menjawab: “Sapi!” Lalu dia diberi sapi betina yang sedang 


mengandung. Malaikat berkata: "Kiranya Allah memberi berkat kepada 
engkau berkenaan dengan sapi ini!” 


ORANG BERMATA BUTA 


Yah G9 0 


e 1/3 ox 10 Lot Pol pb 
c aa aan LA NA Pi 
AK AG “4 o “GL Leaf ul. nd 
sb Aa dm Ah aa, 16 MEN : ra ba 


NA SA PEN gtu 





"Kali yang ketiga Malaikat itu datang kepada orang yang bermara LA 
Malaikat itu menanyakan: "Apakah sesuatu yang lebih engkau sukai?” 
Orang itu menjawab: “Supaya Allah mengembalikan penglihatan saya, 

sehingga saya dapat melihat orang banyak.” Malaikat membarutnya, 

lalu Allah mengembalikan penglihatan orang itu. Malaikat bertanya 
"Apakah harta yang lebih engkau sukai?” Dia menjawab: "Kambing!" 
Lalu dia diberi kambing yang hampir beranak." 


MALAIKAT DATANG KEMBALI 


ra syaa Gan aa 
PIP ANTA SAYA ORA Hand 


ga ng Pena SKA, & FT 


2 eta TN 
4 ma 021 Ce NIK o y01 
ATA GEN YA PAN Haa Ae aa AN, 
PAI Lp MEN ed have , £ “4) 
NS BBW ASIAN 2 Na 5 


Na 
pa 


t La 
Rs 
pu LNG GILA AA Na gan | 
Ir Sa G3 EN cas Ona SIAP) 
PA 110 J1 2 rol 11 Ap 


1131 
Ae 5 NG GMNI Ky Hana 
NI INA BAN ELSA YAN 
Tagota , 203 An Yan 5 AN Aa pad ba 3 
5 SA KA AE 8 Ak Kang HA 
PEN aa SAN NA Pi 2 ANDA C 1 
14 4 Yaa A3 140 0374 
Cd 3 NIAT A5 NA 


AW Dial tenda baka 
233 


234 


KEB KENA SI 


p. AA 
PALA 


"Maka berkembang biaklah onta dan sapi, sedang kambing telah banyak 
anaknya. Maka untuk yang seorang mempunyai lembah yang penuh 


onta. Dan yang seorang mempunyai lembah yang penuh sapi. Dan 
seorang lagi mempunyai lembah yang penuh kambing. Kemudian, , 


Malaikat itu datang kembali kepada orang yang berpenyakit kusta, 


menurut bentuk dan keadaan (yang menyedihkan). Dia mengatakan: 
"Saya seorang miskin! Telah melintasi bukit-bukit dalam perjalanan 


saya. Maka ttadalah yang dapat menyampaikan (kepada tujuan saya), 
melainkan pertolongan Allah. Kemudian itu, saya meminta kepada eng- 
kau dengan nama Allah yang telah memberi engkau warna yang ba: 
gus, kulit yang elok dan harta yaitu onta, memberi perbekalan untuk 
meneruskan perjalanan saya.” Dia menjawab: "Kewajiban banyak 
yang mesti dipenuhi.” Malaikat berkata: “Seakan-akan saya mengenal 
engkau. Bukankah engkau dahulunya seorang yang berpenyakit kusta, 
orang banyak jijik melihat engkau, hidup miskin, lalu Allah memberi 


engkau.” Dia menjawab: "Hanyalah saya mempusakai harta ini turun 


temurun.” Malaikat berkata: "Kalau sekiranya engkau dusta kiranya 
Allah mengembalikan engkau sebagaimana keadaan engkau da- 
hulunya!” Dan Malaikat itu datang pula kepada orang yang berpenyakit 
botak, dengan rupa dan keadaan (yang menyedihkan), Malaikat itu 
mengatakan kepadanya serupa dengan perkataan yang diucapkannya 
kepada orang tadi. Jawabannya serupa dengan yang dijawabkan orang 
itu. Malaikat berkata: "Kalau sekiranya engkau dusta, kiranya Allah 
menjadikan engkau kembali serupa keadaan engkau dahulunya!” Dan 
Malaikat itu datang pula kepada orang yang dahulurya bermata buta 
dan mengatakan: "Saya seorang miskin, orang yang dalam perjalanan, 
telah melintasi bukit-bukit dalam perjalanan saya. Maka tiadalah yang 
dapat menyampaikan (kepada tujuan) di hari ini, melainkan dengan 
pertolongan Allah. Kemudian kepada engkau saya meminta dengan 
nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan engkau dan mem- 
'erikan kambing, supaya saya dapat perbekalan untuk melanjutkan 





perjalanan saya.“ Orang itu menjawab: “Sesungguhnya saya dahulunya 
seorang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatan saya. Sebab itu 
ambillah seberapa engkau suka dan biarkanlah tinggal seberapa engkau 
suka! Demi Allah, sava tidak menaruh keberatan di hari ini sedikitpun 
terhadap apa vang engkau ambil karena Allah." Malaikat berkata. “Pe- 
liharalah hartamu' Kamu hanya diuji dan engkau diredai (disenangi). 
sedang dua orang kawan engkau mendapat murka.” 


299 


236 


BAHAGIAN KETUJUH BELAS 


KISSAH PEMUDA PAHLAWAN 


Sati PANDAI SIHIR DAN PENDETA 


ojo. DN MA bi o2 11) 07 3 «1 
Arsa CP IN me ang apa NN 


(4 


na Agan y 01 


AK Giaa ask KARO MAT 


TEA ATK 1d ee PP, ig P 1, 6 kz 
SANG Jaga Ns ny AD Sa Om, 
6 NA RA KE benny 
£ eh, 23 w 04 Pa, ara 


Actors Da SAS SN KAI CA ten ALA 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. menceritakan : Pada masa dahulu ada 
seorang Raja, dia mempunyai Pandai Sihir. Setelah Pandai Sihir itu 
berumur lanjut, dia mengatakan kepada Raja : "Sesungguhnya saya 
telah berumur -lanjut, sebab itu kirimlah kepada saya Seorang pe- 
muda, supaya saya ajarkan kepadanya ilmu sihir.” Lalu Raja mengi- 
rim seorang pemuda untuk diberi pelajardn oleh Pandai Sihir itu. 
Di pinggir jalan yang dilaluinya (menuju rumah Pandai Sihir) ada 
seorang Pendeta. Pemuda itu singgah ke sana dan mendengarkan 


AS Tana BBI Ka SA entin 13 





ucapan pendeta tadi dan tertarik hatinya. Setiap Pemuda datang 
ke rumah Pandai Sihir melewati rumah pendeta dia singgah dan duduk 
di situ. Setelah dia sampai di rumah Pandai Sihir, Pemuda itu di- 
pukulnya. Halini diadukannya kepada Pendeta. Pendeta ' mengatakan 
kepadanya : “Kalau engkau takut (akan dihukum), oleh Pandai Sihir, 
katakanlah kepadanya, bahwa engkau terlambat disebabkan keluarga 
engkau. Dan kalau engkau takut (akan dihukum) oleh keluarga engkau, 
katakanlah bahwa engkau terhalang karena Pandai Sihir.” 


MEMBUNUH BINATANG BESAR DAN MENGOBATI ORANG SAKIT 


Ga P1 KA 2 PANAI Ya kol 
Kanan —nnumha A9 AN 


po pe 1 “1 


AN WA HE AN, Nata 
ya PGN NI NAS, naa 
AN SN Lah TAAT. Pegagan ol es PN) 


2 La. a31 Ahn Ea os “ag NS 1 
3 2 OA A70 2 UR 2g Lk L nto2 1 AG P, PA 
9 Pa” 131 ma vas 
?'Dalam keadaan sedemikian, kebetulan dia bertemu dengan seekor 
binatang besar yang menghalangi orang banyak lewat di situ. . Lalu 
Pemuda itu berkata (dalam hatinya): "Pada hari ini, saya dapat 
mengetahui, apakah Pardai Sihir yang lebih utama atau Pendeta 
yang lebih utama?” Lalu dia mendo'a: "Ya Allah! Kalau seandainya 
urusan (keadaan) Pendeta Engkau sukai lebih dari Pandai Sihir, 
maka bunuhlah binatang ini, supaya orang banyak dapat lalu!” 
Lalu binatang itu dipanahnya dan mati dibunuhnya menyebabkan 


orang banyak dapat lalu. Kemudian dia datang kepada Pendeta dan 
menceritakan hal itu kepadanya. Pendeta itu lantas menjawab: "Hai 


3 
5 
& 

& 


Pa 


237 


238 


anakku! Engkau di hari ini sudah lebih dari saya!  Sesungguh- 
nya keadaan engkau telah sampai (tinggi) sebagai apa yang saya lihat. 
Dan engkau tentu nanti akan mendapat ujian (cobaan). Kalau kiranva 
engkau telah menghadapi ujian itu, janganlah engkau menunjukan 
saya." Pemuda itu telah pandai mengobati orang bisu dan orang yang 
berpenyakit kusta, juga mengobati orang banyak dari berbagai penya- 
kit yang lain.” 


SEORANG ANGGOTA ab: RAIA 


Pa (aa KG ANAA Si Badal KAA 2 ae, 
3 aan 0 e7 Lon Gea aa & Wah 


sn eap NG Dhea 3 2 pe Tn 


Dunia Gelo Slhs ANTA lu 
BA IA fi Aan PIA AKI Ta NIA 


Ad, 


31141171 1 3, x 
Aa Ke PPN TS 5 Hang PE YOyAA" “8 
4 1 hal AN 


"Maka sampailah berita 2 seorang anggota majelis raja yang 
buta matanya. Lalu dia datang kepada Pemuda itu membawa hadiah 
yang banyak dan mengatakan : "Semua yang ada ini (hadiah) adalah 
untuk engkau, kalau engkau dapat menyembuhkan saya (dari kebuta- 
an)” Pemuda itu menjawab : "Saya tidak bisa menyembuhkan 
siapapun. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Kalau engkau 
beriman kepada Allah, saya mendo'akan kepada Allah, lalu engkau 
disembuhkan-Nya.” Orang itu beriman kepada Allah, lalu dia di- 
sembuhkan oleh Allah. Orang itu datang kepada Raja dan duduk 
dekat Raja sebagaimana biasa. Lalu Raja menanyakan kepadanya: 
"Siapakah yang mengembalikan pemandangan engkau?” Dia men- 
jawab “Tuhanku!” Raja bertanya” "Adakah engkau mempunyai 
Tuhan selain aku?” Dia meniawab: "Tuhan saya dan Tuhan engku 





ialah Allah!” Lalu orang itu disiksa dan terus disiksa, sampai dia 
menunjukkan Pemuda itu.” 


PENDETA DAN ANGGOTA MAJELIS RAJA DIBELAH KEPALA- 


Aa 
£ 


AA SA Aa KAN £ 


2 Te 
- 
en A PPL Tg Ar 


MA SA ON Ig ya Aan Ia 


SANA ANISA LEAN 
Ap A3 Nae) (Na TAYAN Li NG NA 
AS ANA Na ES 


De A13 dana, 


pl 8 PAN. sae Aa . 0/0. 
EN an kh, YAN ANA ana 2300) 
PAGAR Lah 


- 0 ae, 


"Lalu Pemuda itu dibawa ke hadapan Raja dan Raja mengatakan 
kepadanya : "Hai anakku! Sesungguhnya kepandaian sihirmu telah 


" sampai engkau sanggup mengobati orang bisu dan orang berpenyakit 


kusta dan memperbuat (ini) dan memperbuat (itu)|” Pemuda itu 
menjawab : "Sesungguhnya saya tidak sanggup mengobati siapapun, 
hanya Allah yang sanggup mengobati.” Lalu Pemuda itu disiksa dan 
terus disiksa, sampai dia menunjukkan Pendeta. Lalu Pendeta itu 
dibawa ke hadapan Raja dan dikatakan kepadanya : "Kembalilah 
(keluarlah) engkau dari agama engkau!” Pendeta itu menolak. Lalu 
Raja menyuruh mengambil gergaji dan gergaji itu diletakkan di 
atas puncak kepala Pendeta dan dibelah sampai jatuh yang sebelah- 
nya. Kemudian dihadapkan pula seorang anggota majelis raja dan 
dikatakan kepadanya: “Kembalilah (keluarlah) engkau dari agama 
engkau!” Dia tidak mau (menolak). Lalu gergaji diletakkan pula 
di atas puncak kepalanya dan dibelah sampai jatuh yang sebelah- 


” 


nya. 


239 


240 


PEMUDA PAHLAWAN DILINDUNGI TUHAN 


23 11 Sa AA HAN £. YG AN 





LINE GG KA ap 


131 ye ») A3 


MEI ANA 0 0/ yu 
Pata aa TI Daan 


2 va 1 Gt: CA HS ANA DN Aa 
APA ERA YEN OAT Sena 
Lg e HS 2 


-A FLA 


aja) »9 0 R/ Nai , Ph 10, 9 
es : Ah pada 


DAS aa Ola 
AN GUI 453 Ad DAN sa 


/ PAP Indah La ida PAMA Te 
ai -3 Yao aa Ga SE mar MEA 

Su Da 2 

PE PAN PAN PAMA GI ea ak 
"Kemudian dihadapkan pula Pemuda dan dikatakan kepadanya: “Kemi 
balilah (keluarlah) engkau dari agama engkau!” Dia tiada mau (me- 
nolak). Lalu Pemuda itu diserahkan oleh Raja kepada beberapa orang 
pegawainya dan memerintahkan : "Bawalah Pemuda ini ke bukit 
ini dan itu, naikkan ke atas dan setelah sampai ke puncak bukit, 
kalau dia mau kembali (keluar) dari agamanya (jangan diapa-apakan). 
Tetapi kalau tidak mau, lemparkanlah dia ke bawah!” Lalu pegawai- 
pegawai Raja membawa Pemuda itu naik ke bukit. Dia mendo'a: 
"Ya Allah! Peliharalah saya dari kejahatan mereka, menurut cara 
yang Engkau kehendaki!” Maka bukit itu bergoncang keras, sehingga 
pegawai-pegawai Raja itu jatuh semuanya, sedang Pemuda itu datang 
kembali berjalan kaki menemui Raja” Raja bertanya: "Apakah yang 
diperbuat oleh kawan-kawan engkau?” Dia menjawab : "Allah me- 
melihara saya dari kejahatan mereka.” 


"Kemudian Raja menyerahkan Pemuda tadi kepada pegawai-pegawai- 
nya dan memerintahkan : "Bawalah Pemuda ini, naikkan ke sebuah 
sampan dan berlayarlah ke tengah lautan. Kalau dia mau kembali 
(keluar) dari agamanya (janganlah diapa-apakan). Tetapi, kalau dia 
tidak mau, buanglah dia (ke laut)!” Lalu Pemuda itu mereka bada dan 
dia mendo'a: "Ya Ailah! Peliharalah saya dari kejahatan mereka, 
menurut cara yang Engkau kehendaki!” Lalu sampan itu terbalik 
dan pegawai-pegawai Raja tenggelam, sedang Pemuda tadi datang 
kembali dengan berjalan kaki menemui Raja. Lalu Raja menanyakan 
kepadanya: "Apakah yang telah diperbuat oleh kawan-kawan eng- 
kau? "Dia menjawab "Allah memelihara saya dari kejahatan mereka.” 


KORBAN PEMUDA TIADA SIA—SIA 
PA 0 LK ay ja 
Lb YA ar NA TENTU KS, AG 


an dn Mera do asa PNG 


Gi WS SANG LN ata 
Panen DEK Kena HAN 


14 NA 11101) , NA "? “ 
Bad 2 “& SA aa maa 
La 1113 6 ”. PA ' LG, 4 
2 5 FB Ge PA na : 
ane La £ Ah fa 21111 14, eJ 


kasa Abu ae Tan 25, 2 
pu Ta 
BL Na Sa Sp NK 


"Kemudian Pemuda 'itu mengatakan kepada Raja: "Sesungguhnya 
engkau tidak bisa membunuh saya, kecuali kalau engkau memper- 
buat-apa yang saya suruh engkau mengerjakannya.” Raja bertanya : 
"Apakah itu?” Dia menjawab. "Engkau kumpulkan orang banyak 
dalam suatu lapangan dan saya engkau salib di suatu pohon kayu. 


241 


Kemudian engkau ambil sebuah anak panah dari tempat simpanan 
anak panah kepunyaan saya. Kemudian letakkan anak panah itu 

dengan tepat pada induk panah dan bacalah : "Dengan nama Allah, 
Tuhan Pemuda ini. Kemudian lepaskanlah anak panah itu dari busur- 
nya! Kalau engkau memperbuat begitu, barulah engkau dapat mem- 
bunuh saya.” Lalu Raja mengumpulkan orang banyak pada suatu. 
lapangan yang luas dan menyalib Pemuda itu pada suatu pohon, 
kemudian Raja mengambil sebuah anak panah dari tempat simpanan 
anak panah dari tempat simpanan anak panah Pemuda itu. Lalu me- 
letakkan anak panah dengan tepat pada induk panah dan mengucap- 
kan : "Dengan nama Allah, Tuhan Pemuda ini.” Lalu Pemuda iru 
dipanahnya, lantas anak panah itu mengenai pelipisnya (antara ma- 
ta dan telinga). Lalu Pemuda itu meletakkan itangannya di tempat 

yang kena anak panah, lantas dia meninggal dunia. Orang banyak 

bersama-sama mengucapkan : “Kami beriman (mempercayai) Tuhan 

Pemuda itu, kami mempercayai Tuhan Pemuda itu, kami mempercayai 

Tuhan Pemuda itu!” 


RAJA YANG KEJAM MEMBAKAR ORANG BERIMAN 
oa Ae Aa: pe NA TA 2 jt 


3. Dg IS LSG NA) In HN 
Ban 3 Kai gan BA 


g3011 0 ..., AA 
2 


Kr MSI 
Ui karna anna BR Waspisak 
: kai PAN NATA Se 


"Maka datanglah orang kepada Raja, mengatakan : "Adakah engkau 
tahu, bahwa apa yang dahulunya engkau cemaskan, sesungguhnya 
demi Allah, telah terjadi apa yang engkau cemaskan itu. Sesungguh- 


nya orang banyak telah beriman (kepada Allah)” Lalu Raja meme- 
rintahkan membuat parit di pintu jalan-jalan. Maka dibuatlah parit 





dan api dinyalakan di dalamnya. Raja memerintahkan, supaya siapa 
yang tidak mau kembali (keluar) dari agamanya maka bakarlah orang 
itu dalam parit, atau diucapkan kepadanya supaya masuk ke dalam- 
nya. Lalu mereka melaksanakan perintah Raja. Sampailah ada se- 
orang perempuan bersama anaknya yang masih kecil, dia mundur 
maju untuk masuk ke dalam parit itu. Lalu anaknya itu berkata: 
"Hai Ibuku! Teguhkanlah pendirianmu, karena kita menurut yang 
benar!” 


243 


BAHAGIAN KE DELAPAN BELAS 


KISSAH TIGA ORANG YANG TERKURUNG DALAM GUA 


MASING-MASING DISURUH MENDO'A 

NAS Wak Gaia SIAGA ATA 
KEP Kanaan BA: Do 
hong JI 07071 0 Pa , 
Ega AN Ie SAN ap 

AYI AT ASIYA HAILAK VOAU 


Pp a11. 
338. Dari Abdullah bin 'Umar r.a. katanya 


KEY 


“3 


“Bahwa Rasulullah saw. menceritakan :” ."Pada suatu ketika. ada 
liga orang berjalan, mereka ditimpa hujan lebat, lalu berteduh ke 
dalam gua di satu bukit. Maka jatuhlah dari bukit itu sebuah batu 
besar ke pintu gua tadi, menyebabkan mereka terkurung di dalam- 
nya. Yang satu berkata kepada yang lain : “Perhatikanlah amal baik 
yang telah kamu kerjakan, karena Allah, maka mendo'alah kepada 
Allah, mudah-mudahan Allah membukakan batu itu dari kita.” 


DO'A ORANG PERTAMA 
. 'T,e P, Pa 2 104 PA Ap 2D La 
EN ANA SERU Jok aa GOA 
an nyata 017 2 "20 OR 
Ap Maa Ba BAK, kind 


244 





2 Taka AGaKE 


#RAN EU Aa ORA EN 

Cara AN Kao A0 223 Haa 

0yol PPA RAP O, PAUD LAN TAN OA 

BEBAN AS ON AKN G5 ae ons aa Jess 

2011 2. Len Tae 0/9 21121 25 
SA ATA S0 ea 


eh ta 2 Ph NK LN 1 1, On 0 KAA LAI 


Saur ah sar Bg Bian anta 
COLA Su AA SI Ls anang: 
PANEN Ha ae Kaaplop 


"Maka salah seorang dari antara mereka, mendo'a: "Ya Allah! Se- 
sungguhnva saya mempunyai dua orang ibu bapa vang telah tua 
dan sangat tua, secrang isteri dan beberapa orang anak-anak yang 
perlu saya pelihara. Apabila saya telah kembali kepada mereka di 
waktu sore, saya memerah susu untuk mereka. Maka sava mulai 
dengan kedua orang ibu bapa, saya beri minum lebih dahulu kedua: 
nya, sebelum memberi minum anak-anak saya. Pada suatu hari, sava 
pergi jauh mengambil kayu dan saya baru pulang setelah hari senja. 
kebetulan saya dapati keduanya telah tidur nyenvak. Lalu saya me: 
merah susu sebagaimana biasanya dan saya bawa susu itu dan ber- 
diri dekat kepala keduanya. Saya tidak suka membangunkan kedua: 
nya dari tidur nyenyak keduanya dan tidak pula menyukai memberi 
minum anak-anak, dahulu dari ibu bapa, sedangkan anak-anak telah 
memekik-mekik dekat kaki sava (meminta diberi minum). Maka terus- 
lah begitu keadaannya, baik saya, ataupun mereka (ibu bapa dan 
anak-anak) sampai terbit fajar. Kalau kiranya Engkau mengetahui, 
bahwa saya memperbuat itu karena mencari keredaan Engkau. maka 
bukakanlah untuk kami suatu pembukaan, yang dari situ kami 
dapat melihat langit! Lalu Allah membukakan, suatu pembukaan 
dan mereka dari situ dapat melihat langit.” . 


245 


DO'A ORANG KEDUA 


2 Alt o/el, 1dal 0 9 .. NATA 
— aa daa sek "n PNG, 
oh Fr" LN PPU 4 “ 
2 23 T ANGpe pa (3 KJ 


G 0” 


“. 


2 pon #01) TOL area fo 11 2 aa 
MN So asi engan Ih 
"jp fat taro 2011 2 Y 
, Pa w » 
ap LE sea SANG ET ama 
UK ERKN 1 10 Ki 03 P2 & 0 11 
"Dan yang seorang lagi mendo'a : "Ya Allah! Sesungguhnya ada 
seorang perempuan anak paman saya, saya mencintainya sebagai cinta 
yang sangat mendalam dari seorang laki-laki kepada seorang perem- 
puan. Sava meminta kepadanya supaya menyerahkan dirinya, tetapi 
diu menolak sebelum saya memberikan kepadanya uang seratus dinar. 
Kemudian saya berusaha dengan susah payah, sampai saya dapat 
mengumpulkan uang seratus dinar itu dan uang itu saya berikan 
kepadanya. Setelah saya tiduri, dia berkata “Hai Abdullah! Patuh- 
lah engkau kepada Allah dan janganlah tutup engkau buka, melainkan 


menurut haknya (perkawinan)'” Lalu saya berdiri meninggalkannya. 
Kalau kiranya engkau tahu, bahwa saya memperbuat itu, karena men- 


cari keredaan Engkau, maka bukakanlah untuk kami suatu pembukaan, 


Lalu dibukanya untuk mereka.” 


DO'A ORANG KETIGA 
LN “# Tag 13 SN Sa 7 HA, 
3 KA ena Ed ea BULAN M6, 


an 5 AL yo) 23 PA 2 eh OA AA In 


As)31Un PE EPA Degan pangan Io kas Jb ahes 


rc “/ 4 Pa ye 22 | 
AA na - TA ag ba 
2 1 
K5 kah ke In, : NORATA yaa 


Pe 





KAA 17 11/21 PAI an, « pe AA 


den AN sn mn 
ee, Mela ATA 


Hina 
: LN ta Ha 


"Dan rang seorang lagi mendo'a pula: "Ya Allah! Sesungguhnya 
saya pernah mengupah kepada seorang upahan, membuat tempat padi. 
Setelah dia menvelesaikan pekerjaannya, dia berkata : "Berikanlah 
hak sava (upah)!” Lalu saya berikan upahnya seukuran tempat padi 
yang dibuatnya. Tetapi dia tidak suka. Maka upahnva (padi) tetap 
sava tanam sehingga sava dapat mengumpulkan sapi dan penggembala- 
nya. Kemudian dia datang lagi kepada sava dan mengatakan: “Patuh- 
lah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan (kurangi) hak 
sava!” Sava menjawab: "Pergilah engkau mengambil sapi dan penggem- 
balanva dan ambillah!” Dia berkata: “Patuhlah engkau kepada Allah 
dan janganlah saya dipermain-mainkan'” Saya menjawab: “Sara ti- 
dak Ma we He Oa engkau. Ambillah sapi itu dan penggem- 
balanya!” Lalu diambilnya dan dibawanya semua. Kalau kiranva 
Engkau mengetahui, bahwa saya memperbuat itu, karena mencan 
keredaan Engkau maka bukakanlah untuk kami tutup yang masih ada!" 
Lalu dibukakan oleh Allah tutup vang masih ada. 


247 


BAHAGIAN KE SEMBILAN BELAS 


LUOTHAH DAN DHIAFAH 
(BARANG DAPAT DAN MENERIMA TAMU) 


UMUMKAN SELAMA SETAHUN 


m3 101 db at 0/9» 
Ha cl On JY SMAN Nana xea 
9 e/ 9 ya 20 £ ne , ne, 22 PP AO LAU M de 


"3 Coakima SEA lh Gas! LEAN Jaa 
Kak : We p (RAYA Sak 
LE AA KI LAN ANA 


Ou Mang safa 2701 Lp lai Bo71 Pra 
Lu, e Haa ga an 
2 


TR 2 , 
Mala MEN Ana 


339. Dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy r.a. katanya: 


"Bahwa ada seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah saw 
lentang barang dapat. Beliau menjawab : ”Beritahukanlah (umumkan ) 
selama setahun! Selain dari itu, ketahuilah ikatnya dan bungkusnya. 
Kemudian, boleh engkau pergunakan. Apabila yang empunya datang 
bayar kepadanya!” Dia bertanya "Ya Rasulullah! Bagaimana kambing 
yang dapat?” Beliau menjawab: "Boleh engkau ambil, karena kambing 
Itu untuk engkau atau saudara engkau atau serigala” Dia bertanya : 
"Ya Rasulullah! Bagaimana onta yang dapat?” Lalu beliau  ma- 


248 











rah sehingga merah mukanya dan berkata: "Tidak perlu engkau urus 
onta itu. Dia mempunyai sepatu dan minumannya sampai ' dijumpai 
oleh yang empunya." 


GE EAE EME SA SE Noka 
SONG 20, Ape 3 . Sah Pa ? Kar SE am Ya AKA Lan) 
bai 65 un ui ENG AAA Aa 
GEA Sana 24 LAN dina Gaga . 12 
Siebuyasgs TAMA MEN 


1 ol . 


P4 

ATM 9112 (al Fee DA 10 01 
AN Iyan Sa An NTP ATA &l 
33 metan PA 


Ia SNN ENG ga Air Ta GA AG 
Ta pd # lea 


PA YO paranana 1 01. Kaja Mia Jay MA EYA 


214 or oy 0 ai AL A21 


Lx Pen aaenan Lena 
Maca Lease AWAS 


340. Suwaid bin Ghafalah r.a. katanya 


"Saya berangkat bersama Zaid bin Shuhan dan Salman bin Rabi'ah, 
pergi berperang. Saya mendapat sebuah cemeti (cambuk), lalu saya 
ambil Keduanya mengatakan kepada saya: “Biarkan saja!” Saya 
menjawab "Tidak! Tetapi akan saya beritahukan (umumkan). Apa- 
bila yang empunya datang (akan saya berikan). Kalau tidak, akan saya 
pergunakan (pakai). Saya menolak pendapat keduanya. Setelah kami | 
kembali dari peperangan, saya ditakdirkan naik haji. Kemudian saya 
datang ke Madinah dan bertemu dengan Ubayya bin Kaab. Lalu 
saya ceritakan kepadanya keadaan (mendapat) cemeti dan perkataan 


2 0 Oa @ he 


249 


341. 


342. 


kedua orang kawan saya. Ubayya berkata : “Sesungguhnya saya men- 
dapat sebuah pura yang berisi uang seratus dinar, di masa Rasulullah 
saw. Lalu saya bawa pura itu kepada Rosulullah s.a.w. dan beliau 
berkata » “Beritahukanlah (umumkan) selama setahun! Lalu saya 
beritahukan, tetapi saya tidak memperoleh orang yang mengenal- 
nya (mempunyainya). Kemudian saya datang lagi menemui beliau 
dan beliau mengatakan : “Beritahukanlah selama setahun!” Lalu saya 
beritahukan, tetapi belum , juga saya mendapat orang yang mengenal- 
nya (mempunyainya). Keraton saya . datang lagi kepada beliau dan 
dikatakannya “Beritahukanlah selama setahun! Lalu saya beritahu- 
kan, tapi saya belum juga memperoleh orang yang mengenalnya 
(mempunyainya). Kemudian beliau berkata : “Ingarilah (jangan lupa) 
jumlahnya, bungkusnya dan ikatnya! Kalau datang yang empunya: 
(berikan kepadanya) dan kalau tidak, engkau boleh memperguna- 
kan.” Lalu barang dapat itu saya pergunakan (belanjakan |. » 


BARANG KEPUNYAAN ORANG HAJI 


0 2 "Ah Pn U 2 7 0/01 
SES 2g PON KPA PEMTA MEN Iaa X8 
143 
Aga Alan 
Dari Abdurrahman bin Usman At Taimiy r.a. katanya :. 


"Bahwa Rasulullah s.aw. “Melarang mengambil barang yang ter- 


cecer dari orang yang sedang mengerjakan haji. 
BERSALAH, KALAU TIDAK DIUMUMKAN 
y/0 MP KAKAK 1.0 0101 
Lp reebaa PMAN NS 
Ya 2 oh Date 
Wa Ba NOPOL, 


Dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Siapa yang mengambil barang dapat, ia 


adalah orang sesat (bersalah), selama belum diberitahukannya (diumum- 
kannya).” 


“ 


250 





343. 


344. 


DILARANG MEMERAH TERNAK ORANG LAIN, KECUALI Dt:- 
NGAN IZINNYA. 
Taka Gea , - 07 9 


rana Ta! LA RN aan A .0tug Le) 


Ala pam IN MISA Na 


3 peran Yi DN nk LA EAAYA c 


LI KAK 


Pa 
Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya : 


“Rasulullah s.a.w. bersabda : 
ternak orang lain, melainkan dengan izin vang empunya. Adakah se- 
seorang kamu menyukai, bahwa diambil minumannya, dipecah (di- 
buka dengan paksa) simpanannya, lalu dipindahkan makanannya? 
Hanyalah bendala ternak mereka menjadi simpanan makanan mereka. 


"Janganlah seseorang kamu memerah 


Sebab itu, janganlah seseorang kamu memerah ternak. orang lain, 
kecuali dengan izin yang empunya” 


MEMULIAKAN TAMU 


ARA UR OA Nge AE PA X3 


MO MA Sad Ha aa xet 
Sg Sada an, Yak 
TENTU SAN Hay ban 
De Ika s3 Mag KE, 

Same ak Sia Bae 


Dari Abu Syuraih Al 'Adawi r.a. katanya : 


"Kedua telinga saya mendengar dan kedua mata saya melihat, ketika 


Rasulullah s.a.w. berkata, beliau bersabda “Siapa yang ada beriman 


251 


345. 


kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan 
tamunya, jamuan tambahannya.” Mereka bertanya - "Apakah jamuan 
tambahan itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab : “Sehari dan ma- 
lamnya.” Menerima tamu itu hanya tiga dan barang yang lebih dari 
itu, adalah sedekah. Beliau bersabda lagi : "Siapa yang ada beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan 
perkataan yang baik atau diam saja.” 


TAMU TIDAK BOLEH MEMBERATI TUAN RUMAH 
A2 ( 1 ... 0/1 Yao 
“5 cake dh AN Aren Tn ag dana Yeo 
sea b Ina , A90 “G1 391, 1 RB 
Aa dng AI, apa uan abi ek 
PA Rek 3 Be Va Pn Je Tuba uu Un 
PAT SALA 1 MEA AN AT Gea 
@ 1 Sen 
Da 
Dari Abu Syuraih Al Khuza'i r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda : "Menerima tamu tiga hari dan jamuan 
tambahannya sehari semalam. Tidak halal bagi seorang Muslim ber- 
tamu di rumah saudaranya sampai menyebabkan saudaranya berdosa.” 
Mereka bertanya : "Ya Rasulullah! Bagaimana caranya dia menye- 
babkan saudaranya berdosa?” Beliau menjawab: “Dia masih tinggal 
di rumah saudaranya, sedang saudara itu tidak mempunyai apa-apa 
untuk menyediakan makanannya” 


BER BAN MENERIMA TAMU 


21: AN: a. DO ad R2 A6 PN PALA an 
IT La Is bs Jb dea Aas daa YEL 
Ve 
1 ojo 0 PPA LAM 


Ya Nya CA Uya 


pelak: A9 





346. 


347, 


La o2 1 33 Kan 23 o Naa an AU De) 2: 


34 Pa Lai Aa 
BIN Ia 


"Ya Rasulullah! Sesungguhnya engkau mengutus 
kami, lalu kami"tinggal pada suatu kaum dan mereka tidak menye- 
diakan makanan untuk kami, bagaimana pendapat engkau?” Ra- 
sulullah s.a.w. mengatakan kepada kami "Kalau kamu singgah pa- 
da suatu kaum, lalu mereka mempersiapkan untuk kamu apa yang 
patut diberikan kepada tamu, maka terimalah! Tetapi, “kalau mereka 
tiada berbuat begitu, maka ambillah dari mereka hak tamu . yang 
sepatutnya mereka berikan.” 


Dari 'Ugbah bin 'Amir r.a. katanya : 


"Kami bertanya : 


KEWAJIBAN MEMBERI BANTUAN 


PL KL Oo) th“ aa Pkn el 
Se Gaga Se 3 ka XV 
L 2013 L AA IL 0 D1 AI 31 


Pa AAA Menag Ane 
Deed o7 pa 1 ne: Lan mak 
Pe AE 3 MEA: Se SN 
AP AAA AT TR, 


Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya: 

"Pada suatu ketika, kami dalam perjalanan bersama Nabi s.a.w. Ke- 
tika itu datang seorang laki-laki duduk di atas kenderaannya. Lalu 

dia melengongkan pemandangannya ke kiri dan ke kanan. Rasulullah 

saw. bersabda : “Siapa yang ada mempunyai kelebihan kendaraan, 

maka hendaklah dia bermurah hati memberikan kepada siapa yang 
tiada mempunyai kendaraan. Siapa yang ada mempunyai kelebihan 
perbekalan. maka hendaklah dia bermurah hati memberikannya Ke 


23 


253 


254 


pada siapa vang tiada mempunyai perbekalan. Selanjutnya Nabi 


menvebut - bermacam-macam harta yang disebutkan oleh beliau, se- 
hingga kami menampak (merasa), bahwa seseorang di antara kami 


riada berhak atas harta yang berlebih (dari keperluan).” 


Scanned book (sbook) ini hanya untuk pelestarian buku 
dari kemusnahan. DILARANG MENGKOMERSILKAN 
atau hidup anda mengalami ketidakbahagiaan 

dan ketidakberuntungan 


BBSC 





BAHAGIAN KE DUA PULUH 
SUMPAH DAN NAZAR 


TIADA BOLEH BERSUMPAH DENGAN NAMA LAIN ALLAH 


348. 


349. 


PU AMA NC N01 1 Ke 5 0111 61 


3 yb AN SS Lan Ie To aa nga Ja NN 


LI 1), 


Va AK 2 ol NA 
Ipang He AE SAS aa 
Ta Sol Pc 

YANG un tu P3 

Dari 'Umar Bin Khattabr.a. katanya: 

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla mela- 

rang kamu bersumpah dengan (menyebut nama) bapa kamu.” Kata 

|mar: "Maka demi Allah, saya tiada bersumpah (dengan nama bapa), 


semenjak sayu mendengar Rasulullah s.a.w. melarangnya baik sumpah 
sendiri utau menceritakan sumpah orang lain.” 


Ni Ya 2011 PAN 44 N 
LIA AA cak Pan Aha YA 
ket 10) VX ory 131 


PERAN Aga Pa aa Bh ban 
u LA & Ae At ACA AO n) GAN AG 


Dari Abdullah r.a. katanya: 


"Bahwa Rasulullah s.a.w. mendapati "Umar bin Khattab di kendaraan- 
nya, sedang 'Umar bersumpah dengan nama bapanya. Lalu Rasulullah 


Laga) 


Saw. menyerunya (mengatakan): "Ketahuilah, bahwa Allah “Azza 
Wajalla melarang kamu bersumpah dengan (nama) bapa- -bapa kamu. 
Siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan ( narna) 
Allah atau diam saja (tiada bersumpah)” 


Da KAN SES SMA 0. 
NUN ka Logbenatagan Sy 


350. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa di antara kamu yang bersumpah 
dan menyebutkan: dalam sumpahnya: "Demi Lata (nama berhala), 
maka hendaklah orang itu mengucapkan: "La ilaha illallah (tiada Tu- 
han selain Allah)” Dan siapa yang mengatakan kepada kawannya: 
"Marilah kita bermain judi, maka hendaklah orang iru bersedekah!” 


ba Ke Tet 0 5 oL ol 
GET AAL » JG Tapa NN NN 
351. Dari Abdurrahman bin Samurah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah kamu bersumpah dengan (na- 
ma) berhala dan jangan pula dengan (nama) bapa-bapa kamu.” 





MELANGGAR SUMPAH, KALAU TERNYATA LEBIH BAIK, DENGAN 
MEMBAYAR KIFARAT 


3 01 TES 4. 23 no 


2 uapkeN Ara ta sa a “ 
EA Cs Jas Sa IN. Walk OK TE 


CA Wa 
PP TAN 2/21 Ne PA NA Stan pd ul 
LN a53 AAN KAA LAN btibdbake 


256 





IA AAA AE 
SA Ha AG pa Sob tep, f SIN AS 11 4, 


h. AAL ola Lah P2 GA 
Kang, EME NI NG koin . AN 


AS 


Gol yg ana 0201 AA 
EN KAS 


- Dari Abu Musa Al "Asy'ari katanya: 


"Saya datang kepada Nabi saw. bersama beberapa orang dari suku 
Asy'ari Kami meminta supaya Nabi memikul perbelanjaan kami (un- 
tuk pergi berperang). Beliau menjawab: "Demi Allah! Aku tidak akan 
memikul perbelanjaan kamu dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk 
memikul perbelanjaan kamu!” Tiada lama kemudian, sekedar masa 
yang dikehendaki Allah, dibawa orang onta kepada Nabi. Lalu beliau 
memerintahkan supaya diberikan kepada kami liga onta yang putih 
bongkolnya. Setelah kami berangkat, kami berkata (dalam hati) atau 
yang seorang mengatakan kepada yang lain: "Allah tidak memberi 
keberkatan kepada kita. Tadi kita datang kepada Rasulullah saw. 
meminta supaya beliau memikul belanja kita, lalu beliau bersumpah 
tidak akan memikul belanja kita (sesudah bersumpah).” Lalu mereka 
kembali menemui Nabi dan menceritakan perasaan mereka kepada be- 
liau. Nabi menjawab: “Bukan aku yang memikul perbelanjaan kamu, 
melainkan Allah yang memikul perbelanjaan kamu. Sesungguhnya aku, 
demi Allah, kalau Allah menghendaki, jika aku bersumpah, kemudian 
aku melihat yang lebih baik dari itu, niscaya aku akan bayar kifarat 
(denda) sumpah itu dan aku kerjakan yang lebih baik.” 


A03 pot 


MA nh BS IMAAH BLS -NOY 
214 Te aa Por Aan Nz Penny La 
PINTA AS SA NA 


25 


353. 


258 


ey Pay 3 071437 4 EA AA TA Pn 
a27 Gea Deasy AG 
1111 DA at SKA mh 0 
Sby PN yeh £ PUN apa, 
NA ag. eyal 21 


SEGI YA Haa Ha 


oL 70 PAT o/ Pu 4 2 1 1 
KAP AA AKAN L sK0 sinta , "SEA "| 
PN GINA AA 09L 03 pe ID ola 
EN D gam) Ca TP GAP Keae IA EN aa" 
LA # o7e SANA ee 211 , 


Ia aa LAN J, LD AN kun BI aa aa 
ON Lan pi Ba 


Pal 
0 Lan 


DER Ine IL NIS IKA Ia 
tg 29 Jalla aae 9, Hai KA 
OS AAA £ ef PA 
pam nb : ISA Lah - 


seba, Na DU, yo 


TAN Mn pete 4 Si 


Ae Aa Ian Dena 41 KN EN Ap ne LE Na 


jam ia Na 02 LALU YP dya he 1 
Pebranaun LA Ge, SAYA 


3 ra Ga PA Tea Pa (3 7 to SA oz? 
LA pala BELU EL Ai 


11 LN aa. Ya oJ eh Glh 3) 0/ Oo) yh 


An (naga Aam #APIS Ina AA, an ap Sat) 


Dari Abu Musa r.a. katanya: 


"Saya diutus oleh kawan-kawan menemui Rasulullah S.a.w. meminta 
Kepada beliau kendaraan (untuk pergi perang), ketika mereka hendak 


0 





ikut bersama-sama dengan Nabi dalam tentara yang menghadapi kesulit- 
an (yaitu perang Tabuk), Saya mengatakan: "Ya Nabi Allah ! 
Sesungguhnya kawan-kawan saya mengutus saya untuk menemui eng- 
kau, supaya engkau memikul persiapan (kendaraan) mereka.” Nabi 
menjawab: "Demi Allah ! Aku tidak akan memikul persiapan kamu 
barang sedikitpun.” Kebetulan Nabi sedang marah, 'tetapi saya ti- 
dak tahu. Lalu saya kembali (menemui kawan-kawan), dengan perasaan 
sedih, disebabkan Rasulullah s.a.w. tidak bersedia menerima permintaan 
dan juga cemas kalau Rasulullah s.a.w. merasa kecil hati terhadap saya. 
Saya kembali menemui kawan-kawan saya, menceritakan kepada mere- 
ka apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.aw. Tidak lama kemudian, 
hanya sebentar, ketika itu Bilal menyerukan:-”Hai Abdullah bin Oais! 
Lalu saya menjawab. " Katanya : "Perkenankanlah panggilan Rasulullah 
saw. dan beliau memanggil engkau.” Setelah saya datang menemui 
Rasulullah s.a.w. beliau berkata: “Ambillah ini dua yang seikat, ini 
dua yang seikat dan ini dua yang seikat (enam onta yang dibeli Nabi 
ketika itu dari Sa'ad). Bawalah onta-onta itu kepada kawan-kawan eng- 
kau dan katakan (kepada mereka): "Bahwa Allah memikul persiapan 
kamu dengan onta-onta ini. Maka kendarailah!” Kata Abu Musa: 
"Lalu saya bawa onta-onta itu kepada kawan-kawan saya, dan menga- 
takan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. memikul persiapan kamu dengan onta- 
onta ini. Tetapi, demi Allah, saya tidak akan berpisah dengan kamu, 
sebelum pergi bersama saya beberapa orang di antara kamu kepada orang 
yang mendengar perkataan Rasulullah s.aw. ketika saya mengajukan 
permintaan untuk kamu, dan menolak pada permulaannya, kemudian 
memberikan kepada saya sesudah itu. Ini untuk menjaga supaya kamu 
jangan mengira bahwa saya menceritakan kepada kamu bukan yang 
diucapkan oleh beliau.” Mereka mengatakan kepada saya: "Demi Allah, 
sesungguhnya engkau bagi kami seorang yang dipercaya. Kami akan 
memperbuat apa yang engkau sukai” Lalu Abu Musa pergi bersama 
beberapa orang dari antara mereka, sehingga bertemu dengan mereka 
yang mendengar “perkataan Rasulullah s.aw. beliau pada mulanya me- 
nolak (permintaan mereka) dan kemudian memperkenankannya. Orang- 
orang itu menceritakan kepada mereka serupa dengan apa yang dicerita- 
kan oleh Abu Musa.” 


259 


354.. 


355. 


260 


Aan: PA ESA Yos 


c2N 2) AK Kigana 1111 0/4 
P3 Wo dat 262 AN Joy Ah | 


pe PAP, 4 18, PRP 2604 Pi or. 
KEK ae 3 sah , eta 
101 10 el "da AL, ye LAS 01 Pb, 
Aa Nepf LI AN ah IN, 


0 101 2374 2? 


EA Ci Pa aa S5 
Dari Abu Musa r.a. katanya: 


"Seorang laki-laki telah sampai jauh malam dekat Nabi s.a.w. kemu- 
dian dia pulang kepada isterinya, didapatinya anak-anak telah tidur. 
Lalu isterinya menghidangkan makanannya dan dia bersumpah tidak 
akan makan, karena perlu untuk makanan anak-anaknya. Kemudian 
terasa baginya (perlu makan), lalu dia makan. Kemudian datang me-: 
nemui Rasulullah s.a.w. dan menyebutkan hal itu kepada beliau. 
Rasulullah s.a.w. menjawab: “Siapa yang bersumpah (tidak akan 
mengerjakan sesuatu), tapi kemudian dia merasa ada yang lain lebih 
dpri itu, hendaklah diperbuatnya yang lebih -baik dan sdibayarnya 
kifarat (denda) sumpahnya.” 


k— Oak R3 IA YAN PS 00 


pe 


PA Ap ay o1 ngan Deo Ldah L1y ah GD e1L11011 0 yeh 
LG NN abal NE NYI AN 
Oa HAL 


yak Ye Ha SES Oo an “1 
Lp . yap os , na 
PAI Dara PN Wet 


Dari Abdurrahman bin Samurah r.a. katanya: 

"Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada saya: "Hai Abdurrahman bin 
Samurah ! Jangan engkau meminta jabatan pemerintahan, karena ka- 
lau engkau diberi jabatan pemerintahan karena permintaan niscaya 








356. 


357. 


engkau diserahkan kepada jabatan itu (lepas dari bimbingan Tuhan). 
Tetapi, kalau engkau diberi jabatan dengan tiada permintaan, niscaya 
engkau ditolong dalam menjalankan jabatan itu (dipimpin oleh Allah). 
Dan kalau engkau bersumpah, lalu engkau melihat (merasa) ada yang 
lebih baik dari itu bayarlah kifarat sumpah dan kerjakanlah yang 
lebih baik.” 


ISI SUMPAH DIUKUR DENGAN KEPERLUANNYA 


LAWAN Oon Ap WI A63 


2 ta 7073 


SM NO 
Wana Ie 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya : 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sumpah engkau diperlakukan menurut 
apa yang dibenarkan oleh kawan engkau (yang menyuruh bersumpah). ” 


AAN ah Ya ANN 


Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


#0413 po 


298363, Aa lot XON 


KA LAI 


ph 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sumpah itu diperlakukan menurut ni- 
at orang yang menyuruh bersumpah,” 


KARENA TIDAK MENGUCAPKAN INSYAALLAH 


LA KAU 2 411IV II tlh 63 1012 NN 
NN We ape Okakudsdb AN Lu NON 

! e . Tea R4 Da0 () . 
“Ma HENNA 
BINA EA NN 

? ya “G1 p 

“ega sa BALA Ag al Vas 

14, PL LAMA A8 

KEK IR 2) OLES 
261 


358. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah saw. bersabda: "Sulaiman anak Daud, Ngbi Allah, 
bersumpah: Demi, saya akan campur malam ini kepada tujuh puluh 
isteri, semuanya akan melahirkan anak laki-laki, yang akan berperang 
di jalan Allah.” 

"Kawannya atau Malaikat menyuruh mengucapkan: . “Insyaallah (kalau 
Allah menghendaki)” Tetapi dia tidak mengucapkan itu dan lupa 
Maka tiada seorangpun dari perempuannya yang melahirkan anak, sela- 
in dari seorang yang melahirkan anak laki-laki sebelah. Rasulullah s.a.w. 

bersabda: “Kalau seandainya diu mengucapkan insyaallah, dia tidak 
kena kifarat sumpah dan apa yang dikehendakinya itu tercapai.” 


SUMPAH YANG Kei KELUARGA 
Pj CHINA, AN MD 61 
da a20 KA EA YaA mob Op us ON 


Na NE Ha da APBN AN ja 


OP: AA ” 
359. Dari Abu Hurairah r.a. katanya ": 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Demi Allah, bahwa seseorang kamu 
tetap memenuhi sumpahnya berkenaan dengan (membahayakan) keluar- 
ganya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah, dari (melanggar “ sum- 
pahnya) dan membayar kifarat yang diwajibkan oleh Allah kepadan ya 
(karena melanggar sumpah). ” 


WAJIB MEMENUHI NAZAR 


PEP Ona . 


S1 KIND as TKA 3G pot Olpat ur 5 NA: 
KO aa Ken 46 PEN NIK KKN 


360. Dari Ibnu 'Umar bahwa 'Umar berkata: 


"Ya Rasulullah ! Sesungguhnya saya bernazar (berjanji dengan Tuhan) 
di masa jahiliyah (sebelum memeluk agama Islam) bahwa saya akan 
itikaf (beribadat) satu malam di Masjidil Haram.” Nabi menjawab: 
"Penuhilah nazar engkau itu !” 


262 





MEMBAYAR NAZAR IBU 


. 2 ojo eL e 
NYA £ Aa Xx 
Juga 2 PPA orana LI Mm D5 Mun ., 


1 


N Sa 
Fs 


NX 
.. 
NX 


361. Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: 


"Saad bin 'Ubadah meminta putusan kepada Rasulullah s.a.w. tentang 
Nazar ibunya yang telah meninggal dunia sebelum dibayarnya nazar itu. 
Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bayarlah sebagai penggantinya !” 


NAZAR TIDAK MENOLAK BAHAYA 


yi 10 yp 0311 -G PE LA, 
TAN MAAN ama AT NUR XW 
ta 
9 p0L 2 Oa) 121 YK PAP Lb Ma 2 
ANA SAE EN Gn 
362. Uari Abdullah bin 'Umar r.a. katanya: 


"Pada suatu hari Rasulullah saw. telah melarang kami bernazar dan 
beliau mengatakan, bahwa nazar'itu tiada akan menolak sesuatu (baha- 
ya) apapun. Hanyalah nazar itu dapat mengeluarkan pembayaran dari 
orang yang kikir.” 


TIDAK MENCEPATKAN DAN TIDAK MELAMBATKAN SESUATU 
L IL 211) 
"3 : 


A Lang ) 
ae Ma Ipa IbdE ros ea NYX 
| PA PRA 2 2201 
JA pd A3 3g 0 5 


363. Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya: 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Nazar itu tidak akan mencepatkan 
sesuatu (keuntungan) dan tiada pula akan melambatkan (bahaya). 
Hanyalah dengan nazar itu dapat dikeluarkan pembayaran dari orang 
yang kikir.” 


263 


TIDAK MENDATANGKAN KEBAIKAN 
0 4 


Fs 4 .u 

GI YG 3 Pe Net 

: Kn 701 0) ii 
“OI 2 HAL 2) 

364. Dari Ibnu "Umar r.a. katanya: 


"Bahwa Nabi s.a.w. melarang bernazar dan beliau bersabda: "Sesung- 
guhnya nazar itu tiadalah akan mendatangkan kebaikan, hanyalah 


dengan nazar itu dapat dikeluarkan pembayaran dari orang yang kikir.” 


TIDAK MEROBAH OADAR 
3 29 071 ! top Coil 
MEN Ingat on , Bayan xv 
MEN AE 13 / 


Pu 
365. Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 


"Rasulullah s.aw. bersabda: "Janganlah kamu bernazar, karena nazar 
itu tiada akan menolong (merobah) gadar sedikitpun, hanvalah dengan 
itu dapat dikeluarkan pembayaran dari orang yang kikir.” 


LAN Lto1) 4201 


pe ye, PA TAI Oa los Yu 
Debus, A3 #1 Tati WAN si 
BY “Ah 2 (aa PA . 


366. Dari Abu Hurairah r.a. Kan 


"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya nazar itu tiadalah mende- 
katkan kepada anak Adam (manusia) sesuatu apapun, yang tidak ditak- 
dirkan oleh Allah untuk orang itu. Tetapi nazar itu ada yang sesuai 
dengan gadar, lalu dikeluarkan pembayaran karenanya dari orang yang 
kikir, apa yang oleh orang kikir itu tidak hendak dikeluarkannya 
(kalau bukan karena nazar).” 








TIDAK BOLEH MEMENUHI NAZAR, KALAU BERUPA MAKSIAT 
OP 


PE maka Ana Man NW 


AL mf 


367. Dari Imran bin Hushein r.a. katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada perlu membayar nazar yang berupa 
maksiat dan tiada pula apa yang tidak dipunyai (disanggupi) oleh 
seseorang.” 
NAZAR.- SEORANG TUA 
» y0/ BA no 11073 0 
AA “Pangan NAN Par: dy Ane XV 


PELAN 4 ah 


PERLAK HN pa BAN 
102 EPA NA WA KY Gi adan EN Ti SA AG 


Ly 011 
Ds) 
368. Dari Abu Hurairah r.a katanya: 


"Bahwa Nabi saw. bertemu dengan seorang tua yang berjalan kaki 
antara dua orang anaknya, bergantung kepada keduanya. Lalu Nabi 
bertanya: “Mengapa begini?” Kedua anaknya itu menjawab: "Ya 
Rasulullah! Dia (bapanya) bernazar (berjalan kaki ke Ka'bah). Nabi 
berkata: "Berkendaraaniah engkau hai orang tua, karena Allah tidak 
memerlukan engkau dan nazar engkau (memenuhi nazar). cd 


Pa Nia 3 Ma 


.. Tag ,, .. 1 & 
A3 Area Ke lo Aa SANA We Par 9. 11 
Ki MN: Gas 
: 0181 
Htm 5) 
265 


369. Dari 'Ugbah bin 'Amir katanya: 
Saudaraku Yang perempuan bemnazar, akan berjalan kaki ke Baitullah 
dengan kaki telanjang. Lalu dia menyuruh saya supaya men kara 
Hen Kepada Rasulullah s.a.w. (tentang itu). Lalu saya tanyakan dan 
beliau menjawab: "Hendaklah dia berjalan kaki dan berkendaraan!” 


266 





BAHAGIAN KE DUA PULUH SATU 
NAMA DAN GELAR 


MUHAMMAD DAN ABU OASIM 
PA Ld 


PENA MAN TA ARLA AN 


370. Dari Anas r.a. katanya: 
"Rasulullah s.aw. bersabda: "Bernamalah kamu dengan namaku (Mu- 
hammad) dan jangan bergelar dengan gelarku (Abu Oasim).” 


NAMA YANG BAIK 
TA REA AA Te VA Lal a10 
SMA paka didoan Je era: IN 
"ta 20111 


, om 
yan As 


371. Dari Ibnu Umar r.a. katanya: 
"Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya nama yang lebih disukai 


Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman.” 


MENUKAR NAMA 
PLAN Ia 01 (yeld 10 ALAN 0 1 
An AN ANA rian PAI KANG resoloe NW 
» 31 


Z9 bi 
KAN Ja 


267 


372. Dari Ibnu Umar r.a. katanya : 


| bak puteri "Umar bernasia 'Ashiah (orang durhaka) lalu dinamakan 
kganti namanya) oleh Rasulullah s.a.w. dengan Jamilah (yang cantik). 


' 
o Jep, PT AO DA 
PNY - al Na 0 1th ? o/e 
le 0 DE AR Ha AS NN 
PH sabah 
SJ 


373. Dari Zainab binti Ummi Salamah katanya : 


"Dahulu namaku Barrah ieanti 
Zainah, " , lalu diganti oleh Rasulullah saw. dengan 


NAMA YANG TIDAK BAIK 
Lt A3 GA, ye 0 7701 
4 “ Ta 11 Aa Aya L 1019 KM 01 
—Aa ya Jay AN Kegel olds Op AGS ut 


SKIN 
374. Dari Abu Hurairah r.a. katanya : , 
“Sesungguhnya nama yang pali 1 | sisi 
paling hina di s 1 
Pe aga Isi Allah seorang yang dina- 


. 


JANGAN MALU MENYEBUT NAMA SENDIRI 


DLS IA Kau LI... 01 
NA NK 
Ci cv e2/ 2 AP 1 4 2 oke mgkn 
. RA Aan Sa 
€ : Aedes 
375. Dari Jabir bin Abdullah ra. katanya: 


- aa tepada Nabi s.a.w. dan memanggil beliau, lalu Nabi ber- 
Ganga Siapa itu ?” Saya menjawab: "Saya !” Nabi keluar sam - 
II mengucapkan: "Saya, saya !" 


268 - 


. 


Nm esa Medmamlnsano tata 





“376. 


377. 


P3 


PERBUATAN YANG TIDAK SOPAN 


20911 La Ae An AO Ya 0 
Morena ani ko laga “1 


, Y 1021 111 NS ar ui 114 
an aga Tan An dea 
221 da1 an P Jang 1 LIL 1a1) 
PLOT LO “0. AU Na Lan 7 Aa Aa Na 
L VAN ra laa ya Tae V 
JAYA 03 Nae Ae 32 


Pari Ibnu Shihab bahwa Sahal bin Sa'ad Al Anshari menceritakan 
kepadanya: 

” Ada seorang laki-laki yang menengok kamar Rasulullah s.a.w. dari 
pintu, sedang Rasulullah s.a.w. memegang sebuah besi untuk menyi- 
sir rambutnya, lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan kepadanya: “Kalau 
aku tahu, bahwa engkau melihat-lihat, niscaya kutusuk mata engkau 
dengan ini. Sesungguhnya Allah menyuruh minta izin (masuk) karena 
melihat.” 


$ ? LP. Lh 0 


alel AA PALA PD ALA UN AAU 


Z0, #A Pd 
Iga 
Pa 

Lu ayam JA PRA, 


” 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: 
"Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang mengintip di rumah orang 
dengan tiada izin yang punya rumah, maka sesungguhnya halal bagi 
mereka mencukil matanya.” 


MEMBATASI PEMANDANGAN 


LL. , . 04 " . . # 
PS5 pal Ay NA 


LA aU Let 


11 PA 
s Ya Sekai 
PA TP 2 


269 


CATATAN 
378. Dari Jarir bin Abdullah r.a. katanya: 


"Saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dengan pandangan yang 
sekonyong-konyong (kepada perempuan yang bukan on lalu 
beliau menyuruh saya cepat mengalihkan pemandangan saya.” 


Scanned book Men ini Pan untuk pekan an pa 





270 l 





CATATAN 


Scan menggunakan Epson Perfection V10 (scanner Epson 
karena kompetebel Linux) yang dikendalikan XSane. 
Beberapa hasil scan diedit dengan Gimp 2.6.x (gimp.org). 
File djvu dibuat dengan Lizardtech Djvu Solo 3.1 (djvu.org) 
Non-Commercial melalui Wine Emulator (winehg.org). 
Scanning, Editing, dan konversi pada openSUSE 11.0 


Scan 200 dpi dan color. Setting djvuSolo menggunakan 
200 dpi, kompresi cover: photo, kompresi isi: scanned 





